MAJELIS TARBIYAH WA DA'WAH 
DPP RABITHAH ALAWIYAH 


KUMPULAN 
KHUTBAH JUM'AT 
DALAM SATU TAHUN 


Penulis 
Team Tarbiyah Wa Da'wah 


Penyusun 
Team Tarbiyah Wa Da'wah, Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alawiyah, 
Dewan Asatidz Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah - Pasuruan 


Diterbitkan oleh: 


الهيئة المركزية للرابطة العلوية 


RABITHAH ALAWIYAH 


Gedung Rabithah Alawiyah 5th Floor, Jl. TB. Simatupang No. 7A, Tanjung 
Barat, Jakarta Selatan 12530 


Telp. (021) 7884 3410, 7887 3420 Fax. (021) 7884 3374 
Website: www.rabithahalawiyah.org 
email: sekretariat@rabithahalawiyah.id 


KUMPULAN 
KHUTBAH 


DALAM 
SETAHUN 


TERMASUK KHUTBAH IDUL FITRI, 
IDUL ADHA, GERHANA MATAHARI, 
GERHANA BULAN, DAN KHUTBAH ISTISQO 
(MEMINTA HUJAN) 


KATA SAMBUTAN 
Oleh: Al Habib Taufiq bin Abdulqodir Assegaf 


بسم الله وا حمد للّه* والصلاة والسلام على رسول الله" سیدنا 
ومرلانا فين بن عبد الله" وعل آله وصحبه ومن والاه* ولا 
حول ولا قوة إلا اللي 


أما بعد: 

Nasihat dan khutbah yang baik adalah yang kandungannya tidak 
lepasdarimengingatkan akhirat serta cara mencapai kebahagiaannya, 
mengingatkan neraka serta cara menyelamatkan diri darinya, 
menanamkan rasa cinta kepada Allah sehingga menambah semangat 
untuk beribadah, menanamkan ras takut kepada siksa Allah dengan 
meninggalkan maksiat zahir maupun batin, mengenalkan bahaya 
cinta dunia agar kita dapat bersikap zuhud pada dunia, mengajarkan 
manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT, mengajak untuk saling 
menyayangi dan bantu-membantu, berbakti kepada orang tua, 
bersikap baik kepada sesama terutama kepada keluarga, orang 
yang lebih tua dan tetangga, membantu fakir miskin, menyantuni 
anak yatim, berakhlak karimah, meninggalkan akhlak tercela, 
membersihkan hati dari sifat tercela dan mengisinya dengan sifat- 
sifat terpuji seperti tawadhu, rahmat, dan lainnya. 

Jika kandungan khutbah tidak demikian maka bisa jadi khatib 
justru akan menjadi penyebab timbulnya fitnah di kalangan 
muslimin. Si pendengar pun merugi karena telah menyia-nyiakan 
waktu berharga yang dimiliki karena mendengarkan pembicaraan 
yang tidak bermanfaat. Dia tidak mendapatkan tambahan ilmu dan 
iman yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan merubahnya 
menjadi lebih baik. 

Buku ini insya Allah akan menyajikan khutbah yang sesuai dengan 
kriteria mauidhoh (nasihat) yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam 
Al-Ouran: 


Do Ba KA ena Ad 


Ale 
| ۱۱ 


Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik... 
(OS an Nahl: 125) 

Harapan kami semoga semua penceramah dan khatib dalam 
menyampaikan nasihat tidak hanya fokus memperindah kata-kata 
sehingga nasihatnya penuh dengan takalluf, yang terpenting ada- 
lah menggunakan kata yang dapat memahamkan pendengar. Tidak 
pula menggunakan ceramah serta khutbah untuk kepentingan prib- 
adi atau golongan, tetapi untuk menyadarkan umat Islam. 

Demikian sambutan kami semoga kita semua selalu diberikan pe- 
tunjuk oleh Allah SWT ke jalan yang lurus. Aamiin ya robbal alamiin. 


Al Habib Taufig bin Abdulgodir Assegaf 


KATA PENGANTAR 
KA وَمَولاتا‎ aA رَسُول‎ ena ند یلو“‎ 


5 ره o 4, IT Te L‏ تج ف To‏ ركه سه ركه w za‏ 
بن عبد الله" وعل all‏ وصحبه وَمَنْ ONG‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله 


Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah kumpulan Khutbah 
Jumat selama setahun. Terdiri dari empat khutbah untuk setiap bulan 
Hijriyah ditambah dengan Khutbah Idul Fitri, Khutbah Idul Adha, 
Khutbah Gerhana Matahari dan Bulan serta Khutbah Shalat Istisqo. 

Buku ini kami susun berdasarkan anjuran dari guru kami, al Habib 
Taufiq bin Abdulgodir Assegaf—semoga Allah SWT memanjangkan 
umur beliau dalam kesehatan dan keberkahan. Dengan kehadiran 
buku ini, beliau ingin memudahkan para santri dan para khatib 
dalam menentukan tema khutbahnya. 

Khutbah-khutbah yang terdapat dalam buku ini tidak harus 
sama persis letaknya. Bisa jadi Khutbah di Bulan Shafar misalnya 
disampaikan pada bulan lainnya jika dirasa cocok. Selain itu 
karena panjang dan pendeknya khutbah bersifat relatif tergantung 
daerahnya, maka khutbah yang dirasa terlalu panjang atau pendek 
bisa dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan keadaan. Demikian 
pula Mugodimah Bahasa Arab dari tiap-tiap khutbah jika dinilai 
terlalu panjang dapat dikurangi dengan catatan memperhatikan 
rukun-rukun khutbahnya. 

Yang perlu diperhatikan bahwa dalam Madzhab Syafii, Khutbah 
harus dilakukan dua kali dengan disela-selai duduk antara dua 
khutbah seukuran Thuma'ninah (Lebih afdhol seukuran pembacaan 
surat Al-Ikhlas). Jika tidak disela-selain dengan duduk, maka 
Khutbahnya tidak sah. Selain itu, terdapat rukun-rukun khutbah 
yang harus ada dalam dua khutbah dan dibaca dengan bahasa Arab, 
rukun-rukun yang harus ada itu adalah: 

Dalam Khutbah Pertama: 

1. Hamdalah 

2. Shalawat kepada Nabi SAW (harus menyebut nama Nabi tidak 
boleh sekedar dhomir/kata ganti) 

3. Wasiat untuk bertakwa 


ونال 


4. Satu ayat Al-Quran yang memahamkan (pembacaan ayat 
lebih utama dilakukan di khutbah pertama, tapi boleh juga dipindah 
di khutbah kedua) 

contoh minimal khutbah pertama yang memenuhi syarat: 


لص الله شونا عي نو PANAS Jal‏ 


Dalam Khutbah kedua yang harus ada adalah: 

1. Hamdalah 

2. Shalawat kepada Nabi SAW (harus menyebut nama Nabi 
tidak boleh sekedar dhomir/kata ganti) 

3. Wasiat untuk takwa 

4. Doa untuk umat Islam 

Contoh minimal yang memenuhi syarat: 


pik Sea‏ سا DAL‏ | الله" لاغز 
oe RAN sa‏ 


Itulah rukun-rukun yang harus ada di dalam khutbah. Seandainya 
seorang Khatib hanya menyebutkan rukun-rukun saja tanpa 
menyebutkan hal lain, maka khutbahnya sudah sah. Sebaliknya, Jika 
ia berkhutbah panjang-lebar namun meninggalkan satu dari rukun- 
rukun ini maka Khutbahnya tidak sah. Itulah hal-hal yang harus 
diperhatikan ketika meringkas muqodimah khutbah yang berbahasa 
Arab. 

Sebagaimana kami sebutkan bahwa Khutbah Jumat terdiri dari 
dua khutbah. Umumnya Khutbah pertama berbeda-beda, tapi 
Khutbah Kedua tidak berubah-rubah sepanjang tahun. Oleh sebab 
itu dalam buku ini kami menyajikan terlebih dahulu khutbah pertama 
selama setahun, kemudian baru kami sajikan khutbah kedua di akhir. 

Demikian buku khutbah ini kami buat. Tidak ada gading yang tak 
retak, jika pembaca menemukan kekeliruan dalam buku ini mohon 
dimaafkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua baik di 
dunia maupun di akhirat.. Aamiin ya robbal alamiin. 


DAFTAR ISI 


Kata Sambutan...................... 
Kata Pengantar...................... 
KHUTBAH PERTAMA 
KHUTBAH BULAN MUHARRAM 
Jumat Pertama: Bersihkan Diri Di Tahun Baru Islam 
Jumat Kedua: Jangan Membantu Kezaliman 
Jumat Ketiga: Penyebab Bencana Alam 
Jumat Keempat: Khutbah Akhir Muharram 
KHUTBAH BULAN SHAFAR 

Jumat Pertama: Nilai Dunia Di Sisi Allah 
Jumat Kedua: Islam Pasti Menang 
Jumat Ketiga: Mengingat Nabi SAW 
Jumat Keempat: Khutbah Akhir Shafar 

KHUTBAH BULAN RABIUL AWWAL 
Jumat Pertama: Bertutur Kata Dengan Baik 
Jumat Kedua: Meniru Akhlak Nabi SAW 
Jumat Ketiga: Menjadi Umat Yang Dibanggakan Nabi SAW 
Jumat Keempat: Berkumpul Dengan Orang Sholeh 

KHUTBAH BULAN RABIUL AKHIR 
Jumat Pertama: Mendidik Anak 
Jumat Kedua: Amar Makruf Nahi Munkar 
Jumat Ketiga: Bangga Dengan Islam 
Jumat Keempat: Bahaya Lisan 

KHUTBAH BULAN JUMADAL ULA 
Jumat Pertama: Menghadapi Fitnah Akhir Zaman 
Jumat Kedua: Jangan Meniru Umat Lain 
Jumat Ketiga: Memperbaiki Ibadah Dan Muamalah 
Jumat Keempat: Memelihara Sifat Amanah 


كال 


101 
106 


KHUTBAH BULAN JUMADAL AKHIRAH 


Jumat Pertama: Menyikapi Pandemik Wabah 
Jumat Kedua: Jangan Meremehkan Kebaikan 
Jumat Ketiga: Memuliakan Sesama Muslim 
Jumat Keempat: Musibah Wafatnya Ulama 
KHUTBAH BULAN RAJAB 


Jumat Pertama: Mengagungkan Bulan Rajab 

Jumat Kedua: Berbakti Kepada Orang Tua 

Jumat Ketiga: Hikmah Isra Mikraj 

Jumat Keempat: Khutbah Akhir Rajab 
KHUTBAH BULAN SYAKBAN 


Jumat Pertama: Meningkatkan Ibadah Di Bulan Syakban 
Jumat Kedua: Keutamaan Bulan Syakban 
Jumat Ketiga: Keutamaan Sedekah 
Jumat Keempat: Menyambut Ramadhan 
KHUTBAH BULAN RAMADHAN 


Jumat Pertama: Keagung an Ramadhan 

Jumat Kedua: Kembali Kepada Al-Quran 

Jumat Ketiga: Agar Puasa Kita Diterima 

Jumat Keempat: Renungan Akhir Ramadhan 

KHUTBAH BULAN SYAWWAL 

Jumat Pertama: Indahnya Saling Memaafkan 

Jumat Kedua: Pentingnya Silaturahim 

Jumat Ketiga: Tanda Diterimanya Ramadhan 

Jumat Keempat: Sebab Kemerosotan Akhlak 
KHUTBAH BULAN DZULQO'DAH 

Jumat Pertama: Jangan Mudah Menuduh Syirik 

Jumat Kedua: Menjauhi Langkah Setan 

Jumat Ketiga: Setiap Muslim bersaudara 

Jumat Keempat: memelihara Keikhlasan 


111 
112 
117 
122 
127 
133 
134 
139 
145 
150 


156 


157 
161 
166 
171 


177 


178 
183 
189 
195 
201 
202 
207 
213 
219 
225 
226 
232 
237 
242 


vu 5 


KHUTBAH BULAN DZULHIJJAH 
Jumat Pertama: Kemuliaan Bulan Dzulhijjah 


Jumat Kedua: Khutbah Jumat Bertepatan Dengan 10 Dzulhijjah 


Jumat Ketiga: Mewaspadai Kabar Tidak Jelas 


Jumat Keempat: Dua Penyebab Lemahnya Umat Islam 


Jumat Kelima: Renungan Akhir Tahun 
KHUTBAH KEDUA 

Khutbah Kedua (I) 
Khutbah Kedua (II) 

KHUTBAH IDUL FITRI 
Berbagi Kebahagiaan Dengan Sesama 
Menghindari Maksiat Di Hari Raya 
Buah Ramadhan Kita 
Mensyukuri Idul Fitri 

KHUTBAH KEDUA IDUL FITRI 

KHUTBAH IDUL ADHA 
Mengisi Hari Raya Dengan Ibadah 
Meneladani Nabi Ibrahim 
Mengagungkan Allah 
Hukmah Ibadah Haji Dan Ourban 

KHUTBAH KEDUA IDUL ADHA 

KHUTBAH GERHANA 
Khutbah Gerhana Matahari 
Khutbah Gerhana Bulan 

KHUTBAH ISTISOO 

Khutbah Istisgo 


۱۳۳ ۱ 


249 
250 
255 
20 
265 
271 
277 
278 
281 
308 
285 
286 
292 
308 
315 
321 
322 
330 
337 
343 
353 
357 
358 
366 
375 
376 


KHUTBAH 
BULAN 
MUHARRAM 


JUMAT PERTAMA 
BERSIHKAN DIRI DI TAHUN 
BARU ISLAM 


EJI بوابل‎ a الْفِطر* رمحي‎ SSI لله د منشئ‎ 
مد مَنْ‎ AP بير‎ en Las air وظهر"‎ ya ما‎ SA 
KA اد ورو به وگن"‎ Kas تلا‎ gi 
-455 ققد َد" وَمَلَكَ‎ Sus DAN الله َد‎ NANG 
ne ان‎ : eT د‎ al yes E عص‎ 
AS REA عل من‎ Kg yaa أ ج ل‎ dn 
TG RT 455 b 
SE, برع تزا‎ 355 aE عَنْ‎ BS 
الله‎ Ue SI تمویه‎ ga nd KAEN نم‎ 
وسلم عل‎ IS GEA وخضخض اق‎ A ob عل کل‎ 
wet عضا‎ "SUE AT وعل‎ wie Wee 1 
الله با 1345 الله‎ spe وبا‎ Hal یا اک‎ G cad Gl 
نتم مسلم‎ 2231 ‘i 3 Soe ا‎ 

Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 
Tanpa terasa satu tahun telah berlalu meninggalkan kita. 


Pergantian tahun ini semestinya membuat kita sadar bahwa 
kehidupan dunia adalah fana dan akan segera berlalu. Perhatikanlah 


sekeliling kita, banyak saudara kita yang tahun lalu masih berkumpul 
bersama di masjid ini namun kini mereka telah terbujur kaku di dalam 
kubur. Sebentar lagi, mau tidak mau, kita pun akan mati dan masuk 
ke dalam kubur. Ketika itu, semua orang yang mencintai kita akan 
pergi meninggalkan kita sendiri. Semua harta yang mati-matian kita 
kumpulkan, tidak ada artinya lagi. Yang akan menemani hanyalah 
amal. Rasulullah SAW bersabda: 


م2 و 


ees ده‎ E فیرجع راتان 255 معه‎ 5 NG Pan 


ice gs Ag OS a5 ikes dy 


Mayit akan diantarkan oleh tiga hal, yang dua pergi dan yang satu 
akan tetap bersamanya yaitu keluarga, harta dan amal. Keluarga dan 
hartanya pergi dan tersisalah amal bersamanya. (HR Bukhari) 

Amal yang akan menentukan apakah kita akan menempati kubur 
yang gelap dan sempit bagai parit neraka. Ataukah kita akan berada 
dalam kubur yang luas dan bercahaya bagai satu kebun surga. 


o ۰ مه م مه مه‎ 307 
OB من‎ BAR NEL رَوْصَةُ من ریاض‎ AN نما‎ 
Sungguh kubur itu adalah satu kebun dari kebun-kebun surga atau 
satu parit dari parit-parit neraka. (HR Turmudzi) 
Maka jadilah orang yang cerdas! Hiasilah kubur Anda dengan 
berbagai amal kebaikan mulai dari saat ini. Janganlah Anda terlena 
dengan kesenangan dunia yang fana ini! Janganlah Anda menjadi 


orang lemah yang takluk pada hawa nafsunya sendiri. Ingatlah Sabda 
Nabi و‎ 


x Pa‏ ره درد -a‏ جر م من 
42.85 هرا ها 171 الله 
dirinya dan beramal‏ سب Orang cerdas adalah yang‏ 
untuk yang setelah kematian. Dan orang lemah adalah yang‏ 
mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada (rahmat)‏ 
Allah. (HR Turmudzi)‏ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 
Pada tahun lalu, mungkin banyak dari kita yang telah jauh 


3 


melampaui batas dalam kemaksiatan, larut dalam dosa-dosa yang 
kecil maupun yang besar. Jangan Anda berputus-asa dari rahmat 
Allah SWT karena dosa-dosa Anda. Allah SWT senantiasa membuka 
pintu taubat dan rahmat. Perhatikan, bagaimana Allah memanggil 
hamba-hamba-Nya yang telah jauh melampaui batas. Allah SWT 
tidak memanggil mereka dengan kemurkaan, tidak pula dengan 
ancaman. Allah SWT mengajak mereka dengan ajakan yang sangat 
lembut dan janji ampunan yang luar biasa: 


Ë‏ يا عبادي Gall‏ أسْفُوا عل أَنْفْسِهِمْ LS Y‏ من KA‏ الله 
al‏ لد LA AR SAS‏ 


“Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (OS Az Zumar: 53) 

Setelah mendengar seruan yang demikian lembut ini, masihkah 
kita begitu sombong untuk memenuhinya? 

Sungguh Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk memulai 
kebaikan. Di awal tahun kita disambut dengan bulan mulia yaitu 
Bulan Muharam, salah satu dari empat bulan mulia yang dikenal 
dengan Asyhuril hurum: 


GS شَهرا في کتاب الله يَوْمَ‎ TAS الشهور عِنْدَ الله انتا‎ ide J 
AA Ka ala Up Sis لسع‎ 


“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas 
bulan dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan 
bumi, di antaranya empat bulan haram.” (Q.S at-Taubah : 36) 

Seakan Allah SWT berkehendak untuk menumbuhkan semangat 
beribadah di awal tahun dengan menjadikan Muharam sebagai 
bulan pertama. Dijadikan puasa pada bulan mulia ini lebih utama 
dibandingkan puasa di bulan lain. Rasulullah saw bersabda: 


نالیم غد زتضاق هر الل الحم 


“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di bulan 
Allah Muharram “(HR Muslim) 

Tidak hanya itu, di dalam bulan Muharam terdapat satu hari yang 
sangat istimewa yaitu Hari Asyura, hari ke-sepuluh Muharam. Siapa 
yang berpuasa di hari Asyura maka dosa-dosanya pada tahun lalu 
akan dihapus. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai keutamaan 
berpuasa di hari Asyura' dan Beliau menjawab : 


3 all ea et الله أن ر‎ fe و‎ di 
۰ = 8 هو‎ pad ۰ = 


“Aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa satu tahun 
yang telah lalu.” (HR Muslim) 

Perhatikan bagaimana Allah SWT memudahkan kita untuk 
menghapus dosa selama satu tahun. Hanya dengan puasa satu 
hari saja di hari Asyura, dosa yang kita lakukan selama satu tahun 
akan terhapus. Hanya dengan puasa satu hari saja maka kita dapat 
memulai catatan amal di tahun baru ini dengan bersih tanpa noda. 

Sungguh bodoh bila kita menyiakan kesempatan besar ini. Dan 
lebih bodoh lagi jika kita malah mengisi hari mulia ini dengan 
kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan lain yang tidak diridhoi Allah 
SWT. 

Telah tiba saatnya untuk kembali kepada Allah. Berhijrah dari 
keburukan menuju kebaikan. Dari kebodohan menuju cahaya ilmu. 
Telah tiba saatnya kita tundukan hati-hati kita kepada Allah SWT 
semata: 


م = Ki‏ ر of BAN‏ و سر 14 و وم ار با oziro‏ ۳ ور 
ان AS OA Gaal‏ قلوبُهم SI‏ الله J5 eg‏ من GN‏ 
Bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman,‏ 
untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran‏ 
yang telah turun (kepada mereka). (OS al Hadid: 16)‏ 

Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa 
bersegera untuk mendapatkan keridhoan-Nya, mengampuni segala 
kesalahan kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat 
membuat kita lalai dari-Nya. Aamiin ya Robbal Alamiin. 


z ۳ »‏ 
و م 7| و مخ دږ راهم we S-03. ۶ Da Poo‏ 


وسر 


کلام مَنْ لا Als‏ به ANG Tangi‏ تاه Jus‏ يفول 585 “ous baci‏ 
ذا فر لمران ya yan‏ لخن نزن Jó;‏ عَرّ 
من ال عَلِيْم * WE‏ قرأت STAN‏ فَاسْتَعِدْ Ga abl‏ لین 
he Up il‏ الشهور عِنْدَ الله انتا pe‏ هرا في OS‏ 
الله َم لق Sle‏ والازش منها رب خر SS‏ ضبن 

6 KE المشرکیت‎ Mat gnii یهن‎ RANG Heer) 


z 
r S 


0 [التوبة:‎ Gua القن‎ go الله‎ a. BE 25 Ale 
يما فيد‎ IG وفع‎ ‘bal الله لله لي رم في القرآن‎ 5G 
رقفو الله الْعَظِيُم‎ ES 338 د دا ول‎ SESI من‎ 
45) الْمُسْلِمِيْنَ* فاستخفروه‎ aiet وځ ودي روه لدیکم يُسُمْ‎ 

ِو اه 


JUMAT KEDUA 
L> JANGAN MEMBANTU <> 
KEZALIMAN 


Sa نع‎ DAR "edi SESI E aa اند‎ 
pl cli abo pen gb Sas SE GSI 
Si sgl * EN suay SA Jet 12 aa 
* مويه یه خاضع‎ SELL GE له الله وخده لا هریت له‎ 


موه z‏ رح وم ع 


راغب في gb Same‏ سو a‏ »ې NG‏ 
oh‏ ساطع "ون قاطع aa Se"‏ * وَضِيّاءِ لامع 

Teen di صول وازع وطول وایچ‎ e 
ms SA مُسْتَجِيْبٍ مُسْتَجِيْبٍ سَامع * لت‎ Fiat 
الله‎ fo SEA GE به‎ Lol SA ضح‎ Hi الاش عل‎ 
رز شاخ ل یی اي زا‎ 


= 
NG 


Ie خزة‎ Sa agile كز‎ AN A 
58 لشي‎ 


- 


Lal‏ تعد قيا يها تاش | 7 BA‏ ىد 
NG S3 GS‏ .5 إلا وان لمون 


a 


Ga‏ الله NGASI‏ الله 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: 


7 


BANG Ge‏ اس EN‏ ا 
وَتَعَاوَنوا على الير وَالكَمَوَى 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa. (QS al-Maidah: 2) 

Ayat ini adalah perintah agar kita selalu menolong orang yang 
berbuat baik. Bantulah siapa saja yang ingin berbuat baik, dengan 
demikian insya Allah kita akan mendapatkan bagian dari pahala 
kebaikannya. 

Bukan hanya mujahid yang mendapatkan pahala jihad. Semua 
orang yang turut membantunya juga akan mendapatkan pahala 
yang sama. Orang yang menyiapkan perbekalannya, menyiapkan 
kendaraan, menyiapkan pakaian, mengurus keluarga yang 
ditinggalkan dengan baik, dan semua orang yang membantu para 
mujahid akan mendapatkan pahala jihad pula. Perhatikanlah sabda 
Nabi SAW: 


KE AN َف‎ Seg EAB abl سيل‎ SUSE HS مَنْ‎ 
Siapa yang mempersiapkan perbekalan orang yang berperang 
di jalan Allah maka ia telah dianggap ikut berperang. Siapa yang 
mengurusi dengan baik keluarga yang ditinggalkanya maka ia telah 
dianggap ikut berperang.(HR Muslim) 

Ketika ada seorang bersedekah, bukan hanya dia yang 
mendapatkan pahalanya. Semua pihak yang ikut membantu baik 
dengan mencatat, menyimpan, menghitung atau menyampaikannya 
juga akan mendapatkan pahala, asalkan dilakukan dengan amanah. 
Nabi SAW سين‎ 


الارن sal Jan EK $35 Saka call Se MAAN‏ كاهلا 
Eb NA‏ به 255 22555 إلى الذي e‏ 


Bendahara muslim yang amanah, yang menyaluran atau 
memberikan apa yang diperintahkan padanya dengan sempurna 
dan hati yang senang, lantas ia sampaikan kepada orang yang 
diperintahkan termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah. 
(HR Bukhari-Muslim) 

Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Anda yang belum mampu 
berdakwah, jangan berkecil hati, bantulah orang yang berdakwah. 


8 


Anda yang tidak mampu melakukan banyak ibadah karena uzur, 
bantulah orang yang melakukan ibadah. Bantulah sesuai dengan 
kemampuan, jika Anda memiliki harta bantu dengan harta, jika 
Anda memiliki tenaga bantu dengan tenaga, jika Anda memiliki 
ide-ide untuk mempermudah kebaikan maka bantu dengan ide-ide 
itu, dan jika Anda tidak punya apa-apa, Anda masih bisa membantu 
dengan dukungan dan doa. Insya Allah dengan demikian, Anda akan 
termasuk di antara orang yang berbuat baik. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Pada ayat selanjutnya, Allah SWT berfirman: 
الاب‎ Lok الله‎ Ó الله‎ NG وَالْعُدوَانِ‎ AY JEN NG 

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya. (QS al-Maidah: 2) 

Dalam ayat ini Allah SWT melarang kita untuk membantu dan 
mendukung perbuatan maksiat. Setiap orang yang ikut membantu 
perbuatan dosa, walaupun dengan bantuan yang sangat remeh, 
ia akan mendapatkan dosanya juga. Ketika ada yang meminum 
minuman keras, bukan hanya dia yang mendapatkan dosa. Semua 


pihak yang membantu akan mendapatkan dosa pula. Sahabat Anas 
bin Malik RA berkata: 


تو ایض at‏ انو Dag‏ فى he BN‏ كاوها 
وَمُعْتَصِرَهَا Ls‏ وَحَامِلَهًا وَالَمَحْمُولَة ad)‏ وَسَاقِيَهَا kad‏ 
ed IS‏ والمشتري لها والمشتراة له 


Rasulullah SAW melaknat sepuluh golongan terkait minuman 
keras: Yang membuatnya, yang meminta dibuatkan, yang meminum, 
yang membawa, yang meminta dibawakan, yang menuangkan, yang 
menjualnya, yang makan dari hasil penjualannya, yang membeli, dan 
yang meminta untuk dibelikan. (HR Turmudzi) 

Maka hati-hati saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang 
rugi. Yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat akan 
tetapi tercatat sebagai pelaku maksiat hanya karena hati kita rela 
atau mendukung perbuatan maksiat. Nauzu billahi min dzalik 


9 


Di zaman ini, sangat mudah sekali untuk mendukung perbuatan 
maksiat. Bahkan orang yang sepanjang hari diam di rumah pun 
bisa menjadi pendukung besar kemaksiatan. Dengan menyebarkan 
gambar, video, tulisan, atau film-film yang berisi kemaksiatan melalui 
HP, memberikan like, atau memberikan komentar positif di sosial 
media atas kemaksiatan maka Anda telah mendukung perbuatan 
maksiat yang dilakukan di dalamnya. Walaupun Anda tidak 
melakukan perbuatan maksiat, walaupun anda berada di tempat 
jauh dari kemaksiatan itu, tapi Anda akan mendapatkan dosa dari 
perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam gambar, video, tulisan 
atau film tersebut. Perhatikan sabda Nabi SAW: 


5 عُمِلَّتْ Nig Budi‏ کات كن شهدها كينها كتن 
غاب عَنْهَاء ag‏ مَنْ غاب عَنها ies‏ 66 کمن BA‏ 


Jika suatu dosa dilakukan di atas bumi, maka siapa yang hadir tapi 
mengingkarinya, ia seperti orang yang tidak menyaksikannya (tidak 
mendapatkan dosanya). Dan siapa yang tidak hadir akan tetapi rela 

dengannya, ia seperti orang yang menyaksikannya (mendapatkan 

dosanya). (HR Abu Dawud) 

Maka hati-hati saudara, jangan sebarkan gambar kecuali yang 
berisi kebaikan; jangan sebarkan video kecuali yang mengajak pada 
kebaikan; jangan menulis tulisan kecuali ajakan pada kebaikan; dan 
jangan pula sebarkan film atau lainnya kecuali yang berisi kebaikan. 

Jaga hati kita saudara! Jangan pernah kita mendukung atau 
merasa simpati kepada orang yang gemar berbuat dosa dan zalim 
walaupun orang itu adalah tokoh agama, tokoh organisasi, atau 
bahkan tokoh A ie wa Aman Allah SWT: 


Dan janganlah kamu cenderung وو‎ orang-orang yang zalim 
yang menyebabkan kamu disentuh api. (QS Hud: 113) 
Kecenderungan itu bisa dengan menyukai mereka, diam atau 
mendukung kezaliman mereka, berlebihan dalam berkata-kata 
lembut kepada mereka, menjilat mereka, atau rela dengan perbuatan 
buruk mereka. Orang-orang yang melakukan hal-hal ini adalah 
para pendukung kezaliman yang sangat hina. Mereka rela menjual 
agama demi kesenangan dunia orang lain. Hindari bergaul dengan 


10 


mereka kecuali karena terpaksa. Imam Said bin Musayyab pernah 
— 


Moneta ada 


Jangan kalian penuhi pandangan kalian kepada para para 
pembantu orang-orang zalim kecuali dengan hati yang ingkar. Agar 
amal-amal kebaikan kalian tidak digugurkan 

Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang 
yang selalu saling membantu dalam kebaikan, ketakwaan dan 
iman. Dijauhkan dari orang-orang zalim dan dari para pendukung 
kezaliman.Aamiin ya robbal alamiin 


aaa alaa ING ai JAPA, ټی نظامه‎ SENG SS 
تن الم غو بل من شنز‎ IE 
GANING رام‎ HAN تر الله ولا‎ NGANAN pall O 
ارام ون فضلا ین رم زرضوائه‎ SN GA ولا‎ SN 
PSA PE رتم‎ NG A Seo وا للم‎ 
تَعَاونُوا‎ NG وَالتَْوَى‎ GAN ارام آن تَعْتَدُواء وَتَعَاوَُوا عَلَ‎ sm 
۳ [المائدة:‎ Mall Sad الله إِنَّ الله‎ | 2515 men IN 


بار الله إن في AI LAN‏ ونفعيي و A‏ 
ó‏ الاب الا کر sds‏ کل هذا sha sak‏ 
GAGs 12 pä‏ وَلوَال EES EREE 35 Sud‏ روه )25 
هُوَ SAN‏ 


JUMAT KETIGA 
PENYEBAB BENCANA ALAM 


هو لد وراك بر و و gh‏ اک 
۱ وه Ter o oR‏ - وره sof‏ زو په وم o G‏ 
السموت بقّد اما GS‏ و انس ; 

ت بقدس تسبيح ba‏ تر و سو ور 
Ghee 2 ra A Mae 5 ۳۳ - rad ۰‏ 2 2 2$- 
فی فکاکها * ومنظر We Gw OF‏ 285 باذراکها * Al‏ 
OF ٢ 0‏ م - )~~ - 
ER 2‏ و 4 72 | و سا له سا ساساپږرے TAN‏ 
د مر 0 Te‏ سا Zor Pa‏ 1 1 
* وَمَعَاطس clash‏ جدعها a]l G55 IK‏ راصلا * وبما مَعَدَ 
tea‏ ها L 7 A A - 2 ٥‏ مرو کی Z‏ 23 « 22۱2 
sae ale‏ * وَلَمْهَدُ آن لا AN‏ الا الله وخده لا 4 Su Gt‏ 
ےر ۰ ot ‘ah‏ 2 و 2G Te‏ سم موم 7 Ai a‏ و 2 
cd E EES‏ 
Hig P‏ 1 .رم & Gaal‏ روک 7 2۱ ag‏ 4 يهو" حر 2 
JANG SE Sa A gang sa‏ غَالِبًا * رِلحقوّق NE‏ 
=r %‏ و سو DN‏ ر a‏ لو راس se) Z 7 at ee,‏ 
عن UG‏ فلم يرل bo‏ الله عليه و لامته تاصحا 

37 - 
رز هه we‏ وسا, gle‏ سل سر باو کے ٥‏ دپ Ré gto larn‏ ۔ ه م و 
وَعَنْ as jul‏ مکافحا KS ANI 548) gs‏ وسر قلبه وکر صحبه 
رم مارم * ا کرد 2 و G er‏ ل ونا Jer AN)‏ 
ونصر جزبه وَاثر فربه * ثم فضى بعد ذلك محبه * صل الله وسلم 
رل Se‏ 7 ارو رر ول one - - Oe eee - E T‏ 4 
عل oF Cae‏ وغل all‏ وغل مَنْ تبعه وصحبه * وَاعتَقَدَ حبه * 


: 
AI 


ذا SS a‏ المسْلمُون 15281 امن slid‏ ولا BPS‏ الا 
رفوه وه وول 
وانتم مسلِمون 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Akhir-akhir ini negeri kita tengah dilanda berbagai bencana. 
Gempa terjadi di mana-mana, tsunami dan letusan gunung merapi 


12 


pun mulai melanda nusantara. Patut kita renungkan firman Allah 
SWT yang tercatat di malahi Al-Quran: 


51585 WB, تاتيا‎ Ka aa Kal CSE age GANG 


AN; a ida AN brg الله‎ ash Seis o& کل‎ 
Daka انوا‎ Ky 


Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah 
negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang 
kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya 
mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada 
mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu 
mereka perbuat. (QS an-Nahl: 122) 

Tanah subur yang selalu kita banggakan, dalam sekejap dapat 
membinasaan ratusan jiwa dengan gempa jika kita lalai untuk 
bersyukur kepada Allah SWT. Lautan luas yang indah dipandang mata, 
dalam sekejap berubah menjadi tsunami dahsyat yang merenggut 
ribuan jiwa ketika kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Gunung- 
gunung yang menjadi pasak bumi ini, tiba-tiba mengeluarkan 
lahar panas yang menghancurkan semua yang dilewati apabila kita 
lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT. Semua kenikmatan yang 
dianugrahkan kepada kita akan menjadi bencana jika kita tidak 
mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. 

Bencana demi bencana yang silih berganti menimpa negeri kita 
adalah teguran dari Allah SWT agar kita mensyukuri nikmat Allah 
SWT. Betapa banyak nikmat yang kita lalaikan, bahkan kita gunakan 
untuk perbuatan maksiat. Betapa banyak pantai dan tempat wisata 
indah yang dijadikan tempat pelegalan perzinahan dan minuman 
keras, betapa banyak nyanyian dan tarian yang menampakkan aurat 
dibiarkan bahkan terkadang dibiayai dengan uang rakyat. Ketika 
kemaksiatan-kemaksiatan ini telah dilakukan terang-terangan, maka 
tidak mengherankan jika Allah SWT menegur kita melalui berbagai 
bencana. 

Pernah Sahabat Anas RA bertanya kepada Sayyidah Aisyah RA 
mengenai gempa bumi, maka Sayyidah Aisyah menjawab: 


13 


ESA‏ كرا رد ها ی SEN‏ غار 
له في el JEG aka‏ : زيم Yb 655 WEOE‏ 


٥ J roa = wars 
Apabila mereka menghalalkan perzinahan, kemudian meminum 
minuman keras, memainkan alat musik yang diharamkan, maka 
ketika Itu Allah murka di langit-Nya dan berkata kepada bumi, 
“Goncangkanlah mereka.” Jika mereka berhenti dan bertaubat 
maka mereka akan selamat, akan tetapi jika tidak maka Allah akan 
menimpakan bumi kepada mereka," 
Sahabat Anas bertanya: 


Apakah ini adalah hukuman bagi mereka? 
Sayyidah Aisyah RA menjawab: 


نوک ومع لو تالا و و 2 je SUL Se;‏ 


Gempa itu adalah sebagai rahmat, keberkahan dan pelajaran 
bagi kaum yang beriman. Dan gempa itu adalah sebagai hukuman, 
kemurkaan serta adzab bagi kaum yang kafir. (HR Hakim) 

Itulah sebab-sebab gempa saudara. Maka perhatikan di sekeliling 
kita, masih adakah perzinahan yang terjadi di sekitar kita? Masih 
adakah minuman keras dan narkoba yang beredar di sekitar kita? 
Masih adakah tarian-tarian yang mengumbar aurat yang terjadi di 
sekeliling kita? Jika semua itu masih terjadi di sekeliling kita, jika 
semua itu kita biarkan begitu saja, hati hati saudara! Bisa jadi daerah 
kita ini yang akan menjadi sasaran gempa berikutnya naudzu billahi 
min dzalik. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Tidaklah Allah SWT menampakkan kuasa-Nya melalui gempa 


bumi, tsunami ataupun kejadian-kejadian alam lainnya melainkan 
agar kita semakin takut kepada Allah. Allah SWT berfirman: 


WA EL ما یل‎ 


14 


Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk 
menumbuhkan rasa takut. (QS al-Isro: 59) 

Allah SWT menurunkan bencana agar kita mengambil pelajaran, 
ingat bahwa Allah SWT bisa menghancurkan daerah yang tadinya 
aman dalam sekejap, sehingga kita merasa takut kepada Allah SWT. 
Disebutkan bahwa pernah terjadi gempa Di masa Sayyidina Umar 
bin Khathab RA, maka Sayyidina Umar pun berkhutbah: 


با اه G all‏ ع ما An‏ رغ ات و 
سر وو Bi‏ 
SA syf RB‏ 
مِنْ بين SAB‏ 


Wahai penduduk Madinah. Betapa cepat kalian berubah. Demi 
Allah jika gempa terulang lagi, aku akan keluar meninggalkan kalian. 
(HR Ibnu Syaibah) 

Inikarena gempatidakterjadi kecuali ketika maksiattelah dilakukan 
secara terang-terangan. Maka Sayyidina Umar RA mengancam untuk 
pergi dari Madinah karena takut terkena adzab bersama orang-orang 
yang berbuat maksiat. Ketika adzab datang, orang-orang shaleh pun 
akan terkena dampaknya. Rasulullah pernah ditanya: 


ANG‏ وَفِيتا الصا شون 
Apakah kita akan dibinasakan padahal di antara kita terdapat‏ 


orang-orang sholeh? 
Maka Nabi SAW menjawab:: 
اه و‎ | RS (Eh wre 
CS نعم إذا‎ 
Benar, jika keburukan telah menyebar. (HR Bukhari) 

Maka, sudah sepantasnya kita merasa takut kepada Allah SWT. 
Gempa bumi yang terjadi pada saudara kita di berbagai daerah 
seharusnya membuat kita sadar bahwa Allah Maha Kuasa untuk 
membolak-balikan keadaan dalam sekejap. Mereka yang dahulu 
aman bersama keluarganya, tiba-tiba kehilangan tempat tinggal, 
kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan harta benda hanya 
dalam satu malam saja. 

Mari kita waspadai dosa-dosa kita, mari kita selalu meminta 
ampun dan beristrigfar kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Sebab 
Allah SWT menjamin keselamatan dari adzab bagi kaum yang selalu 


15 


beristigfar kepada-Nya. Allah SWT berfirman: 


o ee AN 


a‏ 4 ۸ ۳ د 
وهم Og REAR‏ 
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu‏ 


berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab 
mereka, sedang mereka meminta ampun. (QS al Anfal: 33) 


۷ 


é ol‏ خسن ai * IST PITH‏ التظام عبرا * (IS‏ من SS‏ من 
ال abl‏ مِنَ Sa‏ الرچیم :ل وضرب اه Ses‏ 
ري ai nls‏ تاتيا G5‏ رعا ِن Siska E‏ 


= vee 


انعم الله ها الله NG NA‏ 
ار اله لي رم في "eba OLA‏ تفع 5 
ارون او -e saban di‏ 
ل SI als‏ ولوالده a DAN‏ اه 
PA.‏ 


JUMAT KEEMPAT 
KHUTBAH AKHIR > 
MUHARRAM 
* وَمَالِكهًا‎ OE Al وَيَارِْ‎ * pre CL خالق‎ ay KAN 


زود ee‏ وله Je‏ ولا ْو AN‏ 
= ان ده عَلیه * وا SI aghls Ta ٢‏ 


e ف‎ aa 
رس‎ pang عبده‎ ce أن‎ ai," GA te Gas: 
لكان 235 ف‎ Ea فصحه"‎ “ASUNE ar DUNG Ta بکتاب‎ 


Íi Ste NG لآ أَضلَحَه‎ BUS وَسَلَّمَ‎ P at 


YA y a Yaa‏ إلا fo * SB‏ الله وسَلَمَ على 
موا les ate‏ ده E‏ 


٢ ST 
ale 


۲ 


ما بعد, lel‏ الاس a‏ و cpa‏ الله, انوا الله 
asl is‏ وو Spada ai “i‏ 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Hari ini kita berada pada Penghujung Bulan Muharram, Bulan 
Pertama dalam Kalender Islam. Tanpa terasa satu tahun kehidupan 
kita telah berlalu, artinya waktu hidup kita di dunia ini semakin 
berkurang. Waktu dalam kehidupan dunia ini berlalu dengan sangat 
cepat dan singkat. Allah SWT menggambarkan bagaimana cepatnya 
kehidupan bertahun-tahun di dunia sehingga terasa bagaikan 
setengah hari saja. Di dalam Al Ouran disebutkan: 


ال کم لثم في الأوْض 348 يني TEZEI (ne)‏ 


17 


عض بوم ات 
Allah bertanya: «Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?»‏ 
Mereka menjawab: «Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari,‏ 
maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.» (OS al-‏ 
Mukminun: 112-113)‏ 

Nabi Nuh AS telah hidup berdakwah selama 950 tahun kepada 
kaumnya. Ketika Beliau AS ditanya, “Apa pendapatmu mengenai 

dunia?” Beliau AS menjawab: 


نها EIS‏ من باب وخارج مِنْ آخَرَ 
Kehidupan dunia bagaikan orang yang masuk dari satu pintu‏ 
kemudian keluar dari pintu lainnya.‏ 

Demikianlah singkat dan fananya kehidupan dunia ini. Dan 
kehidupan dunia yang singkat inilah yang menentukan apakah kita 
akan kekal di surga ataukan di neraka? 

Kita rela bekerja keras beberapa hari atau beberapa bulan 
hanya untuk keuntungan dunia sesaat. Terkadang kita bekerja 
sampai melupakan tidur dan rasa lelah, bahkan meninggalkan 
anak, istri dan kampung halaman. Maka kenapakah kita tidak bisa 
menahan kelelahan berbuat taat di dunia yang sebentar ini untuk 
mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat? Kenapakah kita tidak 
dapat mengorbankan sebagian waktu tidur kita, sebagian harta kita, 
dan waktu luang kita untuk mendapatkan keuntungan akhirat yang 
tidak terhingga? Dengarkan perkataan sebagian ulama: 


GA‏ سَاعَة قاجعلها طاعة 
Dunia ini hanya sesaat saja, maka jadikan yang sesaat itu berisi‏ 
dengan ketaatan.‏ 

Dunia ini hanyalah sekejap saja saudara. Kita hanya perlu menahan 
lelah sekejap di dunia ini dalam taat kepada Allah untuk kemudian 
beristirahat dalam surga yang kekal abadi. Perhatikan bagaimana 
Rasulullah SAW mengisi kehidupannya di dunia ini, Beliau SAW 
yang telah dijamin masuk ke dalam surga mengisi setiap saat dari 
waktunya dengan ibadah, mengorbankan hartanya untuk Allah, 


mengorbankan tenaga dan jiwanya untuk Allah, dan mengorbankan 
seluruh waktunya hanya untuk Allah. Begitu sempurna totalitas Nabi 


18 


SAW dalam beribadah sehingga kaki beliau bengkak karena lamanya 
berdiri dalam shalat malam. 

Kemudian lihatlah diri kita! Apa yang telah kita lakukan dengan 
waktu kita? Apakah kita isi dengan ibadah ataukah hal-hal yang 
tidak berguna? Jangan sampai waktu kita terbuang percuma hanya 
untuk memakmurkan kehidupan dunia ini. Kita bekerja siang dan 
malam hanya untuk menjadi kaya, melampiaskan kesenangan sesaat 
dengan berhura-hura. Ketahuilah bahwa setiap detik dari kehidupan 
di dunia ini akan dipertanyakan kelak pada hari Kiamat. Rasulullah 
SAW bersabda: 


AA 1 8 1‏ ري Ge SA - OF‏ وگ ې of‏ 
لا تژول قدما حبدٍ یوم القدامة gs‏ شال عن عمره Ud‏ افتاه» 
وَعَنْ علمه فِيمَ «fd‏ وَعَنْ alle‏ من این KASI‏ وَفِيمَ DEFA‏ 
وَعَنْ جسیه فیم ابلاه 

Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat 
sampai ia ditanya mengenai umurnya untuk apa ia habiskan, 
mengenai ilmunya dalam apa ia amalkan, mengenai hartanya 
dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia habiskan dan mengenai 
tubuhnya dengan apa ia rentakan. (HR Turmudzi) 

Maka pergunakan setiap detik waktu yang kita miliki untuk 
kebaikan, untuk membaca Al-Quran, untuk berdzikir mengingat 
Allah SWT. Karena tidak ada penyesalan di hari kiamat yang lebih 


besar daripada waktu yang terlewat sia-sia di muka bumi ini. Nabi 
saw bersabda: 


o ۳7 ang a ۱ م سر رم و و‎ a ۳ 
KA علیها یوم‎ AF فیها الا‎ abl SAG esl مَامِنْ سَاعه تمربابن‎ 
Tidak ada satu waktu pun bagi manusia di mana ia tidak berdzikir 
kepada Allah di dalamnya kecuali ia akan menyesalinya kelak di hari 
kiamat. (HR Baihagi) 

Jangan pernah mengisi kehidupan dunia ini hanya untuk mencari 
kekayaan. Perhatikan bagaimana akhir hidup Oorun yang dahulu 
sangat kaya di muka bumi ini, apakah kekayaannya berguna untuk 
menghalaunya dari adzab? Jangan pernah menjadikan jabatan 
dan kekuasaan sebagai tujuan hidup. Perhatikan bagaimana Firaun 
dan Namrudz yang dahulu sangat berkuasa di muka bumi ini, pada 


19 


akhirnya mereka mati dan apakah kekuasaannya berguna untuk 
menghalau adzab Allah? 

Tirulah para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang menjadikan 
Allah SWT sebagai tujuan hidup-Nya kemudian mengerahkan semua 
waktunya hanya untuk Allah. Mereka bersabar menghadapi segala 
rintangan dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT maka mereka 
pun menjadi orang-orang beruntung di dunia dan di akhirat. 


Maasyiral Muslimin rahimakumulloh 

Mari kita hisab diri kita sebelum kelak kita dihisab oleh Allah SWT. 
Jika pada tahun lalu anda banyak melakukan kebaikan dan ketaatan 
maka bersyukurlah kepada Allah SWT dan mintalah keistiqomahan 
sehingga dapat meningkatkan amal sampai akhir hayat. Jangan 
sekali-kali berpikir untuk mencoba bermaksiat kepada Allah SWT 
sebab bisa jadi maksiat itu menjadi akhir perbuatan dalam hidup 
kita. Naudzu billahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda: 


4 رم وده که ۸ Ge 0 8 aad‏ سور A‏ .30 راس سس 7 

SS TAN Jal foe Ja III‏ ما کون بيته وَبَيْتَهَا إلا 
ort Bos‏ و ردم ترو Soort‏ رر NG of‏ مه فد رای 
Jam? SEM ale baa F3‏ بِعَمَلٍ اهل التار فیذخل SN‏ 

Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amal penghuni 
surga sehingga tidak ada jarak di antaranya dan surga kecuali hanya 
satu dziro saja, akan tetapi ketentuan kitab telah mendahuluinya 
sehingga ia beramal dengan amal penghuni neraka maka ia pun masuk 
ke dalam neraka. (HR Bukhari) 

Dan jika selama ini Anda telah melakukan berbagai kemaksiatan. 
Jangan Anda berputus asa. Sebesar apapun dosa, sesungguhya Allah 
SWT adalah Maha Pengampun. Allah SWT berfirman dalam hadits 
qudsi: 


- وے اص Koro as - G LA. La 32 ٥ z- oy‏ چ 
يا اب ادم لو SUS Gb ss Gab‏ السَّمَاءِ ثم Siak‏ غَمَرْتُ 
۳ 7 3 سرب 
لك JEG‏ 
Hai anak Adam, andai dosa-dosamu menggunung mencapai pucuk‏ 
langit kemudian engkau meminta ampun kepada-Ku maka Aku akan‏ 


mengampunimu dan aku tidak peduli (sebesar apa dosamu). (HR 
Turmudzi) 


20 


Ketahuilah bahwa Allah SWT Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha 
Pemaaf. Allah SWT mudahkan bagi kita untuk memohon maaf, dan 
untuk menghapus dosa kita. Siapa saja yang datang untuk bertaubat 
dengan sungguh-sungguh maka dosanya akan dihapus bagaikan 
tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Rasulullah SAW bersabda: 


SSS SA من‎ SE 


Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak 
memiliki dosa. (HR Ibnu Majah) 
Mari kita ubah diri kita menjadi lebih lebih baik. Sebab Allah SWT 
tidak akan merubah keadaan kita tanpa ada usaha dari kita untuk 
berubah. Allah SWT berfirman: 


NANG‏ َير ما F0 E ehh‏ یروا ما سي 


Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan. (QS ar Ra du: 11) 


IN برد‎ 
اعود‎ ata امن" کلام رټ‎ Aa da asah 
3 زب وت نو‎ a) an ان‎ 
Tun 56 ند‎ GLI jadi ON من مُخْرِحَ عن‎ SA يَوْمَ‎ 
Sya sa 


pa ah pa‏ 83( وا na‏ فيد 
Ji TT‏ هَدًا pake‏ الله ai‏ الْعَظِيُم 
pe‏ کم SANs‏ وخرت are Pen ba Ps‏ روه )25 


— 


(SAN Gb 


21 


KHUTBAH 
BULAN SHAFAR 


JUMAT PERTAMA 
NILAI DUNIA DI SISI ALLAH 


لحن يله iai‏ الي لا يذل من SI‏ بور pah‏ الذي ل 
TAA‏ رزه * SEN‏ عل سرا kN‏ وَالْمُتَجَاورعَنْ 
AS‏ تن وا os sags AA‏ لړ 
en fell, oft EE‏ 
dal ga dL‏ بتهیه وآمره" 3G‏ أن لا Yay‏ الله 2555 
لا ری ه ها عم هبلغ 
akn‏ ان کا غد ole‏ الْقَائِمُ Jha K5 sia‏ 
كم له ie Je dl‏ من JAN‏ وروي من SA‏ 

Pied‏ نسح pL EA‏ وَجَاهَدَ في الله 
و | gs‏ استقاع الح Jes BA Jaen‏ 

eei ر‎ td Wate ردك غل‎ th 


S| فق ها‎ A 5 


ails‏ و تلم 
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah‏ 
Duniainifanadan akan segera berlalu. Kehidupan yang sebenarnya‏ 
adalah kehidupan akhirat kelak. Allah SWT berfirman:‏ 


ما LL sab‏ لیا لا لهو Sly Land‏ الدَارَ GN‏ لهي Sis‏ 
لو كَانُوا يَعْلَمُونَ 


24 


Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan 
main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya 
kehidupan, kalau mereka mengetahui. (QS al 'Ankabut: 64) 

Rasulullah SAW mengibaratkan dunia bagaikan pohon tempat 
musafir bernaung sebentar ketika cuaca panas untuk kemudian 
melanjutkan perjalanannya. Maka sungguh bodoh mereka yang 
sangat tamak dengan dunia sehingga melalaikan perjalanan 
akhiratnya. Dan betapa cerdas dan utamanya mereka yang zuhud 
kepada gunia: Di dalam hadits disebutkan: 


ANTA BEY ba مَنْ لا مال له ولا یم‎ a دامن لا دار له ومال‎ Sah 


Dunia adalah tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat. Harta 
bagi orang yang tidak memiliki harta. Ia dikumpulkan oleh orang yang 
tidak memiliki akal. (HR Ahmad) 

Yang sedih karena kehilangan dunia hanyalah orang yang tidak 
mengerti. Yang senang dan bangga karena memperoleh dunia 
hanyalah orang yang kurang keyakinannya. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 
Rasulullah SAW bersabda: 


Juss SANE‏ عِنْدَ الله FUE‏ بَعُوصَةٍ ما áa‏ کافرا مِنْهَا 
den‏ 


Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan satu sayap 
nyamuk niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir 
walau pun hanya seteguk air. (HR Turmudzi) 

Perhatikan betapa rendah dan hinanya dunia di sisi Allah. 
Seandainya kekayaan dunia menjadi patokan kemuliaan, tentunya 
yang paling berhak mendapatkannya adalah Sayidil Anbiya, Nabi 
Muhammad SAW. Namun perhatikanlah bagaimanakah kehidupan 
Beliau SAW. Sungguh Nabi SAW wafat sedangkan Beliau tidak pernah 
merasakan kenyang dari roti kasar. Allah SWT pernah menawarkan 
agar tanah Batha' dijadikan emas, namun Nabi TAN menjawab: 


.يا رب ees ae KA beda‏ نارکون و جُفث بپ بي 
ESS‏ 7ا bad‏ یت وه BS"‏ 


25 


Tidak wahai Tuhanku. Biarkan aku kenyang sehari dan lapar sehari. 
Jika aku lapar aku berdoa dan mengingat-Mu. Dan apabila aku 
kenyang, aku memuji dan bersyukur kepada-Mu. (HR Ahmad) 

Terkadang berlalu sebulan atau dua bulan sedangkan dapur 
Nabi SAW sama sekali tidak pernah dinyalakan apinya. Beliau hanya 
memakan Aswadain, kurma dan air. 

Suatu hari datang Sayidah Fatimah az Zahra RAH, pemimpin wanita 
semesta alam, kepada ayahnya Baginda Nabi SAW membawakan 
sepotong roti. Nabi SAW bertanya, “Apa yang kau bawa ini, Wahai 
Fatimah?" Sayidatuna Fatimah RAH menjawab, “Ini sepotong roti, 
hatiku tidak tenang sebelum aku membawakan sepotong roti ini 
kepadamu” Maka Nabi SAW menjawab, 


ESE SI ab J عا او‎ 


Ketahuilah sungguh ini adalah makanan pertama yang masuk ke 
mulut ayahmu sejak tiga hari. (HR Thabrani dan Baihaqi) 

Perhatikan saudara! Sungguh jauh Baginda Nabi SAW dari 
kesenangan dunia. Ini karena dunia di sisi Allah SWT sangatlah 
rendah dan hina. Oleh sebab itu Allah SWT memalingkan para wali 
dan kekasih-Nya dari dunia, hati mereka dipalingkan dari kecintaan 
pada dunia dan segala kesenangannya. 

Ukuran kemuliaan bukanlah dengan banyaknya harta dunia, 
bukan pula dengan banyaknya pengikut dan keluarga. Kemuliaan 
dan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan takwa kepada Allah 
SWT: 


Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. (QS al Hujurat: 13) 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 
Nabi SAW bersabda: 


7 


a Ae EE‏ لله as ota‏ يق 


26 


Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia kepada orang 
yang DIA cintai dan kepada orang yang tidak DIA cintai. Tetapi Allah 
memberikan agama hanya kepada orang yang DIA cintai. Siapa yang 
diberikan agama oleh Allah maka sungguh Allah telah mencintainya. 
(HR Ahmad) 

Bukan harta dunia yang menjadi patokan cinta Allah SWT kepada 
Anda. Lihatlah seberapa besar perhatian Anda pada agama, sebesar 
itulah cinta Allah SWT kepada Anda. 

Pada masa ini, banyak manusia tertipu dengan harta dunia, 
berusaha mengumpulkan harta siang dan malam, namun lalai kepada 
Allah SWT. Tidak jarang karena harta, orang tua berselisih dengan 
anaknya sendiri, hubungan keluarga dan persaudaraan menjadi 
terputus, segala macam dosa besar ditempuh. Padahal sungguh 
mereka yang ambisinya adalah dunia tidak akan pernah merasakan 
kesuksesan baik di dunia mau pun di akhirat. Perhatikanlah sabda 
Nabi SAW: 


eco مر به وس‎ of ره‎ whe sok Gee سه سب ډو‎ 
ALE GS فقره‎ Jasa عليه امه‎ ANI 553 همه‎ all مَنْ کات‎ 
مس کو‎ 2 = bh AN ركه 02 ر‎ 
AS CSI وم یاه من‎ 
Barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya 
maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan 
kemiskinan selalu nampak di hadapan matanya, padahal dia tidak 
akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah 
tentukan untuknya. (HR Ibnu Majah) 

Maka janganlah Anda terperdaya oleh kehidupan dunia. 
Renungkan orang-orang sebelum Anda yang terpedaya dengan 
dunia, mengumpulkan harta yang melimpah dan mendirikan istana 
yang mewah. Pada akhirnya kematian mengeluarkan mereka dari 
istana yang megah menuju lubang kubur yang sempit dan kotor. 
Tidak lagi berguna harta yang mereka kumpulkan, tidak lagi berguna 
istana yang mereka bangun. Sungguh mereka hanya dapat menyesali 
diri karena lalai pada Allah SWT di dunia, dan memohon: 


هره ٤ La A A‏ مرو 7 را خر ی 
Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku berbuat‏ 


amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. (QS al 
Mukimun: 99-100) 


27 


Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. 
Hidupkan hati kami sehingga tidak pernah lalai kepada-Mu. Berilah 
kami taufiq untuk selalu taat kepada-Mu. Jaga kami dari perbuatan 
maksiat kepada-Mu.Terimalah taubat kami dan ridhoilah kami. Ya 
Dzal Jalali Wal Ikram. 


sof a 


eee ga ae‏ کک 
xp‏ د حَرْت کرو .3 a‏ > ومن asp ine S5 lap EF‏ 
Ls‏ وَمَا له في ead Ge HSM‏ [الشوری: ٠۲۰‏ 

and وی كُمْ بِمَا‎ 335, “peal Oba وَلَكُمْ في‎ g AM ارك‎ 
ak الله‎ pake هَدًا‎ g% dpi اکن‎ SI من اب‎ 
A) فَاسْتَغْفِرُوْه‎ LN patin al GANG لي وَأَكُمْ‎ 
الْعَفُوْرُ اجب"‎ Gb - 


28 


JUMAT KEDUA 
ISLAM PASTI MENANG 


AN dd, JARAN "AAN GES ve ay di 
Ants SoH pa 3 sa ear أ ار شور‎ 
JS وَجَعَلَنَا ین‎ * ese Gl gl بل أن يَحْمَدَهُ حا‎ 


ده * AA sakang an An 2. ala easly‏ مدا aah old‏ 
Mts *‏ وَأَهْهَدُ أن لا إه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيْكَ له ac?‏ 


۳ 


EN, KAN" Gl BSE Sa * ارا‎ pa aga 
Pan al he it isk فک الم‎ 


۳ 


اھ وه 


es USI led Gara هم‎ D اه‎ Lesi ن‎ 
وا‎ oan خو وغل آله أضل‎ we عل‎ ay T 
MA BIANG Gh el 6555 " led EL 


2 


اکا نید ate‏ يا اس الله خی 33 Si TUN asia‏ 
ول دل 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Di berbagai penjuru dunia banyak saudara-saudara kita yang 
tertindas. Di Palestina, China, Myanmar, India, Afrika Tengah dan 
berbagai negara lainnya. Mereka dilarang beribadah, disiksa bahkan 


29 


dibunuh bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, bukan 
karena harta yang mereka curi, mereka ditindas karena mereka 
beragama Islam, karena bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan 
Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. 

Demikianlah sifat musuh-musuh Islam ketika berkuasa. Mereka 
tidak segan untuk menyiksa bahkan membunuh umat Islam yang 
tidak bersalah. Tujuan mereka hanya satu, yaitu agar umat Islam 
keluar dari agamanya dan mengikuti keyakinan mereka. Dalam al- 
Quran disebutkan: 


wedha A GF التصَارِی‎ NG AN ake P 


Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu 
hingga kamu mengikuti agama mereka. (QS al-Baqarah: 120) 

Dalam ayat ini Allah SWT menampakkan isi hati mereka, maka 
berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan sampai kita menjalin 
kerjasama apalagi sampai menjilat para penindas umat Islam hanya 
untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang fana, lalu tidak 
peduli kepada saudara kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap Muslim 
bagaikan satu tubuh, jika yang satu sakit yang lainnya akan ikut 
merasakan sakitnya. Rasulullah SAW bersabda: 


sod ال‎ gig tek SMS زو ون گُرَجُلٍ وَاحِدٍ‎ 
FN AL 


Orang-orang beriman bagaikan satu tubuh, jika kepalanya sakit 
maka seluruh jasad akan ikut merasakan dengan demam dan tidak 
dapat tidur. (HR Muslim) 

Bantulah saudara kita dengan segenap kemampuan kita. 
Berdoalah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh untuk 
menyingkap musibah yang menimpa saudara kita. Hanya Allah yang 
dapat menyingkap kesulitan dan menghilangkan kesusahan kita 
semua. Dalam al-Ouran disebutkan: 


ا 35 )3\ WES‏ ویکشف السَوء al,‏ 
اه رضن A‏ الله قلیلا 593555 


Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam 


30 


kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan 
kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di 
bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah 
kamu mengingati(Nya). (QS an-Naml: 62) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Penyiksaan dan penindasan kepada orang beriman yang tidak 
bersalah adalah ujian keimanan untuk meninggikan derajat mereka. 
Allah SWT berfirman: 


5 ما وى لا لون‎ A 


Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 
mengatakan: «Kami telah beriman», sedang mereka tidak diuji lagi? 
(QS al-Ankabut: 2) 

Para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya. Di antara 
mereka ada yang disiksa bahkan ada yang dibunuh karena 
mendakwahkan ajaran tauhid. Baginda Nabi Muhammad SAW dan 
para sahabatnya juga banyak menerima siksaan dari kaum kafir ketika 
mendakwahkan agama Islam, akan tetapi mereka selalu bersabar 
dan percaya kepada janji kemenangan dari Allah SWT. 

Sahabat Khobab bin al Arat RA pernah mengeluhkan siksaan 
berat yang dialaminya kepada Nabi SAW. Beliau meminta kepada 


Nabi SAW: 
لتا ألا تدعو الله لکا‎ i Vi 


Mengapa Anda tidak memohonkan kemenangan bagi kami? 
Mengapakah Anda tidak berdoa kepada Allah untuk kami? 
Mendengar ini, Nabi SAW marah dengan muka yang memerah 
beliau bersabda: 


JI og‏ فیمن Fe AS‏ مه Jasad PAN 3 a)‏ فيه فيه 
etl‏ فَيُوصَمُ عل a kai an KEN S85 aul‏ وان 


Orang sebelum kalian ada yang digalikan tanah, kemudian ia 
dimasukan ke dalamnya, lantas digergaji dari kepalanya sampai 
terbelah dua. Tapi itu tidak menghalanginya untuk tetap teguh dalam 
agamanya 


Í 


31 


jae دی ما ثوق یه ین ركه‎ ME RA 
> عَنْ‎ NG dy 


دینه 


Ada pula yang digaruk dengan garukan dari besi hingga 
terkelupas daging dari tulangnya atau dari ototnya. Namun itu tidak 
menghalanginya untuk tetap teguh dalam agamanya. 


Dapat مِنْ صَنْعَاء إلى‎ SVN Gah SS SANS aa 
فد‎ SI aib ع‎ On لا یاف لا الله او‎ 


Demi Allah. Dia akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang 
pengendara melakukan perjalanan dari Shon'a ke Hadramaut tanpa 
memiliki ketakutan kecuali kepada Allah, atau kepada serigala yang 
dikhawatirkan menyerang kambingnya. Akan tetapi kalian tergesa- 
gesa. (HR Bukhari) 

Kemenangan pasti diraih oleh umat Islam, bukan dengan jumlah 
pasukan yang banyak, bukan pula dengan peralatan-peralatan 
canggih. Kemenangan akan kita peroleh ketika kita menjadi orang- 
orang yang sholeh. Allah SWT berfirman: 


265 ال el‏ كار : وی وب REIA‏ م في 


Dan Allah telah bela kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia 
sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 
berkuasa. (OS an-Nur: 55) 

Perhatikan Rasullullah SAW dan para sahabatnya. Mereka meraih 
kemenangan dalam berbagai peperangan dan dapat menaklukan 
dua kerajaan terbesar ketika itu, yaitu kerajaan Romawi dan Persia, 
bukan karena mereka memiliki jumlah pasukan banyak atau memiliki 
peralatan perang yang modern. Mereka menang karena memiliki 
jiwa-jiwa yang sholeh, yang tidak cinta kepada dunia dan tidak takut 
kepada kematian di jalan Allah SWT. 

Maka tidak ada jalan lain untuk membuat umat Islam unggul 


32 


kembali kecuali dengan memperbaiki diri kita, keluarga kita, orang- 
orang terdekat kita untuk menjadi orang-orang yang shaleh, menjadi 
orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat, dengan demikian 
insya Allah umat Islam akan kembali menjadi pemimpin di muka 
bumi ini. 
وابلع‎ * bly هب‎ CAB BN حُسَن ما بت في‎ 
- ۰ ee a ae ii * eae La 
ام وره 0 بالله من‎ JJ الله‎ d ü سی‎ B G 
2 E; o2 o o oan په‎ 
.زوک‎ o a کت دغه‎ A 
e zzo مرو‎ 
من بعد خوفهم امتا‎ HAK NAN ار‎ ell هم دي : هم‎ 
کن يې و‎ ay A A 0 < سم و و‎ 
هم‎ IGO 285 ون کفر‎ tS SSB پعېدونني لا‎ 
٥ [النور:‎ Dadakan 


SAR "mba ن‎ SIANG AÉ لله لن وا‎ LG 
sa مدا وتو‎ g% jl LSM SA, Ni مِنَ‎ 
S| aan BEA AN بع‎ 25 Sls SG, DI 
SEN هُوَ الْعَفُوْرُ‎ 


نا 


33 


JUMAT KETIGA 
L> MENGINGAT NABI SAW > 


Sood 52 AN راط‎ ENI jis AEN 
D 3 ae sal لالم بوجیب تلب‎ si BUN Lay 


ALA أَمْوَاجٍ‎ = > “ad Je 
3 233 Ja Sa be gill * yaya) بحرِكَاتٍ خاش‎ 
عل نيه‎ AAi "asal e BA به‎ p 


۶ و 


K باتصاله حُلْوْلَ‎ SI E gak) وآیادیه‎ * búi 
تك‎ n daga Yasa هد أن لا رل لاله‎ pa 
سه‎ Kees Si gals * 35 336 غير‎ 12553 * izole ks SE 
ên * sal واللالات‎ "all oul Agi * سول‎ 

ِالْمَقَامَاتِ d*s G‏ به صداء الب الکافر: دا ea‏ 
Su‏ لحم aa‏ لعي هد به آغلاء jos lil ai‏ 


Pd 
£4 یں‎ 


ANI وإ‎ * spall aes a = ES vera دون د‎ 


۳ ال اه ة" te‏ 1 ماد KI S5‏ في s IGS‏ الدَایره * 


۳ 
مس 


aint Misai‏ & نان ولا دون الا 


ګووي وه ۶ ه 4 


وانتم 5 


۰۰ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 
Alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyambut Bulan Rabi'ul 


34 


Awwal, bulan kelahiran Nabi SAW. Di segala penjuru dunia, umat 
muslim menyambut bulan ini dengan penuh suka cita, bersyukur atas 
lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan memang demikianlah 
kita diperintahkan. Allah SWT berfirman: 


وه به 1 هر ب چا سه رو 
قل fod‏ الله وَبرَحْمَتهِ WAS‏ فلیفرحوا 
Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah‏ 
dengan itu mereka bergembira.” (QS Yunus: 58)‏ 
Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk bergembira‏ 
atas rahmat Allah SWT. Lalu, adakah rahmat yang lebih agung dari‏ 
kelahiran Nabi SAW? Nabi yang Allah SWT berfirman mengenainya:‏ 


aiius‏ إلا َةلِلْعَالَِّينَ 


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. (QS al Anbiya: 107) 

Sudah sepantasnya kita bersuka-cita, namun tentunya ungkapan 
suka-cita itu jangan sampai menodai kemuliaan Nabi SAW. 
Ungkapkanlah suka-cita kita dengan perbuatan-perbuatan yang 
disukai Nabi SAW, dengan sedekah, dengan bershalawat, dengan 
mengingat perjalanan hidupnya, dengan membaca maulid dan 
dengan kebaikan-kebaikan lain yang dianjurkan oleh Nabi SAW. 

Bohong besar seorang yang mengaku bahagia atas kelahiran Nabi 
SAW, tetapi ia merayakannya dengan perbuatan yang menyakiti hati 
Nabi SAW, dengan mengadakan konser maksiat, dengan minuman 
keras, dengan ikhtilat/berbaur antara lelaki dan wanita ajnabiyah 
atau hal lain yang dapat membuat sedih Nabi SAW. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Cinta kepada Baginda Nabi SAW adalah wajib. Tidak sempurna 
iman seorang muslim sehingga ia mencintai Nabi SAW melebihi 
semua makhluk. Nabi SAW bersabda: 


ree 1 اعت دون تت‎ oe oe 
Tidaklah sempurna iman seorang hamba sehingga aku lebih 
ia cintai daripada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia. 


(HR Muslim) 
Tetapi cinta bukan sebatas ucapan lisan. Cinta itu harus ada 


dalam hati kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Orang yang 
35 


benar-benar mencintai Nabi SAW hatinya akan selalu ingat kepada 
Nabi SAW setiap saat dan tempat, bukan hanya di bulan maulid saja, 
bukan hanya di beberapa waktu saja. 

Tidakkah anda renungkan bagaimana Allah SWT selalu 
mengarahkan kita untuk mengingat Nabi SAW setiap saat? 

Perhatikanlah kalimat Syahadat! Tidak sah Islam seseorang 
sampai ia mengucapkan nama Baginda Nabi Muhammad SAW 
di dalam syahadat. Perhatikanlah pula Shalat! Kita diperintahkan 
menghadirkan Nabi SAW dalam tasyahud dengan mengucapkan: 

IA‏ عَلَيْكَ zal gl ale‏ صن الو اه 
Keselamatan semoga terlimpahkan jana ae wahai Nabi,‏ 
dan juga rahmat Allah serta keberkahan Allah.‏ 

Kita menggunakan kata engkau, seakan berbicara langsung 
dengan Nabi SAW di dalam shalat kita. Tidak sah shalat yang di 
dalamnya tidak disebutkan Nabi SAW. 

Dalam adzan, iqomah, khutbah Jum'at, doa, dan hampir semua 
tempat di mana nama Allah SWT disebut pasti disebutkan pula 
nama Nabi SAW. Bahkan dalam setiap perkumpulan kita dianjurkan 
mengucapkan shalawat kepada Nabi SAW. Semua ini adalah agar 
kita senantiasa mengingat Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena 
beliaulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan cinta Allah SWT. 

Para sahabat Nabi SAW adalah contoh sempurna dalam mencintai 
dan mengingat Nabi SAW. Mereka menjaga dengan sungguh- 
sungguh segala hal yang dapat mengingatkan kepada Nabi SAW. 
Mereka menjaga rambut Nabi, potongan kuku Nabi, keringat Nabi, 
gelas Nabi, pakaian Nabi, tongkat Nabi, selendang Nabi, Sandal Nabi, 
tempat-tempat shalat Nabi, dan segala hal yang terkait dengan Nabi 
SAW. 

Sampai-sampai seorang kafir di masa Nabi SAW pernah berkata: 


aly‏ 38 وَقَدْتُ NASI, AS) fe‏ قت فص رکسری 
Sh ol ably Si‏ میک قظ a kaka‏ 


ا 2“ EÊ‏ عله 


Demi a kaa aku pernah mengunjungi raja-raja. Aku 
pernah berkunjung pada Kaisar, Kisra dan Najasi. Demi Allah aku 


36 


tidak pernah melihat sama sekali seorang raja yang diagungkan 

pengikutnya sebagaimana para sahabat Muhammad mengagungkan 
Muhammad SAW. (HR Ahmad) 

Demikianlah para sahabat mengajarkan cinta kepada Nabi 
SAW. Bukan hanya dengan melakukan sunah Nabi saja, namun 
juga menjaga dan memelihara semua peninggalan yang dapat 
mengingatkan kepada Nabi SAW walau pun itu berupa sandal. 
Mereka yang menganggap berharga dan mahal hal-hal zahir yang 
terkait dengan Nabi SAW tentunya lebih menganggap berharga 
hal-hal batin yang terkait dengan Nabi SAW, menghargai sunah dan 
segala ucapan Nabi SAW. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Para sahabat adalah contoh teragung dalam mengingat baginda 
Nabi Muhammad SAW. Sahabat Bilal RA, muadzin Nabi SAW. 
Tidak pernah sekali pun beliau lupa kepada Baginda Nabi SAW. 
Selepas wafatnya Baginda Nabi SAW, Bilal tidak sanggup lagi untuk 
mengumandangkan adzan, tidak sanggup lagi tinggal di Madinah, 
melihat tempat-tempat yang mengingatkan kenangan indah 
bersama Baginda Nabi SAW. Bilal pergi menjauhi Madinah menuju 
Syam untuk berjihad dan menetap di daerah bernama Dariya. 

Bertahun-tahun Bilal meninggalkan Madinah, Suatu malam Bilal 
bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW berkata : 

£35935 SI لَكَ‎ STL يا بلال؟‎ igih ما هَذِهِ‎ 
Hai bilal apakah arti jauhmu ini? Tidakkah sudah tiba saatnya 
bagimu untuk meziarahku. 

Bilal pun terbangun dalam keadaan sedih. Ia segera melakukan 
perjalanan menuju Kota Nabi. Sampai di Madinah, beliau mendatangi 
makam Nabi SAW, menangis di sisinya dan mengusapkan wajah ke 
makam Nabi. 

Saat Khalifah Abu Bakar Ashidiq melihatnya, beliau meminta 
Sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan seperti di masa 
Rasulullah SAW. Namun Sahabat Bilal menolak, ia tidak sanggup 
mengumandangkan adzan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika 
Sayidina Umar ra melihatnya, beliau meminta hal yang sama dan 
lagi-lagi Sahabat Bilal menolak. 

Saat Sahabat Bilal melihat kedua cucu Rasulullah SAW, Sayidina 
Hasan dan Husain yang kelak akan menjadi dua pemuda penghuni 


37 


surga. Bilal segera memeluk dan menggendong keduanya sambil 
menangis, Bilal tidak kuasa menahan kerinduan kepada Nabi saw. 
Lalu keduanya berkata: 


0 <£ مر ې‎ 4 ۵ £ r D 
اذاتك‎ aa ذشتهی أن‎ 
Kami ingin mendengar suara adzanmu 


Bilal tidak sanggup menolak permintaan kedua cucu Rasulullah 
SAW. Bilal pun menaiki tempat adzan. Ketika Bilal memulai adzannya: 


Para sahabat bertanya-tanya dan saling berseru .. 


“Apakah Rasulullah telah dibangkitkan?” 
Mereka mengingat suara adzan yang sama dengan adzan di masa 
Nabi SAW. 
Ketika bilal mengucapkan 
Na í ۳ ۳ 


شم د أن لا اله إلا الله 


2 


| 
Para lelaki keluar dari rumah dan pasar menuju masjid.. 


VI‏ إله إلا الله 


Para wanita keluar dari rumah seraya bertanya-tanya ... 


b 4 03. z sf 
“Apakah Rasulullah telah dibangkitkan lagi?” 
Ketika bilal sampai pada ucapan: 


L A En G3 at of 
سول الله‎ a 


Kota Madinah pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. 


38 


Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi SAW. 
Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya lagi. 
Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Kota Madinah 
kembali mengenang masa Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah 
Kota Madinah mengenal hari yang lebih banyak air mata tertumpah 
setelah wafatnya Rasulullah SAW selain hari ketika Bilal kembali ke 
Madinah. 

Demikianlah para sahabat Nabi SAW. Mereka senantiasa 
mengenang Nabi dan memendam rindu kepadanya di setiap saatnya. 
Setiap kali Nama Nabi SAW disebut hati mereka bergetar, sebagian 
mereka hampir tidak sanggup menyebutkan Nama Nabi SAW karena 
besarnya kerindukan kepada Nabi SAW. 

Marilah kita teladani para sahabat Nabi. Perbanyaklah kita 
mengingat Nabi, bukan hanya setahun sekali, atau sebulan sekali 
namun setiap saatnya. 

Semoga kita pun dapat merasakan nikmatnya Rindu dan Cinta 
seperti yang Allah karuniakan kepada para sahabat. Aamiin ya Robbal 
Alamiin.. 


POA AGS ما افيس به الائیقاغ  و خسن ما‎ AN 

* کلام مَنْ 085 De‏ ا اد وو 
ا ل ا ال 
ro‏ الله si a sally‏ الله KN a v‏ 
پارك الله ii g‏ في NT ea ola‏ 
are SS Silly coe‏ 338 هدا ee a sakani;‏ 
و 12 CAIs‏ ولوالد یم padng‏ الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُ wee‏ روه SI‏ 
هُوَ SEA‏ 


39 


JUMAT KEEMPAT 
KHUTBAH AKHIR SHAFAR 


D يم مصابیحها‎ a ane 
يده‎ E “ادي‎ ETE as صشخها‎ 


SIA; معا‎ ag EAk تو"‎ e m 


peal أَضتاف‎ Saga a رو‎ SE 


۱ 7 عم‎ i 


"as janan 158‏ وَأَشْهَدُ أن لا إل لا الله وَحْدَهُ لا هریت لَه * 


ع 


Kaka ii Ga aa یت‎ 
ba أَرْسَلَهُ‎ aing ke i é د پا د‎ 
زا‎ ME aa UG "اجا‎ Gi یر‎ SAI . 
Ku * ذماما‎ Sg * ماما وأخلاها کلاما‎ woke, 
و‎ A at اه‎ 
CNI | ika الگهار * وَعَل صحابته‎ ait ja 1 
لا‎ PAI وغل الاب ین‎ 


A if 


YAA ولا‎ atid So الله‎ Ka ٢ د فا‎ 
oy. مه‎ oh 


Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 

Hariini adalah hari Jumatterakhir di Bulan Shafar. Beberapa hari lagi, 
insya Allah kita akan menyambut bulan yang ditunggu-tunggu para 
pecinta Nabi SAW, yaitu bulan kelahiran Baginda Nabi Muhammad 
SAW, Bulan Rabiul Awwal yang mulia. Itulah bulan untuk mempererat 


40 


rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak 
shalawat, menghadiri majlis-majlis maulid yang di situ dibacakan 
sejarah hidup Baginda Nabi Muhammad SAW, akhlak mulia beliau, 
mukjizat dan pujian untuk Beliau SAW. Tidak diragukan lagi bahwa 
majlis yang disebutkan di dalamnya kisah Nabi Muhammad SAW 
memiliki keutamaan besar yang dapat menumbuhkan cinta kepada 
Beliau SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda: , 
لان‎ 


SAS من‎ IS AN في مثل هذا‎ we 
ail رقاب يَعْني‎ 


Sungguh aku duduk di majlis ini lebih aku sukai daripada 
memerdekakan empat budak. Yaitu majlis kisah-kisah. (HR Ahmad) 

Jika majlis yang di dalamnya dituturkan kisah-kisah yang baik 
memiliki ganjaran pahala yang besar, maka bagaimana jika yang 
disebutkan di dalamnya adalah kisah manusia teragung, Kisah Nabi 
Muhammad SAW? Tentu ganjarannya lebih agung dan mulia asalkan 
dilakukan dengan menjaga adab dan menghindari hal-hal yang 
diharamkan. 

Cinta kepada Nabi SAW itu adalah sangat penting, terutama 
di akhir zaman ini. Tidak ada bekal yang lebih penting untuk 
menghadapi akhir zaman kecuali cinta kepada Allah SWT dan cinta 
kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan suatu hari 
seorang sahabat bertanya kepada Baginda Nabi Muhammad SAW: 


2246 - 
می الساعة‎ 
Kapankah terjadinya kiamat? 
Baginda Nabi SAW a 5 
Apa yang telah engkau gin untuk menghadapinya? 
Lelaki itu ee 


Tan athe ah fo الله موه‎ Col أل‎ IE 
Tidak 2. melainkan sungguh aku mencintai Allah dan Rasul-Nya 
Maka, Nabi SAW bersabda: 


سے 


Engkau akan berada bersama orang yang engkau cintai 
Mendengar hadits ini Sahabat Anas RA berkata: 


نا رحا يم ES‏ بقل التي ص io‏ وش انك 
C‏ من اس ۰ 
Tidak pernah kami merasa bahagia dengan sesuatu pun melebihi‏ 
kebahagiaan kami ketika mendengar sabda Nabi SAW: Engkau akan‏ 
berada bersama orang yang engkau cintai‏ 
Sahabat Anas RA melanjutkan:‏ 


a بر 3 دس‎ dg athe £ ale الله‎ Lo الٿ‎ Co 
AAN بر‎ EN تو نشوند‎ a 


Aku mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku 
berharap agar aku dikumpulkan bersama mereka karena cintaku 
kepada mereka walaupun aku tidak memiliki amal seperti amal 
mereka. (HR Bukhari) 

Maka tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita rasa cinta kepada 
Allah SWT, cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada para sahabat, cinta 
kepada ahlul bait, cinta kepada orang-orang sholeh, pada ulama 
‘amilin, dengan demikian insya Allah kita akan dikumpulkan bersama 
mereka di akhirat, walau pun amal kita tidak seperti amal mereka. 

Jangan pernah sekalipun menanamkan dalam hati kita dan anak- 
anak kita kekaguman kepada orang orang fasik, apalagi orang- 
orang kafir. Apakah anda rela kelak dikumpulkan bersama mereka di 
akhirat? 

Jangan biarkan anak-anak kita lebih mengenal artis daripada para 
nabi, ceritakan kepada mereka sejarah para nabi terutama Baginda 
Nabi Muhammad SAW. Imam Sufyan bin Uyainah RA mengatakan: 


ر ور مد a‏ ره 4 ره 
Ss Ve‏ الصا لِِينَ تنزل KE‏ 
Ketika disebut orang-orang shaleh, maka rahmat Allah akan turun‏ 
Jika penyebutan orang shaleh dapat mendatangkan rahmat,‏ 
renungkan betapa banyak rahmat yang turun ketika kita‏ 
menyebutkan para nabi, terutama Baginda Nabi Muhammad SAW.‏ 
Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal para penyanyi dan‏ 


1 


Po 


42 


pemain bola daripada para ulama. Kenalkan mereka kepada para 
ulama, bawa mereka untuk mendapatkan keberkahan dari ulama- 
ulama yang masih hidup atau yang sudah wafat. Siapa saja yang 
duduk dan mengunjungi mereka karena Allah, insya Allah ia akan 
dikaruniai cinta Allah SWT. Dalam hadits Qudsi, Allah SWT berfirman: 


Sean A Liss 
da 


Berhak mendapatkan Sisa orang-orang yang saling mencintai 
karena-Ku, saling duduk bersama karena-Ku, saling mengunjungi 
karena-Ku, dan saling memberi karena-Ku. (HR Ahmad) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 

Tidak ada jalan untuk mendapatkan cinta Allah SWT selain 
dengan mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Allah 
SWT berfirman: 


دوه 2S eve eo,‏ ب لا Be‏ و . ده 0 ad‏ نطو oop‏ ون 32 2 و 

Ji‏ رن ES‏ تبون الله AN EA Ga SU‏ وَيَغْفِرْ َكُمْ دَُوبَسُمْ 
Katakanlah:"Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,‏ 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu: (OS Ali Imran: 31)‏ 

Dan tidak ada jalan untuk membuktikan cinta kepada Nabi SAW 
kecuali dengan menghidupkan sunah-sunnah Baginda Nabi SAW. 
Rasulullah SAW bersabda: 7 

Siapa yang menghidupkan زا‎ maka ا‎ ia nn 
mencintaiku dan siapa yang mencintaiku maka sungguh ia akan ada 
bersamaku di surga. (HR Turmudzi) 

Mari kita lihat sekeliling kita, betapa banyak sunnah-sunnah 
Nabi SAW yang ditinggalkan. Contoh sederhana, siapa kini 
yang memperhatikan siwak? Padahal Nabi SAW dahulu sangat 
memperhatikan siwak, beliau tidak masuk rumah kecuali bersiwak, 
tidak terjaga dari tidur kecuali bersiwak, tidak bersuci kecuali 
bersiwak, tidak melakukan shalat kecuali dengan siwak, sampai- 
sampai Beliau SAW bersabda: 


شي عل امي ENT KANG‏ 


43 


Hei 


.م 
الا 


Jika tidak karena takut akan memberatkan umatku, maka aku akan 
memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali melaksanakan 
shalat. (HR Bukhari-Muslim) 

Sekarang siapa yang memperhatikan siwak? Di masjid-masjid saja 
tidak sampai separuh jamaah yang membawa siwak, apalagi di luar 
masjid. Inilah kesempatan besar untuk mendapatkan cinta Nabi SAW, 
yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang dilupakan umat. 

Mari kita mulai memperhatikan sunnah-sunnah Baginda Nabi 
SAW. Mulailah dari yang sederhana, dengan istigomah bersiwak, 
membaca doa-doa pendek yang diajarkan oleh Nabi SAW, masuk 
masjid dengan kaki kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan 
keluar dengan kaki kanan, makan dengan duduk dengan tangan 
kanan, dan hal-hal sederhana lain yang diajarkan oleh Baginda Nabi 
Muhammad SAW. Terapkan ini semua pada diri dan anak-anak kita 
sehingga semua gerakan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. 
Semoga dengan demikian kita termasuk orang yang menghidupkan 
sunnah Nabi SAW, dicintai oleh Nabi SAW dan dikumpulkan bersama 
Beliau SAW kelak di akhirat. Aamiin ya robbal alamiin 


ا حمق الکلام sa" GAN‏ التّكاع TA * gall‏ 
adal‏ التق * IS‏ مَنْ خَلَقَ LAY‏ مِنْ if gle‏ 
مِنَ QUEEN‏ الرجیم Aa‏ الله نو Bs‏ 
من گان برجو الله ای ا اماب 1۱ 9 
abl 356‏ لن و غم في الفرآن AE SE os ab‏ 
مِنَ NA ۳۳۴ SS SAN, oO‏ ٢ک‏ 
za‏ کم وی sls‏ یم padng‏ الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُ a‏ )45 
هُو SA‏ 


ie غود‎ 


44 


KHUTBAH BULAN 


RABIUL AWWAL 


JUMAT PERTAMA 
BERTUTUR KATA 
DENGAN BAIK 


a iy cd‏ "الم من AAN‏ آلمتوحد في هر 
gii‏ یه ره ده عند fat‏ با NENG JALAN‏ 
* مُسْتَغْفِرِ مِنْ Aga “Wi bg‏ آن لاله إلا الله وخده لا شَرِيْكَ 
BUGS‏ بقن لا شك فیه * وگول لخلاص GENG‏ قرول BN‏ 
STs Ais‏ ند ee dy og ake‏ عل aah‏ وتا 
EY‏ دنس وَعَيْبٍ صلل الله “al Nes 322 Cte es is‏ 
jati‏ الصَّلَوَاتِ وَأَْكْها * SAI‏ ی ازل MN AS‏ 


8 


اقا او ewe San‏ لا 
َال er‏ 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Alhamdulillah, saat ini kita berapa pada Jumat pertama dari suatu 
bulan yang sangat istimewa, bulan Robiul Awwal yang mulia. Bulan 
yang menjadi saksi kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW. Para 
pecinta nabi di segala penjuru dunia menyambut bulan ini dengan 
penuh syukur dan suka cita, dan memang demikianlah Allah SWT 
memerintahkan kita. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman: 


b 9 58‏ پر ېر BS‏ فس 204 چو 
قل Jaan‏ الله وَبرَمَتِهِ iis‏ فلیفرحوا 
Katakanlah: "Dengan karunia. Allah dan rahmat-Nya, hendaklah‏ 
dengan itu mereka bergembira." (QS Yunus 158)‏ 
Ayatinimemerintahkankita untuk berbahagiaketika mendapatkan‏ 
rahmat dan karunia Allah SAW. Lantas, adakah karunia dan nikmat‏ 


46 


yang lebih agung daripada kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW? 
Maka sudah sepatutnya kita jadikan bulan ini bulan untuk bersyukur 
dan bersuka cita. 

Saudara, tahukan Anda siapa orang yang paling beruntung di 
akhir zaman? Orang yang paling beruntung di zaman ini bukan 
yang paling terkenal, bukan orang yang paling dipatuhi banyak 
orang, bukan pula yang paling banyak hartanya. Orang yang paling 
beruntung di zaman ini adalah yang paling banyak mengamalkan 
sunah- sunah yang telah umat. Rasulullah SAW bersabda: 


asa Aa E غْرِيبًا >= غْرِيبًا‎ jae jel ól 
So اس من بَعْدِي من‎ ken A TAN 


Sungguh agama muncul dalam keadaan asing dan akan kembali 
asing. Maka beruntunglah orang-orang asing, yaitu orang-orang yang 
membaguskan sunnahku yang telah dirusak manusia. (HR Turmudzi) 

Jadilah orang asing di zaman ini saudara, bukan dengan cara 
berpenampilan aneh atau berprilaku tidak lazim. Jadilah asing 
dengan selalu menjaga sunah Nabi SAW yang banyak dilupakan. 
Ketika kebanyakan umat Islam malu untuk berpakaian seperti cara 
berpakaian Nabi, jadilah Anda orang yang berbangga berpakaian 
Islami. Ketika kebanyakan orang mulai meninggalkan sunah-sunah 
nabi, jadilah Anda pelopor untuk mengenalkan sunah-sunah itu 
kepada masyarakat. Jangan takut dikucilkan, jangan takut menjadi 
tidak terkenal, sebab itulah orang asing yang beruntung di akhir 
zaman ini. Dalam suatu riwayat para sahabat bertanya kepada Nabi 
SAW, “Siapa yang dimaksud dengan guroba (orang-orang asing)” 
maka Nabi SAW bersabda: 


ada مِمَنْ‎ FEN a كدير‎ ayo wlll Spo تاش‎ 


Manusia-manusia sholeh yang berada di antara manusia-manusia 
yang buruk prilakunya. Yang menentangnya lebih banyak daripada 
yang taat kepadanya. (HR Ahmad) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Di antara sunah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan umat Islam 
adalah menjaga tutur kata dengan baik. Rasulullah SAW tidak pernah 
berkata-kata kasar kepada siapa pun bahkan kepada musuhnya. 


47 


Sahabat Anas RA yang telah melayani Nabi SAW selama sepuluh 
tahun pernah menggambarkan bagaimana kelembutan tutur kata 
Nabi SAW. Beliau berkata: 


iad سبابا ولا قحاشا ولا‎ cig athe at ال صن الله‎ KN 


Nabi SAW tidak suka mencela, tidak suka berkata kotor, tidak pula 
suka melaknat. (HR Bukhari) 
Ketika kaum musyrik melukai kening Baginda Nabi SAW sehingga 
darah mengalir ke wajah Beliau, salah seorang sahabat berkata: 


یا ره سول abl‏ » اذغ الله MIE‏ 


Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kehancuran mereka. 
Maka, Nabi SAW menjawab; 


2 


bute a a 3)‏ ولا GI‏ لسن وفك دا 
وول الل PR‏ 


Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang suka 
mencaci tidak pula sebagai orang yang suka melaknat. Akan tetapi 
Allah megutusku sebagai pendakwah dan sebagai penebar rahmat. 
Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku sesungguhnya mereka tidak 
mengetahui. (HR Baihaqi) 

Perhatikan bagaimana Nabi SAW membalas keburukan kaumnya 
dengan doa untuk kebaikan mereka. Jika kepada kaum kafir saja 
Nabi SAW sangat menjaga perkataan dan doanya, maka bagaimana 
dengan perlakuan kepada umat Islam? Tentu lebih lembut lagi. 

Inilah sunah Nabi SAW yang mulai pudar. Perhatikan bagaimana 
diskusi yang banyak terjadi di berbagai media sosial maupun media 
masa. Sudah biasa kita melihat saling hujat, saling caci, saling tuduh, 
saling sindir, saling memberikan julukan yang buruk. Yang lebih 
memprihatinkan kebanyakan hal itu dilakukan kepada sesama 
muslim hanya karena perbedaan pendapat saja. 

Hati-hati dengan perbuatan itu saudara. Sebab banyak bicara dan 
saling merendahkan adalah perbuatan yang sangat dimurkai Nabi 
SAW. Tahukah anda siapa yang paling dibenci oleh Nabi? Nabi SAW 
bersabda: 


48 


- ag و‎ ozz 5 
GAN Gea) لن‎ 
Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan 
yang paling jauh dariku di akhirat kelak adalah yang paling jelek 
akhlaknya, banyak bicara, sombong, dan suka merendahkan. (HR 
Ahmad) 

Sebanyak apapun lisan kita bershalawat kepada Nabi SAW, 
sebanyak apapun kita membaca sejarah maulid Nabi, semua itu 
akan sia-sia jika mulut kita selalu digunakan untuk mencaci dan 
merendahkan orang lain. Jika demikian, maka kita akan menjadi 
golongan yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Naudzu Billahi 
min dzalik. 

Maka, Di bulan yang mulia ini, marilah kita mulai menghidupkan 
lagi sunah-sunah Nabi SAW. Mulai dari menjaga ucapan kita. Jangan 
keluardarimulut dan tulisan kita kecuali shalawatkepada Nabi, kecuali 
dzikir, kecuali kata-kata yang baik. Dengan berusaha menghidupkan 
sunah ini, semoga kita tergolong kepada orang-orang yang dicintai 
oleh Nabi SAW.. Ammin ya Robbal Alamiin. 


إن خسن ما جزی به به الْقَوْلُ " gih‏ قَبِلَهُ fad‏ وا ول * کلام 
مَنْ A Ge al S1” JÊNG Said‏ الرزجیم" SE AI‏ 
aa ae aie A‏ اا 


ود کر الله کثیرا » [الأحزاب: ۲١٢‏ 

asl, سم كُمْ‎ as bah فيالقرآن‎ hj لك‎ Ab a5 
د5 لعطیم‎ 338 ۳۴ SS SA, oO مِنَ‎ 

e 5 SAI, لکُم‎ sa 

SAN هو‎ 


49 


JUMAT KEDUA 
KO) امه‎ Kasi saw MENIRU AKHLAK NABI SAW 


مد ab‏ الذي کم als‏ فاغتدل" وغ روه فال ورم PE‏ 


A 


we پو و‎ Kk س پږ 33,0 هم‎ a وو‎ ٥ ماو رز‎ Pa 
تا مصدق‎ Bp مد‎ xe al C185 آمره‎ cbs; CS 
a 


ee 


JÊNG gh تلو‎ E ها اچ عل‎ Jay ونه لا‎ 
3 ته 0 نیج‎ SAE مدا‎ Aa 
Laai Jai SE B3 mes DS se 
ale wie BN fase Age مُعَارصة‎ AI BIEL په رما‎ LS لد‎ 
a مرادها" وَمَصَلِعَ افسادها*‎ Silay ae le i, 
KAN 2425 GS 9 pa; abi وَحَايمَ‎ BI 
۲ كت الاسلام‎ a "EQN ITE الایمان*‎ 
٢ تار نا‎ ora 7 ae cas Ae ae 
“alas بلا تَقَادٍ ولا‎ dd الکرام‎ sl dl 


= ۳ 
ع - 


ا فد al‏ این هی 21 ۱۱ 
anit‏ نتم مسلمو 


Maasyirol Muslimin Rohimakumulloh 

Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan satu bulan 
yang sangat Istimewa yaitu Bulan Robiul Awwal. Bulan kelahiran 
Baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan yang ditunggu-tunggu para 


50 


pecinta Nabi Muhammad SAW. Imam Malik bin Dinar RA pernah 
menyebutkan salah satu ات‎ cinta, Welat e 


Siapa yang mencintai sesuatu akan banyak mengingatnya. 

Maka siapa saja yang mengaku mencintai Nabi SAW, perbanyaklah 
untuk mengingat beliau. Perbanyaklah untuk menyebut Nama Beliau 
SAW dengan bershalawat kepada Beliau. Tidakkah kita renungkan 
betapa sering Allah SWT mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad 
SAW. Dalam setiap ibadah, kita diperintahkan untuk menyebut Nabi 
Muhammad SAW. Dalam Syahadat, dalam shalat, dalam adzan, 
dalam iqomah, dalam doa, bahkan dalam khutbah Jumat ini kita 
diperintahkan untuk menyebut Nama Nabi Muhammad SAW. 
Tidak sah Islam seseorang tanpa menyebutkan nama Baginda Nabi 
Muhammad SAW. Tidak sah Shalat seseorang tanpa menyebutkan 
Nama Nabi Muhammad SAW. Tidak sah Khutbah Jumat tanpa 
menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Begitulah tingginya 
Nama Nabi Muhammad SAW sampai Allah SWT sendiri senantiasa 
e Nama Beliad ~ dan bersholawat و‎ 


3-7 لد و م‎ ۳ ve 
1 1۹ me ۷ 
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS al-Ahzab: 56) 
Maka ayo di bulan ini kita perbanyak menyebut Nabi SAW dengan 
lisan kita, ayo kita suburkan cinta kepada beliau di hati kita dengan 
mempelajari sejarah hidup Nabi SAW. Ingatlah bahwa orang yang 
paling dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat adalah orang yang 
paling banyak bershalawat kepada Nabi SAW atas dasar cinta. 
Rasulullah SAW bersabda: 
Zui - A وي‎ ri ube Aa 
عل صلاة‎ SI aa) | الا کم بي یوم‎ ol 
Sesungguhnya orang yang paling utama bagiku di antara kalian 


pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat 
kepadaku. (HR Abu Ya'la) 


51 


Maasyirol Muslimin Rohimakumulloh 

Nabi SAW diutus kepada kita bukan untuk menjadikan kita ahli 
bangunan yang dapat membangun gedung-gedung tinggi dan 
infrastuktur megah. Tahukan Anda, rumah yang ditinggalkan Nabi 
SAW hanyalah satu ruangan yang sangat sempit, jika Nabi berdiri 
hampir saja kepalanya terkena atapnya. Jika Nabi shalat di dalam 
rumah, beliau harus menyingkirkan kaki istrinya agar dapat sujud 
dengan sempurna? Tahukah Anda bahwa Masjid yang ditinggalkan 
Nabi hanyalah beralaskan tanah dan beratap daun kurma? 

Nabi SAW diutus kepada kita bukan agar kita menjadi ahli ekonomi 
dan politik yang memiliki banyak harta. Tahukan Anda bagaimana 
Nabi pernah kelaparan sampai melilitkan tiga batu di perutnya? 
Tahukah Anda, di akhir hayatnya Nabi menggadaikan baju perang 
untuk mendapatkan gandum yang digunakan untuk memberi 
nafkah keluarganya? Tahukah Anda, Bagaimana kasarnya alas tikar 
tempat tidur Nabi SAW sehingga membekas di pipi Beliau SAW? 

Bukan untuk itu semua Nabi SAW diutus. Misi Nabi SAW bukan 
agar semua manusia menjadi menjadi kaya atau menjadi ahli dalam 
ilmu keduniaan. Tapi misi Nabi SAW adalah agar semua orang menjadi 
baik akhlaknya. Perhatikan تن‎ Sabda Nabi SAW: 


DES Alle cs Ye SI 


Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. 
(HR Ahmad) 

Oleh sebab itu umat yang paling dicintai Nabi SAW, umat yang 
paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat bukanlah yang 
paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan 
pula yang paling banyak pengikutnya. Tapi adalah orang-orang 
yang paling baik akhlaknya kepada sesama umat Islam. Nabi SAW 
bersabda: 


SA لس یوم‎ Ss iii 3) مِنْ احبکم‎ Ól 


Sesungguhnya termasuk yang paling aku cintai di antara kalian 
dan yang paling dekat kepadaku tempatnya di hari kiamat adalah 
yang paling baik akhlaknya di antara kalian. (HR Turmudzi) 


52 


Itulah sunah Nabi SAW yang banyak dimatikan oleh umat di zaman 
ini. Sunah Nabi bukan hanya berupa perbuatan anggota tubuh 
saja: Memperbaiki akhlak dari sifat buruk adalah juga sunnah Nabi, 
Membersihkan hati dari sifat-sifat tercela adalah juga sunnah Nabi 
SAW. Inilah sunnah-sunnah Nabi SAW, siapa yang menghidupkan 
sunnah Nabi maka ia adalah orang yang benar-benar cinta kepada 
Nabi SAW. Perhatikan bagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW 
kepada Sahabat Anas RA: 


۲ 
G‏ 
3 و وه ر ډه که وو شه په 
5 إن سا یه A> — $ Got‏ 
۽ جي ع = و يي م — 9 = = - 
oe ks‏ 


353 o سار‎ 


Wahai anakku, asia n mini untuk a hari dan bersore 
hari tanpa ada kehendak melakukan tipu daya kepada seorangpun di 
hatimu maka lakukanlah. Kemudian Nabi bersabda: Wahai anakku, 
itu adalah termasuk sunnahku. Siapa yang menghidupkan Sunnahku 
maka ia sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku ia 
akan ada bersamaku di surga. (HR Turmudzi) 

Maka bersihkanlah hati-hati kita dari niat buruk kepada sesama 
umat Islam. Jangan sampai di hati kita ada kebencian kepada sesama 
umat Islam. Isilah hati-hati kita dengan kepedulian kepada sesama 
umat Islam, dan berusahalah untuk membantu kesulitan mereka. 
Tahukan Anda, apa yang membuat para wali masuk ke dalam surga 
Allah SWT? Mereka masuk surga bukan hanya karena banyaknya 
shalat dan amal ibadahnya. Memang betul ibadah adalah sangat 
penting untuk mencapai derajat yang tinggi, tapi bukan itu yang 
menyebabkan mereka masuk surga. Yang menyebabkan mereka 
masuk surga adalah kepedulian kepada umat Nabi Muhammad, 
dan bersihnya hati mereka dari niat buruk kepada sesama muslim. 
Rasulullah SAW bersabda: 


Jue, 1111255 KS AJI SI‏ 3 دَلوها 
LPS,‏ الل Neca‏ نت « IE Sa LAN‏ ريع 


53 


Sesunggguhnya Para Wali abdal umatku tidak masuk surga dengan 
amal-amal mereka. Akan tetapi mereka masuk ke dalam surga karena 
rahmat Alah, jiwa yang dermawan, dan bersihnya hati serta rahmat 
kepada semua umat Islam. (HR Baihaqi) 

Maka pada Bulan yang mulia ini, mari kita senangkan baginda Nabi 
dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mari kita senangkan 
Baginda Nabi dengan memperbaiki akhlak kita, karena dekat dan 
jauhnya kita kepada Nabi SAW itu tergantung kepada baik atau 
buruknya akhlak kita. 


es u aly Suey a‏ لقانت 
ji "SEN‏ مَا آثصت لیلاوته الفزان* abl AS‏ الْوَاحِدٍ 
Sel gh‏ الله AN AKEN Ge‏ لق كان لحم في زشول 
SA‏ گان 25 abl‏ الیرم 55 5S‏ الله US‏ 

١٢ [الأحزاب:‎ 


رك الله لي رن في Sa OTA‏ یت يه 
مِنَ eee 2 P g% 0 SS SAN, oO‏ 
لن وله Ag SNI‏ 2 رضم ARE habit‏ وه اه 


سب 


ea 


54 


JUMAT KETIGA 
MENJADI UMAT YAN 
DIBANGGAKAN NABI SAW 


Egán “Hi o مَصَابِيُحُ‎ ngga EGA call ند يله‎ 
و بتواظر‎ SY sigh تخب التكائقة عن‎ 
535535 er SAE LAG BA * نوا بهائه‎ Sul 
PN گا مر" وڙهه عن قول من جحه بهگفر "وم‎ UBS 
15i * وَالْقَدَرِ‎ AKAN ڪل‎ a نیم من‎ 
IN G dab BA an Y 323 abi Yi a V SI 
UBL ا و الا " مَدْعْوًا‎ Adi ade یلت‎ 
SA) Ih وس لب‎ oN D Ta awii E 


/ 


5 غیت عم ENN‏ 
آله لِمَنْ A6‏ راجا * و diseru‏ 


سر أجَاجًا * sp 5 JES‏ الله مج jo‏ الله له وس 
ف شو خرن اه لاغ که مه 
ae‏ ای BA‏ اه 
وم sed‏ 

Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 


Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW akan 
menjadi mulia dan terhormat. Bulan Rabiul Awwal menjadi agung 


55 


karena menjadi bulan kelahiran Rasulullah SAW. Para sahabat menjadi 
manusia yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi karena 
pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Keringat nabi, rambut nabi, 
sisa air wudhu nabi, dan semua peninggalan nabi lainnya menjadi 
rebutan para sahabat dan salaf, menjadi penuh berkah, karena 
pernah melekat pada tubuh suci baginda Nabi SAW. Salah seorang 
sahabat wanita yang menyimpan pakaian nabi, Asma binti Abu Bakar 
ra, berkata: 

- 5 oa لع او ع لق ره‎ Stas ت ۷ ره‎ 5 a INE 
SP بلبسها فَتَحْنُ تغسلها‎ Ag الله عَلَيْهِ‎ Le SA وکا‎ 
وو مه مه م‎ 
يستشفی بها‎ 


Nabi saw dahulu memakai pakaian ini, dan kami membasuh pakaian 
ini untuk orang sakit dan untuk sarana penyembuhan. (HR Muslim) 

Betapa besar keagungan Nabi SAW, bahkan sandal dan pakaian 
Nabi SAW dapat menembus tempat yang tidak dapat ditembus oleh 
Malaikat Jibril ketika Mikraj, itu semua hanya karena ia menempel 
pada tubuh Nabi SAW. 

Begitulah kita umat Islam, kita menjadi mulia bukan karena 
ibadah kita, betapa banyak kaum terdahulu yang lebih ketat aturan 
ibadahnya. Kita mulia bukan karena kekuatan fisik atau umur yang 
panjang, banyak kaum terdahulu yang lebih kuat fisiknya dan lebih 
panjang umurnya. Umat ini menjadi mulia karena nabi kita adalah 
Nabi Muhammad SAW, pemimpin para nabi dan rasul. Sungguh 
tepat apa yang diungkapkan Imam Bushiri dalam Burdahnya: 


بشری لتا pasa‏ الاسلام إن لکا ** عق العتاية ركنا عير منهدم 

.۸ -2 لاو ے = 2 عرو وه و- fo Cf‏ 

aN aS) US اک لما‎ NA els 60 
م لمم‎ N واوو ور‎ 


Kabar gembira bagi kita umat Islam, kita diberikan perhatian yang 
kokoh tidak tergoncangkan (dari Allah) 

Ketika Allah memanggil nabi yang mengajarkan taat kepada kita 
dengan sebutan Akromar rusli (Rasul termulia). Maka kita pun menjadi 
umat yang paling mulia. 

Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah satu anugrah yang 
tidak ternilai harganya dan kebanggaan yang tidak tertandingi. 


56 


Allah memilihkan bagi kita Nabi yang sangat memperhatikan umat, 
hatinya susah memikirkan derita umat baik di dunia mau pun di 
akhirat. Di dalam al-Quran disebutkan: 


لقد جاءكم رسو 1 GA‏ نشیم عز 
3 الْمُؤْمِنِينَ روف رجيم 


Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 
(keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi 
penyayang terhadap orang-orang mukmin. (QS at Taubah: 128) 
Ketika di dunia, Nabi SAW berdoa sambil menangis kepada Allah: 


2 2 د 


Ya Allah, selamatkan umatku selamatkan umatku 
Sehingga Allah SWT pun menenangkannya dan berfirman kepada 
Malaikat Jibril: 


Hai ٢٢ er - yT dan e bi 
Kami akan membuatmu rela tentang umatmu, dan kami tidak akan 
memberikan keburukan padamu. (HR Muslim) 
Dan kelak, pada harikiamat, Nabi pun terus-menerus memohonkan 
syafaat kepada Allah SWT untuk mengeluarkan semua umat Islam 
dari neraka. Beliau senantiasa na : 


il gil és يا ر‎ 
Wahai Tuhanku, selamatkan umatku selamatkan umatku 
(HR Bukhari-Muslim) 

Sampai tidak ada lagi seorang pun umat Islam yang tersisa di 
neraka. 

Maka sudah sepatutnya kita bersyukur dan bangga menjadi 
umat Nabi SAW. Tapi janganlah kita merasa puas dengan hanya 
membanggakan nabi, jadilah umat yang dapat dibanggakan Nabi 
SAW. Ketahuilah bahwa amal kita senantiasa disodorkan kepada 
Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda: 


57 


w Na ) نل دو‎ 


Ia Tea 


Hidupku baik bagi kalian, kalian dapat berbicara denganku dan 
mendapatkan kabar. Dan wafatku pun baik untuk kalian. Amal kalian 
akan disodorkan kepadaku. Tidaklah aku melihat amalan kabaikan 
kecuali aku akan memuji Allah atasnya, dan tidak pula aku melihat 
amal buruk kecuali aku memohonkan ampun kepada Allah bagi 
kalian. (HR Bazzar) 

Jangan sampai yang didengar Rasulullah SAW dari kita adalah 
maksiat-maksiat kita, ucapan-ucapan keji kita, keburukan akhlak 
kita, perselisihan antara umat Islam, dan hal-hal lain yang akan 
membuat Rasulullah SAW bersedih. Berusahalah mulai saat ini 
untuk memperbaiki diri, berusahalah agar Rasulullah SAW hanya 
mendengarkan yang baik-baik saja dari kita dan umatnya. Berusahalah 
pula agar Rasulullah mencintai kita. Mencintai Rasulullah SAW itu 
wajib, tapi dicintai Rasulullah SAW adalah sesuatu yang luar biasa. 
Bagaimana cara agar kita dicintai Rasulullah SAW? Dengarkan sabda 
Nabi SAW: 


Food 
oft 2 


Bu PAR 
Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian adalah 
yang paling baik akhlaknya. (HR Bukhari Muslim) 
Perbanyaklah amal kebaikan yang dapat mendekatkan kita 
kepada Beliau kelak di hari kiamat. Di antara bentuk kebaikan itu 
adalah dengan memperbanyak shalawat kepada Nabi SAW. Telah 
datang hadis Nabi SAW: 


iko fe كثرهم‎ Hal A dl 
Orang yang dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling 
banyak bershalawat kepadaku. (HR Turmudzi) 
Diantaranya juga adalah dengan berkumpul untuk mendengarkan 
sejarah perjalanan Nabi SAW untuk diteladani. Rasulullah SAW 
bersabda: 


Í 


58 


Sungguh aku duduk di majlis ini lebih aku sukai daripada 
memerdekakan empat budak. Yaitu majlis kisah-kisah. (HR Ahmad) 

Jika majlis yang di dalamnya dituturkan kisah-kisah yang baik 
memiliki ganjaran pahala yang besar, maka bagaimana jika yang 
disebutkan di dalamnya adalah kisah manusia teragung, Nabi 
Muhammad SAW? 

Dan yang paling penting, marilah kita mulai untuk meneladani 
semua sunah-sunah Rasulullah SAW baik yang kecil mau pun yang 
besar. Melaksanakan sunah-sunah nabi adalah bukti nyata cinta kita 
il Rasulullah SAW. Pa hadits, ne SAW Pen 

Sagi yang NG al dn maka ia telah an 
dan siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. (HR 
Turmudzi) 

Meneladani Nabi saw juga adalah bukti cinta kita kepada Allah 

SWT. Di dalam al a disebutkan: 


o 2 Teo. و م. وه و‎ Ab 2 be aso” o 8 
دو لله وَيَعْفِر‎ ea 
و‎ 34 sb ده‎ 2 32 
رجیم‎ De دنوبکم وَاللَهُ‎ 
Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu” Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imran: 31) 


Maka marilah kita buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya 
dengan meneladani ۳ dan sunah-sunah Nabi SAW. 


GE grill i 4 ون‎ ba الکلام‎ GAS ó} 
3 JUAN Se ably 8 Í ألقَيّوْم * أ‎ A الْعْلوْم * کلام الله‎ 
كان لَكُمْ في رَسُولٍ احا 17 وام‎ ii) 
]؟١ گییرا 4 [الأحزاب:‎ al ود گر‎ A الوم‎ 


59 


he‏ مه ANG‏ نام 

مِنَ SEV‏ وال کر JP SAN‏ قَوْلي 158 BARENG‏ الله الْعَظِيُم 

لي وَأَكُمْ al, GANG‏ وَِمِيْع امین فَاسْتَغْفِرُوْه A)‏ 
o Soisy‏ 
هو jal‏ الرجیم 


60 


JUMAT KEEMPAT 
BERKUMPUL DENGAN 
ORANG SHOLEH 


agit, isih * AGEN; JALAN يله الذي عُيمَث له‎ AA 
ee n C aid Sets 6855 AA AI 
ةذه ناخ نع اف لو‎ 
BAS * وروا‎ KEREN فیما‎ ay, ES. sat لا"‎ 
al مب أ‎ Ga Jeng * Ss ی نون ی‎ 
BG BAL Jep ite AIA yes کان لا‎ 
4 SEV صَادِق‎ SU On الله دلا‎ KANG 
* SHB َظرَاتِ‎ Da ال لي لديل له‎ She sles 
خرف الكاف ولو کر نود و مدا و سوه‎ OI; 
rea الرَاسِحَة * و یه با‎ a فص‎ a a dai 
به | و‎ UG" ibu Él يَعَةٍ‎ Bas pL سِحَةٍ * وَسَدَّدَهُ‎ SAN 
الله‎ bo" Aneh, د ول اسا‎ 
تسه تم ول سل صَلوة لمهم بها نا الم‎ 


و 


Gi‏ امس ot CAN‏ و 


o ۶ o uy 
Opa نتم‎ 
Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Tidak ada yang lebih agung setelah ketakwaan selain berkumpul 
dengan orang-orang yang shaleh. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, 


My 


61 


perintah untuk berkumpul dengan orang-orang shaleh disebutkan 
langsung setelah perintah untuk bertakwa. Allah SWT berfirman: 


۳ A ) ۳ ~ 2 gt 
الصَّادِقِينَ‎ a2 الله وَكُونُوا‎ asl lial pal Lol 
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS at-Taubah: 119) 

Nabi Yusuf AS yang telah mendapatkan kedudukan yang sangat 
tinggi di sisi Allah SWT, telah menguasai kerajaan yang luas, telah 
mendapatkan berbagai anugrah dan ilmu pengetahuan. Tahukah 
anda, apa yang beliau pinta dalam doanya? Ternyata yang beliau 
mohonkan adalah agar bisa dikumpulkan bersama orang-orang 
yang shaleh setelah wafatnya. Di Dalam Al-Quran disebutkan bahwa 
Nabi Yusuf AS berdoa: 


7 
~ 


SBE الْأَحَادِيثِ‎ Jan ین‎ SE MAN in 
۳ وه 6 ےت‎ 7 o د‎ -z 
مُسْلِمًا‎ 85 aii Ei في‎ Sh وَالأَرْضٍ أت‎ SAI 
بالصاین‎ sats 

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan 
kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku 
sebahagian tabir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. 

Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku 

dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang 
yang saleh. (QS Yusuf: 101) 

Jika kita duduk bersama orang kaya, duduk bersama pejabat, atau 
presiden belum tentu kita mendapatkan keberuntungan, malah 
mungkin kita hanya akan mendapatkan dosa jika membiarkan dan 
rela pada kezaliman yang mereka lakukan. Tapi siapa saja yang duduk 
bersama orang sholeh, pasti ia akan mendapatkan keberuntungan, 
keberkahan dan ampunan Allah SWT asalkan tidak memiliki niat 
jahat. Dalam suatu hadits dikatakan bahwa para malaikat melewati 
sekelompokorang shaleh yang tengah berdzikir, berdoa dan meminta 
ampun kepada Allah SWT. Allah SWT pun menyatakan kepada para 
malaikat, bahwa Allah telah mengampuni mereka semua tanpa 
terkecuali. Lantas para malaikat berkata: 


Í 


62 


G-\- a a x KA - 7‏ $ ۳ رم 
seorang hamba‏ و Pa Tuhan kami, Di antara 05208 ada Si Fulan‏ 
yang banyak dosa. Ia hanya lewat, kemudian ikut duduk bersama‏ 
mereka.‏ 
Maka Allah SWT berfirman:‏ 


PEA me ALS هُمْ الْقَوْمُ لا‎ EN, 


Aku telahmengampuninyajuga. Mereka (orang-orang shaleh) adalah 
kaum, yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama. (HR Muslim) 

Perhatikan betapa agungnya berkumpul dalam majlis orang- 
orang shaleh. Seorang yang hanya kebetulan duduk bersama 
mereka, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Lalu bagaimana dengan 
orang yang memang sengaja berkumpul bersama mereka? Tentu ia 
akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah SWT. 

Saudara, Apabila jasad kita sakit kita akan berusaha 
menyembuhkannya dengan mendatangi dokter yang ahli. Tetapi 
apabila hati kita yang sakit, siapakah yang harus kita datangi? 
Ketahuilah bahwa mendatangi orang-orang shaleh adalah salah 
satu penawar yang dapat menyembuhkan hati yang sedang sakit. Al 
Imam Ibrahim al Khowwash pernah mengatakan: 


aa DS یدب‎ AN Gala فا‎ acces Li WAH) دواء‎ 
الصَلِيِينَ‎ NE SAN She ISA وَقِيَامُ الیل‎ 


Obat hati ada lima hal: Membaca Al-Quran dengan merenungkan 


maknanya, kosongnya perut, shalat malam, bermunajat di waktu 
sahur, dan duduk bersama orang-orang shaleh 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Suatu hari Sahabat Ibnu Abbas RA bertanya kepada Rasulullah 
SAW: 
Of 1.4 Si 2 £ 
لاه با‎ 
Siapa teman duduk yang paling baik? 
Nabi SAW menjawab: 


63 


سه رو ee by‏ و و مه 
das‏ 555 55 بل ورو و 
Aan‏ 
Yaitu yang memandangnya dapat mengingatkan kalian pada‏ 
Allah. Ucapannya dapat menambah ilmu kalian dan perbuatannya‏ 
dapat mengingatkan kalian pada Akhirat. (HR Abu Ya'la)‏ 

Demikian orang yang semestinya kita cari untuk mendapatkan 
keberuntungan akhirat. Carilah dengan sungguh-sungguh mereka 
yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan kepada akhirat. 
Orang yang bertakwa, berilmu, dan tidak mencintai dunia. 

Adapun orang-orang yang lalai dengan dunia, selalu berbuat 
dosa, orang-orang zalim, dan orang-orang yang menebar kebencian 
dan kesesatan. Jangan pernah sekali-kali menyengaja berkumpul 
bersama mereka. Memandang mereka dengan pandangan hormat 
saja sudah sangat berbahaya, bahkan bisa menghapus seluruh amal 
kebaikan kita, apalagi sampai duduk dan beramah-tamah dengan 
mereka. Imam Sufyan ats Tsauri berkata: 


J se‏ اه id Ales]‏ یکت ٧ NG‏ روا ABA aS di‏ إلا 
گار من cel uc faee ial‏ 


Memandang orang yang zalim adalah sebuah kesalahan. Maka 
jangan kalian memandang para tokoh yang menyesatkan kecuali 
dengan hati ingkar, agar pahala ibadahmu tidak terhapus. 

Orang-orang zalim dan penebar kesesatan sudah semestinya kita 
jauhi. Apalagi jika mereka mulai menghina agama, dan syiar-syiar 
umat Islam. Perhatikan bagaimana Baginda Nabi SAW yang adalah 
rahmat bagi semesta alam. Ketika beliau disakiti musuhnya, beliau 
tidak pernah membalas, akan tetapi jika sudah agama Allah SWT 
dihinakan, beliau akan maju terdepan untuk menghukum pelakunya. 
Sayyidah Aisyah RA berkata: 


o Na chy a3 a Ona 25, KE ey 
له ها‎ ES ُرْمَة الله‎ 


Rasulullah SAW tidak membalas untuk dirinya, kecuali apabila hak 
Allah dihinakan maka beliau membalas karena Allah atas perbuatan 
itu. (HR Bukhari-Muslim) 

Hindun bin Abi Halah juga ا یا‎ mengenai Nabi SAW: 


al pails ان لم بغرفه آحده وَل 285 )420 كَيْء حى‎ A 
Jika kebenaran dihinakan, maka tidak ada seorang pun yang 
dapat mengenal Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun yang berani 
meredakan kemarahan Nabi SAW sampai Nabi SAW mendapatkan 
kemenangan. (HR Thabrani) 

Demikianlah Nabi SAW mengajarkan kita untuk marah ketika 
melihat penghinaan kepada agama, marah kepada perbuatannya 
dan marah kepada pelakunya sampai ia bertaubat kepada Allah 
SWT. Jangan sampai yang kita lakukan kepada mereka justru 
duduk bersama, bersenda-gurau dengan mereka seolah mereka 
tidak melakukan apa apa. Marah pada tempatnya adalah ibadah, 
sebagaimana cinta jika ditempatkan pada tempatnya adalah ibadah. 
Nabi Isa AS pernah berpesan: 


بوا إلى الله JA Gak‏ الْمَعَاصِيء 5553 إلى الله sad‏ 
LS, | AU tage‏ الله JAS‏ ده بِسَخَْطِهم 


Carilah cinta Allah dengan membenci pelaku kemaksiatan. 
Mendekatlah kepada Allah dengan cara menjauh dari mereka. Dan 
carilah ridho Allah dengan memurkai mereka. 

Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak menghadiri majlis 
orang-orang shaleh. Menjauhi duduk bersama orang-orang yang 
selalu berbuat dosa dan memperolok agama. Dengan demikian, 
insya Allah kita akan berkumpul bersama orang-orang shaleh kelak 
di surga. Aamiin ya robbal alamiin 


gas fe‏ تو بلاغ غار وه وَخَيْرَ الکلام 
akadi;‏ 7" کلام من SE‏ الافسان BEN AS‏ له من ost‏ 
الَجِيْم « يا NAN NA Gaal GT‏ الله و وا SAI pa‏ € 
[العوية: [WA‏ 


65 


he‏ مه ANG‏ نام 

مِنَ SEV‏ وال کر JP SAN‏ قَوْلي 158 BARENG‏ الله الْعَظِيُم 

لي وَأَكُمْ al, GANG‏ وَِمِيْع امین فَاسْتَغْفِرُوْه A)‏ 
o Soisy‏ 
هو jal‏ الرجیم 


66 


KHUTBAH BULAN 


RABIUL AKHIR 


۷ Ci <> 
SMa SES 3545" ده وا‎ BE aa 
rey” بخورها‎ Aa bres Je RELA 5845 * ومدیرها‎ 
LAGU Sasa" BPs ki KANE الییاه ین‎ a 
و رس ام سر‎ 
DB مشب صغیرها وکبیرها*‎ a KAWIN 
baa E cen "ووه عل‎ | 0 ave 7 

UNS * ik an‏ به من CSI‏ هُدَ 

NI‏ ور ع EA‏ ول از موز می 


Dana iss لله‎ a J أن‎ aa * الا امتزكة‎ A 
eR E E عَمَّنْ‎ gê بِهَا رضا‎ AB Sa 
ples leis GU ga Ke ee AN 


a NABI وسجی یل‎ BA Ag So 
SES به من‎ EK * AON اله بۀ ین أخكام‎ Sang * 
ود و‎ A د-۰ در‎ 
"GS ea PER ll وغل‎ ia على سَيّينَا نحم‎ alee er 
زو لا‎ as وشو‎ eis A 


i‏ وه 
paree‏ 


۳ 


68 


Maasyiral muslimin rahimakumullah 
Amanah penting yang sering kita lalaikan adalah mendidik anak- 
anak kita. Rasulullah SAW bersabda: 


کم راع وک PEREKA‏ 


“Setiap kalian adalah penggembala (pemimpin) dan akan ditanya 
mengenai gembalaannya (yang ia pimpin).“(HR Bukhari-Muslim) 
Istri adalah amanah, putra adalah amanah dan putri juga amanah 

dari Allah. Kita akan dimintai pertanggung-jawaban di hadapan Allah 
SWT mengenai pendidikan mereka. Baik atau buruknya anak-anak 
kita di masa depan tergantung kepada bagaimana kita mendidiknya 
saat ini. Nabi SAW bersabda: 


k TE 5)‏ الفظرة a 4315905 2 T‏ ارده اياده 

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuan mbi 
yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi”(HR Bukhari) 

Maka, berhati-hatilah dalam mendidik anak-anak Anda! Tanamkan 
kecintaan pada agama dan ulama di hati mereka sejak dini. Biasakan 
mereka untuk berbuat baik dan berkata jujur sehingga kelak mereka 
menjadi orang yang berbakti dan berbahagia dunia dan akhirat. 

Jika kita perhatikan, banyak orang tua yang lalai dalam mendidik 
anak. Telinga anak-anak di masa ini lebih banyak mendengar nama- 
nama artis, penyanyi atau pemain bola dari mulut orang tua daripada 
nama Rasulullah SAW terlebih nama para Sahabat ra. Sangat jarang 
anak yang mampu menyebutkan sepuluh saja nama sahabat Nabi 
SAW, namun mereka bisa menyebutkan puluhan nama artis dan 
pemain bola. 

Lebih parah lagi, banyak orang tua yang justru menjerumuskan 
anaknya untuk jauh dari agama. Banyak orang tua menjadikan 
rambut dan pakaian anaknya sama dengan model orang-orang fasik, 
mengajarkan nyanyian yang jauh dari agama, namun mereka jarang 
mengajarkan anaknya sikap seorang muslim, jarang mengingatkan 
anaknya untuk membaca doa-doa sehari-hari bahkan tidak pernah 
mengajarkan anaknya al Quran walau pun hanya seayat. 

Hati-hati saudara! Anda yang berbuat demikian itu pada 
hakikatnya sedang mencemari kesucian hati anak anda. Anda 
tengah mendekatkan anak anda perlahan-lahan menuju api neraka. 


69 


Jangan heran jika dalam hati mereka tumbuh kecintaan pada 
kefasikan. Jangan heran jika nantinya mereka akan menjadi generasi 
durhaka yang meremehkan hak orang tua dan agama. Generasi yang 
membuat orang tua menyesal telah melahirkan anaknya ke dunia. 
Naudzu Billahi min dzalik 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Jagalah putra-putri Anda dari pergaulan yang tidak baik. Awasi 
dengan cermat waktu anak-anak anda pergi dan pulang dari sekolah, 
sehingga mereka tidak menemukan celah untuk mendatangi tempat- 
tempat yang merusak dan menyesatkan. Sering kita mendengar anak- 
anak gadis yang jatuh dalam jerat perbuatan keji dan perzinahan, 
ternoda kemuliaan dan harga dirinya, namun keluarganya tidak 
mengetahui hal itu kecuali setelah beritanya tersebar luas. Pada 
waktu itu tidak lagi bermanfaat penyesalan, tangisan atau pun 
ratapan. Wala haula wala quwata illa billah. 

Jika putri anda telah dewasa, pilihkan calon suami yang shaleh. 
Hendaknya penilaian agama dan akhlak lebih diutamakan daripada 
pertimbangan kedudukan dan harta. Dikisahkan seorang lelaki 
datang kepada Imam Hasan al Bashri ra. Ia bertanya, “Putriku telah 
dilamar banyak orang, kepada siapa baiknya aku ۲ 
Imam Hasan ra berkata, 


kal; DUS زان‎ aa NGA a35 

“Nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Jika 

ia mencintai putrimu, ia akan menghormatinya. Kalau pun ia tidak 

menyukai putrimu ia tidak akan menzaliminya.” 

Jika anda telah mendapatkan calon suami yang layak dan setara 
bagi putri anda, segeralah menikahkannya. Permudah jumlah 
mahar sesuai kesanggupan suami. Tahukah Anda bahwa Nabi SAW 
menikahkan putrinya Sayidah Fatimah dengan Sayidina Ali hanya 
dengan mahar berupa perisai perang saja, sebab Sayidina Ali tidak 
memiliki harta lain selain itu. 

Jangan menunda-nunda pernikahan hanya karena menunggu 
mempelai suami yang kaya. Perhatikan Sabda Nabi SAW: 


إِذَا AI ES‏ مَنْ OFS‏ دیته وَخْلْقَهُ فررَجوه إلا 


70 


G م‎ Boe, د لاهن‎ See. od س‎ 
وَفْسَاد عَرِيض‎ Sa E 

Jika datang kepada kalian seorang yang kalian rela dengan agama 
dan akhlaknya maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukanya 
maka akan timbul fitnah dibumi dan kerusakan yang luas. (HR Turmudzi) 

Sungguh benar sabda Nabi SAW, perhatikanlah bagaimana fitnah 
meluas di segala penjuru ketika para ayah lebih mementingkan harta 
calon suami putrinya. Di antara bentuk fitnah itu adalah banyak 
pemuda dan pemudi yang menunda untuk menikah walau pun 
usianya telah berkepala tiga atau lebih. Akibatnya perzinahan serta 
kerusakan moral merata di segala penjuru. Banyak pemuda yang 
menunda pernikahan hanya karena tidak mampu membayar jumlah 
mahar yang terlalu tinggi. Banyak pula ayah yang enggan menerima 
lamaran untuk putrinya sebab belum mampu mempersiapkan acara 
pernikahan yang meriah. Tahukah anda bagaimana bentuk perayaan 
pernikahan Nabi SAW? Dalam hadits عيبر‎ puhan ra disebutkan; 

ear nig ache A - sa‏ 799 ه 
انه Le‏ الله أو 1 PR‏ نِسَاثه وعدي من pe‏ 
Kao A‏ بتمرٍ eg‏ وا Lil;‏ 

Bahwasanya Rasulullah mengadakan walimah untuk sebagian 
istrinya (yaitu Ummu Salamah) dengan dua mud gandum (sekitar 6 
kg) Dan juga kepada Sofiah dengan kurma dan samin (minyak samin) 
serta keju. (HR Bukhari) 

Betapa sederhana perayaan pernikahan Baginda Nabi kita SAW. 
Maka, lakukan perayaan pernikahan semampunya dan jangan 
berlebih-lebihan sebab Allah tidak menyukai hamba yang melampaui 
batas. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Istri-istri anda juga adalah amanah dari Allah, perlakukanlah 
mereka dengan sebaik-baiknya. Betapa sering Rasulullah SAW 
mengingatkan untuk berlaku baik kepada wanita. Rasulullah SAW 
pernah bersabda: 


See hee 28 


Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sikapnya 


71 


pada istrinya. Dan aku adalah yang paling baik sikapnya kepada 
istriku. (HR Turmudzi) 

Seorang muslim sempurna adalah yang sabar menghadapi istri, 
menanggung gangguan istri, berlaku lembut dan berkasih sayang 
kepada mereka. Namun, ia juga harus mampu bersikap tegas kepada 
istrinya jika menyangkut hak Allah SWT. Tegas dalam memerintahkan 
shalat wajib pada waktunya, mandi haid atau janabah, dan melarang 
istrinya berhubungan dengan lelaki yang bukan mahram. Muslim 
sejati adalah yang toleran jika menyangkut haknya, tapi tegas jika 
menyangkut hak Allah SWT. 

Di masa ini sebagian suami terkadang menganggap seolah istrinya 
tidak memilik hawa nafsu. Ia bebaskan istrinya bepergian sendiri atau 
menemui dokter lelaki tanpa disertai mahram karena rasa percaya 
yang semu. Sebagian lagi telah kehilangan rasa cemburu. Ia biarkan 
istri dan putrinya menyambut siapa saja walau pun itu adalah lelaki 
yang bukan mahram. Terkadang ia membiarkan istrinya berkhalwat 
dengan teman lelakinya. Padahal dalam khalwat itu terdapat bahaya 
yang menghinakan. Nabi saw bersabda: 


A اک س ۔‎ E E E Bie عي ې‎ 
الشيّطان‎ UE OE إلا‎ slab ألا لا خلون رجل‎ 
Sesungguhnya tidaklah menyendiri seorang lekaki dan wanita 
kecuali setan adalah orang ketiganya.(HR Ahmad dan Turmudzi) 
Maka, hendaknya anda bersungguh-sungguh menjaga 
kehormatan istri. Jangan biarkan seorang pun menemuinya kecuali 
mahram. Jangan biarkan mereka keluar sendiri terlebih dengan 
dandanan menarik hati dan tabarruj. Kita telah berada pada masa 
di mana orang yang melakukan hal ini akan dianggap kuno dan 
ketinggalan zaman. Jangan ragu untuk menjalankan kewajiban 
agama ini walau pun semua orang menuduh anda kolot atau kuno. 
Ya Allah lindungilah kami dari segala finah yang menyesatkan 
dan dari segala keburukan baik yang nampak mau pun yang tidak 
nampak. Aamiin. 


Ja "EE IN BY‏ القظام اسيفتاحا وقطفا as‏ * کلام مَنْ 
لا معط AS‏ لِقدره atl bgi "ASS‏ مِنَ SEN QUEEN‏ 


72 


۳ مو و 


یا Gall WI‏ آمَنُوا لا Su S255 A‏ 
وانتم ó‏ [الانفال: [sy‏ 
بَارَكَ الله ْ وَلَسُمُ في ea otal‏ وَنَفعَيْ ایام بما فیه 
مِنَ oO‏ وی Si.‏ َو هَدًا pake‏ الله ۳ 
pad ag SAN, ai‏ الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُوْه A)‏ 
ور این 


۹ y 


73 


JUMAT KEDUA 
AMAR MAKRUF NAHI 
MUNKAR 


E Kab "bis Spl GF sah dL 


کاو ادو BULL ga Je‏ الضریْب * SE‏ 
ناه باتوی لب kad‏ ویب[ 
الع لا ویب قیقر تیه 


عه 330 


۳ 


تیه على ایام بقرایضه وستیه Se‏ به من SA‏ 
a‏ رف me AAS‏ 
AN Sama INN‏ سم 
ا دا عَبْدُهُ وله" أَرْسَلَهُ ع Lc‏ اقتراب "REL‏ 
د Seb sera gd‏ بعر وَلََْاعَةِ * وَحَصّهُ في 

اون کنو سب له و م Una Me‏ 2 ول آله 
فل ادص نک "aeui bata Jal‏ 
oe cee‏ فنا اليا Me NA A‏ ليمرب 1 


oe ال‎ 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Umat Islam menjadi Istimewa karena dua hal, Amar Makruf Nahi 
Munkar dan keimanan. Begitu agung derajat amar makruf Nahi 
Munkar, sehingga Allah SWT menyebutkannya pertama kali sebelum 
menyebutkan iman ketika menjelaskan tentang keutamaan umat 
Islam. Allah SWT berfirman: 


74 


خير امة اخر ت باس تن ك 


Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma 'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. (QS Ali Imran: 110) 

Karena sebab Amar Makruf Nahi Munkar kita menjadi mulia, karena 
sebab kepedulian kepada agama kita menjadi jaya. Maka jika umat 
Islam sudah tidak lagi peduli kepada agamanya, sudah tidak memiliki 
ghairah kecemburuan dalam agama, sudah tidak lagi sudi mengajak 
kepada kebaikan, takut menegur yang salah, ketika itu kejayaan 
umat ini akan sirna. Umat ini akan kehilangan keistimewaannya di 
sisi Allah. Jika demikian maka Allah akan menurunkan fitnah yang 
menyeluruh kepada umat ini. Rasulullah SAW bersabda: 


eA E NG Pa IA igh ISL الئاس‎ Gy 
ee رزست ان‎ “EL A رد د‎ 


Jika manusia tidak lagi bertindak ketika melihat orang zalim, 
niscaya Allah akan menyeluruhkan adzab hukumannya kepada 
mereka semua. (HR Turmudzi) 

Pada saatitu, manusia akan kebingungan, mereka tidak lagi dapat 
membedakan mana yang makruf dan mana yang munkar. Ini karena 
orang-orang munafiq akan senantiasa berusaha membolak-balikan 
logika. Mereka mengemas segala kemunkaran sehingga nampak 
seperti kebaikan, mereka tidak pernah berhenti melancarkan slogan- 
slogan untuk menjauhkan umat dari kebaikan. Memang demikianlah 
sifat kaum munafiq: 


Silly SA بطم بغ‎ Sua opiti 
وَينْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفٍ‎ 


Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan 
sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang 
munkar dan melarang berbuat yang ma 'ruf. (QS at Taubah: 67) 
Rasulullah SAW, menggambarkan keadaan ini dalam sabdanya: 


75 


"SN ge pa 5 als و با ا‎ A ppe ai 
Bagaimana jika kalian tidak lagi beramar makruf 37 munkar? 
Para sahabat keheranan dan bertanya: 


رکا ذلك يا رسول الله ؟ 


Apakah ini akan terjadi wahai Rasulullah ? 
Nabi SAW bersabda: 


3 2 Pa مله‎ 2 
Benar, demi Allah yang al beads di PA genggaman-Nya, 
bahkan yang lebih parah dari itu akan terjadi. 
Para sahabat للد‎ 


Apakah yang lebih Se dari itu Wahai Rasulullah? 
Nabi bersabda: 


کل اله Epe‏ 55 روف منگرا» ورایگم a‏ موا 


e jika kalian mulai menganggap yang 9 sebagai 
munkar dan yang munkar sebagai makruf. 
Para sahabat kembali bertanya 


US 3553‏ یا ر سول 


Apakah ini akan terjadi wahai Rasulullah ? 
Nabi SAW bersabda: 


A Cale :ي‎ í مور و د که ينو الله عا‎ 
صر الكل فیهم حَبْرَانًا.‎ , A3 مُنْ‎ 
Benar, bahkan yang lebih parah dari itu akan terjadi. Allah akan 
berfirman: Aku bersumpah demi diri-Ku, Aku akan berikan kepada 
mereka suatu fitnah sehingga orang-orang santun mereka pun akan 
kebingungan. (HR Ibnu Abid Dunya) 


76 


Dan ini telah mulai terjadi pada umat Islam. Banyak umat Islam 
yang baik keislamaannya tapi bingung menyikapi zaman karena 
tipuan logika kaum munafiq. Ketika ada yang berusaha melakukan 
amar makruf nahi munkar, berusaha menutup tempat-tempat 
kemaksiatan, berusaha memerintahkan untuk kebaikan, berusaha 
membela agama Allah SWT mereka justru dicaci dan dianggap 
sebagai ekstrem. Yang lebih parah banyak sekali umat Islam yang 
mulai membela kemaksiatan dengan berbagai alasan, Pelacuran 
dibela dengan alasan HAM, perjudian dan minuman keras dibela 
dengan alasan ekonomi, penistaan agama dibela dengan alasan 
toleransi dan kebebasan berbicara. La haula wala Quwata Illa Billah. 
Ini semua terjadi karena banyak dari kita yang meninggalkan amar 
makruf Nahi Munkar. 

Hati-hati saudara, Jika tidak ada lagi yang mau mengajak kepada 
kebaikan, jika tidak ada lagi yang berani menolak kemunkaran, maka 
itu adalah petanda umat ini akan takluk dikuasai musuh-musuh 
Islam. Rasulullah SAW bersabda: 


5 عَنْ المنگر‎ T زين‎ Saja Stel ma تفي‎ SANG 
تذغوته فلا‎ 3 Abe عقابا‎ IE Cats أن یه‎ al او‎ 
لَكُمْ‎ Sedah 


Demi Allah yang Jiwaku berada dalam kuasa-Nya. Hendaknya 
kalian beramar makruf dan nahi munkar. Jika tidak maka Allah pasti 
akan menurunkan kepada kalian hukuman. Kemudian kalian akan 
berdoa kepada-Nya namun doa kalian tidak lagi akan dikabulkan. (HR 
Turmudzi) 

Bagaimana umat Islam dapat selamat dari hukuman Allah, 
sedangkan sedangkan senjata utama mereka untuk menyingkirkan 
hukuman itu tidak lagi dikabulkan Allah SWT? 


SNI Ska, 6 23! وس‎ DA لدعا سلاخ‎ 


Doa adalah senjata orang yang beriman, pondasi agama dan 
cahaya langit dan bumi. (HR al Hakim) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Jika kita belum mampu untuk melakukan amar makruf nahi 


77 


munkar, maka paling tidak kita harus mengingkari kemunkaran 
dengan hati. Rasulullah SAW bersabda: 


Pena ی نم‎ b o 
الایمان‎ Gab P HA NG akih َم يَسَْطِعْ‎ 


Siapa dari kalian yang melihat kemunkaran hendaknya ia ubah 
dengan tangannya (kekuasaannya), jika tidak mampu maka ubahlah 
dengan lisannya, jika tidak mampu maka inkarilah dengan hatinya 
dan itu adalah derajat iman yang paling lemah. (HR Muslim) 

Inkar kepada kemaksiatan adalah wajib bagi setiap orang 
beriman. Bantulah saudara kita dengan tenaga dan kekuasaan 
ketika ia berusaha mengajak kepada kebaikan dan memberantas 
kemunkaran. Jika tidak mampu, bantulah dengan dukungan lisan 
dan doa. Dan jika itu pun kita tidak mampu, maka paling tidak hati 
kita inkar pada setiap kemunkaran. Sebab meridhoi perbuatan 
munkar adalah suatu kemunkaran. 

Jangan sekali-kali hati anda rela atas suatu kemunkaran apa pun 
bentuknya. Apalagi sampai membela pelaku kemunkaran. Hati- 
hati sebab siapa saja yang rela dengan kemunkaran maka ia akan 
dihukum sebagaimana pelaku kemunkaran itu sendiri. Rasulullah 
SAW bersabda: 


و 

EF 2 2 oz و ا‎ oT- و وه مه م1‎ 
AB ES وَتُنْكرُونَ فَمَنْ‎ On AN Sale a 
نکر فَقَدُ سَلِعَ وَأ ڪن من رضي وَتَابَعَ‎ Yasa 
Sungguh kalian akan dikuasai oleh pemerintah yang kalian 

kenal namun kalian akan mengingkarinya (karena tidak adil). Siapa 

yang tidak menyukainya, maka ia bebas dari dosa. Siapa yang 
mengingkarinya maka ia akan selamat. Tapi siapa yang meridhoi dan 
mendukungnya (maka dialah yang berdosa.) (HR Muslim) 

Dan ingat sebesar-besarnya kemunkaran adalah kemusyrikan, 

menuhankan selain Allah SWT: 


اه ارم aii‏ میا 8 
ól‏ الشر لظلم عظیم 


Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 
kezaliman yang besar. (QS Luqman: 13) 


78 


Sungguh sia-sia orang yang hatinya ingkar pada segala jenis 
kemunkaran dan kemaksiatan namun tidak mengingkari kekufuran. 
Lebih celaka lagi mereka yang senang dengan kekafiran orang lain, 
menganggap semua agama adalah sama, atau menganggap semua 
pemeluk agama dapat masuk ke dalam surga. Siapa yang di dalam 
hatinya ada perasaan menerima atas terjadinya kekufuran, ada 
kerelaan atas penyembahan Tuhan selain Allah SWT maka sungguh 
ia telah kufur naudzu billahi min dzalik. 


کی ju‏ 2 5 2 و 


Rela dengan kekufuran adalah kufur. 
Ingatlah selalu bahwa agama yang diridhoi oleh Allah SWT 


hanyalah Islam: 
ENI عِنْدَ الله‎ ANG 


Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. 
(QS Ali Imran: 19) 
Maka marilah kita tumbuhkan dalam hati kita dan hati anak-anak 
kita kecintaan kepada semua jenis ketaatan dan kebencian kepada 
segala jenis kemaksiatan. 


- > 8 8 z - هم‎ 22 GT 
JRE C35 HS مَنْ‎ Cy eS ارژفتا حبك »وَحب‎ All 
w مین وم‎ ۶ P 
یقربنا إلى حبّك‎ gle 


Ya Allah jadikan kami cinta kepada-Mu, cinta kepada nabi-Mu, cinta 
kepada orang yang mencintai-Mu dan cinta kepada amal shaleh yang 
dapat mendekatkan kami kepada kecintaan-Mu. Aamiin Ya robbal 
“alamiin. 


ن- a ae‏ د از 
من لا د 48 ,25 اللْوَاحِظ* آغو :5 ally‏ مِنَ SEM QUEEN‏ )25 

Peru Sadly ope tes SI NG 3 

BE GE الکتاب‎ Jal gal بای وَلَوْ‎ wie 

{ó Al NG مون‎ spay 


79 


بَارَكَ a‏ وَلَكُمْ في OA‏ الْعَظِيْم* وَتَفَعَنْ ایام بما فیه 
من لیات وا کر SIA‏ أفؤل Jp‏ هذا كور الله لیم 
لي وَأَكُمْ ag, GANG‏ وَِمِيْع الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُوْه A)‏ 
iii‏ 


80 


JUMAT KETIGA 
BANGGA DENGAN ISLAM 


KEN Jes sth SE Bly * hoy 541 585 Sf gall th cd 
وهو حسبتا‎ * SBN وَعَمَّ مِنْ‎ * Kl 
daa و 3 شهد أن لا إل إلا الله وخ لا‎ * Sos ف کل‎ 
Ba Si عن اش ول و‎ Es ها من‎ 
e عبد المج‎ [aa KN aa * 
1 قَدْ درس‎ JAAN aa SA ANN وَمصْبَاح‎ 
Pera “AN رَبِسِِتَابٍ‎ ale 
N که ومع‎ US a الْبَاطِلَ‎ ats * 
وقرقا * وَتَحُوْنُ من‎ Ve Ral بها في‎ ALG وغل آله صلو‎ 
A متيس‎ 
Soy Se ای‎ ea 
G: ya ah 


Sa 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah SWT 
karena telah menjadikan kita sebagai umat Islam, dan karena telah 
menjadikan kita sebagai umat Baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu 
kebanggaan yang sangat besar menjadi bagian dari umat Islam. 
Perhatikan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu 
ingat dan bangga atas nikmat Islam yang agung ini. Beliau SAW 
mengajarkan kita untuk melazimi ucapan dzikir ini: 


81 


ÉS dng Úa بالاسلام‎ Ep Ah رَضِيتٌ‎ 


Aku rela M Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan 
Muhammad sebagai Nabi. (HR Turmudizi) 

Memang sudah semestinya kita berbangga atas nikmat agung ini, 
dan mengulang-ulangi dzikir ini setiap hari. Karena di akhir zaman 
ini, orang-orang yang berusaha membuat kita ragu kepada agama 
mulai bermunculah. Mereka Berusaha membuat kita malu dengan 
aturan-aturan ajaran Islam. 

Mereka merendahkan poligami tapi membebaskan perzinahan, 
homoseksual dan perilaku menyimpang lainnya atas dasar HAM. 
Mereka merendahkan cadar dan jilbab tapi membebaskan wanita 
untuk berpakaian terbuka. Mereka selalu merendahkan syariat Islam 
dan berusaha mempengaruhi umat untuk menolak undang-undang 
yang berbau syariat. 

Jangan terpengaruh saudara, jangan pernah anda meragukan 
satu pun dari syariat Islam. Tunjukan kebanggaan Anda kepada Islam 
kapan pun dan dimanapun. Tunjukan kebanggaan Anda kepada 
syariat di manapun kita berada untuk menghalau usaha-usaha keji 
mereka. Ingatlah, bahwa kita belum benar-benar dianggap beriman 
kepada Allah SWT sebelum meyakini bahwa semua syariat yang 
datang dari Allah SWT lebih unggul dari setiap undang-undang yang 
dibuat oleh manusia. Allah SWT berfirman: 


pe y زا فد 25 کک 2 مجرتم نم‎ Y 855 فلا‎ 
Om = دوک‎ TA A 
Maka demi ۳3 mereka padan 0 va} didaki beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati 
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan 
mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS an-Nisa: 65) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Tinggalkan semua jenis dukungan dan kesetiaan jika tidak sesuai 
dengan aturan Islam. Itulah yang dapat menguatkan iman kita. 
Rasulullah SAW bertanya kepada Sahabat Abu Dzar RA: 


82 


SRo 0 سا‎ $ P A 
ي غری الایمان اوثق ؟‎ 
Wahai Abu Dzar, Tahukah engkau ikatan iman apa yang paling erat? 
Sahabat Abu Dzar از‎ Oa 


Ge AU b‏ + رسع اوڅهو 
کو وش 
Allah Ajja wa Jalla dan Rasul-Nya Yang mengetahuinya‏ 
jawabannya.‏ 
Lantas Nabi SAW bersabda:‏ 


/ ره‎ by ده‎ og ال‎ ATAN 
aaa SNI 
Saling mendukung di jalan Allah. Cinta karena Allah dan benci 
karena Allah. (HR Baihaqi) 

Maka dukunglah orang yang meninggikan kalimat Allah, patuhilah 
orang yang mengajak kepada jalan Allah, cintailah orang-orang yang 
shaleh, ulama, ahlul bait, dan orang-orang yang dekat pada Allah, 
serta bencilah kepada orang-orang yang merendahkan syariat Islam, 
yang suka bermaksiat, dan yang jauh dari Allah SWT. 

Jangan anda letakkan dukungan kepada orang yang berusaha 
menjauhkan anda dari agama, kepada orang yang tidak menyukai 
syariat Islam, kepada orang yang mendukung berbagai kemaksiatan, 
mendukung LGBT, mendukung legalnya minuman keras dan maksiat 
lainnya. Jika itu Anda Lakukan, artinya anda telah ikut andil dalam 
bermaksiat kepada Allah SWT. Bukankan Allah SWT telah berfirman: 


ولا تَعَاوَنُوا fe‏ الاثم والعذوان 
Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan‏ 
pelanggaran. (QS al-Maidah:2)‏ 
Jangan takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Apabila siapa‏ 
saja menyuruh anda untuk melakukan dosa, menolak syariat Allah,‏ 
menolak Islam, Jangan anda taati. Ingat sabda Nabi SAW‏ 


Ge ge L ee or > ٢٨1 E aa 
Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah 
azza wa jalla. (HR Ahmad) 


83 


Jangan gentar kepada musuh Islam walau memiliki kekuatan 
yang besar. Kita memiliki Allah, Penguasa semesta alam. Seharusnya 
rasa takut kita kepada Allah jika mengikuti kehendak mereka adalah 
lebih besar daripada ketakutan kita atas kekuasaan mereka. Allah 
SWT berfirman: 


5 من دغه را د و دو‎ 1< 
[10° خشوهم وَاخشوني] [البقرة:‎ DG) 
Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 
kepada-Ku (saja). (QS al-Baqarah: 150) 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Ukurlah setiap orang dengan Syariat, jangan kita condong kepada 
seseorang hanya karena sama partainya, sama ormasnya, karena 
jabatan, kepopuleran atau pemberiannya. Jangan kita benci kepada 
seseorang hanya karena pakaian, warna kulit, perbedaan ormas atau 
partai. Tapi sukailah seseorang karena Allah, karena ia taat kepada 
Allah, karena ia takut kepada Allah. Dan bencilah seseorang karena 
ia suka bermaksiat kepada Allah, karena ia suka merendahkan 
Islam, suka merendahkan syariat Islam. Dengan begitulah kita akan 
merasakan manisnya Iman kita. Rasulullah SAW bersabda: 


و ر مر و 1و 


EU‏ § فیه وَجَدَ pt‏ الایمان 3 يَكُونَ الله ورسوا 
acl) Ca‏ متا ala‏ ون Ny aly YMA cl CS‏ سکره 
أنْ يمو في ال ڪُفر SLS‏ في الكار 


Ada tiga hal yang jika itu berada dalam seseorang, maka ia akan 
mendapati manisnya keimanan. Hendaknya Allah dan rasul-Nya 
lebih ia cintai melebihi semua yang selain keduanya. Hendaknya ia 
mencintai seseorang hanya karena Allah saja. Dan hendaknya ia 
tidak suka kembali dalam kekafiran sebagaimana ia tidak suka untuk 
dilemparkan ke dalam api. (HR al-Bukhari) 

Ketika kita telah menjadikan Allah SWT dan syariat-Nya sebagai 
patokan segala sesuatu. Kita tidak cinta seseorang kecuali karena 
Allah, tidak benci seseorang kecuali karena Allah, tidak memberikan 
mendukung seseorang kecuali karena ia membela agama Allah, 
tidak menolak seseorang kecuali karena ia jauh dari Allah, karena ia 


84 


memusuhi hukum Allah, maka ketika itulah iman kita telah sempurna. 
Rasulullah SAW bersabda: 


Shas MI اسْكَكْمَلَ‎ i لله وأخطی لله ومتم یله‎ Bish CSI من‎ 
Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, 
memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka telah sempurna 
imannya. (HR Abu Dawud) 

Semoga kita dimasukkan ke dalam tergolong orang-orang yang 
saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. 
Ammiin ya oe alamiin.. 
بیان أن 000 اد صح مان‎ cath 7 "ag ۳ 
cer tert : ee ۳ serba ae A 

[10 کار | ليما [النساء:‎ 27 HAI 


a MER‏ ولو ی كن راك بت و 
ین AN‏ وال کر ولعي m Asif‏ الل sia‏ 
a ods 1253 M5 Gals ha‏ 
هُوَ SA‏ 


85 


(OD NN 
BAHAYA LISAN 
او‎ ta گر‎ wp oi ote 
في رَحْمَتهِ لسَعَة‎ GAN وَالكَحْصِيْلٍ بِعَجَائب * وَمُظيع‎ AL 
۳ ی‎ WA a PA 
Sa sang مِنْ‎ DN JE LE لذ كان‎ * cate pi ba Lae 
opinii با‎ Sis 1 Jat Sinaga YA 
مدا‎ 22 Sh وَأَشْهَدُ‎ AA يرم‎ oj) EL ade" 17 
یر وه در‎ 
:. و‎ Ge fe Sle وال شبن‎ al HE زاوا‎ 


Man gaya Da be 


Sa مِنَ‎ : en و‎ dl الله ييه ین‎ AAU OF في‎ 
adh لد‎ tate cg aa 
"ÁJ; 

YANG aa ون‎ esai اما تفت نبا‎ 
5. ALi ih 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Setiap kata yang keluar dari lisan kita, benar ataukah dusta, baik 
ataukah buruk, sedikit ataupun banyak, akan dicatat oleh para 
malaikat dan akan dimintai pertanggung-jawabanya kelak di akhirat, 


86 


5 ۳ 
fast رَقِيبٌ‎ SAN) IP من‎ Lab ما‎ 
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di 
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS Qof: 18) 

Sudah sepantasnya kita berhati-hati dalam menjaga lisan. Lebih 
baik banyak diam, daripada mengucapkan satu kata dusta. Lebih baik 
diam daripada mengucapkan kata yang membuat Allah SWT murka. 
Diam itu lebih selamat daripada berbicara tanpa ada perlunya. 


Bean مَنْ‎ 


Siapa yang diam ia akan selamat. (HR Turmudzi) 
Hanya ada dua pilihan untuk selamat dari keburukan lisan, 
berbicara yang baik-baik saja atau diam. Oleh sebab itu Nabi SAW 
bersabda: 


مَنْ کات ah‏ بالله وَاليَوْم الآخر Se NE Jii‏ 


Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah 
ia mengatakan kebaikan atau diam. (HR Bukhari) 


Maasyirol muslimin rahimakumulloh 

Lidah itu kecil bentuknya, namun besar bahayanya. Kita dapat 
saksikan sendiri bagaimana satu ucapan buruk dapat membuat 
negara yang tadinya harmonis menjadi kacau-balau, sepatah kata 
yang buruk dapat menghancurkan hubungan baik antara negara, 
dapat menyebabkan pertumpahan darah, rusaknya hubungan 
keluarga, dan bahkan dapat membuat seorang sangat menyesal 
kelak di akhirat naudzu bilangan dzalik. Rasulullah SAW bersabda: 


Ina ea ta os Vast, Bel a 
خریفا في التَار‎ 


Sungguh ada seorang lelaki yang berbicara dengan satu kata yang 
ia tidak menganggapnya berarti, namun karena sebabnya ia jatuh ke 
dalam neraka selama tujuh puluh tahun. (HR Turmudzi) 

Maka sangat penting untuk berhati-hati dalam berbicara, terlebih 
di masa ini, di mana banyak berita-berita dusta disebarkan, banyak 


87 


ucapan-ucapan keliru dinisbatkan kepada ulama untuk berbagai 
kepentingan. Hendaknya kita lebih berhati-hati, jangan menyebarkan 
berita yang belum jelas kebenarannya. Jika tidak hati-hati, bisa jadi 
anda menjadi perantara untuk menyebarkan dusta tanpa disadari, 
bisa jadi anda menjadi perantara memecah belah umat tanpa 
disadari! Jika demikian, anda akan menyesatkan banyak orang tanpa 
disadari. 

Oleh karena itu, mari kita batasi diri untuk hanya menyebarkan 
Ucapan yang mengajak kepada kebaikan, ucapan yang dapat 
mempererat kesatuan umat Islam, sebab hanya itulah ucapan 
manusia yang bermanfaat. Allah SWT berfirman: 


لا خَيْرَ في oS‏ من راهم الا من ol‏ بصقه از Maan‏ 
itll y gA‏ 


Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 
sedekah, atau berbuat ma ruf, atau mengadakan perdamaian di 
antara manusia. (OS an-Nisa: 114) 

Waspadalah, sebab pada akhir zaman ini akan banyak orang yang 
berkomentar tentang agama tanpa ilmu. Orang-orang yang tidak 
pernah berguru kepada ulama, hanya sekedar membaca beberapa 
buku agama atau tulisan di internet, namun berani mengeluarkan 
fatwa dalam agama, bahkan berani menentang ucapan para ulama 
yang telah menghabiskan puluhan tahun belajar dan mengkaji 
agama. Merekalah kaum Ruwaibidhoh yang sesat pikirannya. 
Rasulullah SAW menggambarkan keadaan akhir zaman dalam 
sabdanya: 


AG SIS فا‎ GIA ينو دغه‎ wll اق‎ 
Ga فِيها یمن وینطق‎ 55 SIA فِيها ا‎ GHG GAN G 
Ad في‎ BE Lat Ag وَمَا‎ Jas Legg 


“Akan datang pada manusia tahun-tahun penuh tipu-daya. 
Pendusta akan dipercayai sedangkan orang yang jujur dicurigai. 
Pengkhianat akan diberikan amanat sedangkan orang terpercaya 


88 


akan dianggap pengkhianat. Yang berbicara ketika itu adalah 
Ruwaibidhoh." Ada yang bertanya, “Apakah itu Ruwaibidhoh?" 

Rasulullah SAW bersabda: “Orang bodoh yang berbicara tentang 

kepentingan umat banyak (HR Ahmad) 

Jangan anda menjadi salah seorang Ruwaibidhoh, jangan pula 
menjadi pendukung mereka. Sadarilah kedudukan anda masing- 
masing. Serahkan semua urusan pada ahlinya. Masalah hukum 
agama serahkan kepada ulama, masalah kesehatan serahkan pada 
ahli kesehatan, masalah keamanan serahkan pada ahlinya. Kita yang 
tidak mengerti agama cukup diam dan ikuti arahan ulama, jangan 
berkomentar macam-macam atas suatu hukum agama apalagi 
sampai mencela pendapat para ulama. Komentar kita, kata-kata 
kita yang tidak pada tempatnya itulah yang banyak menyebabkan 
manusia tersungkur ke neraka. Rasulullah SAW bersabda: 


وَهَلْ GAN SL‏ الگار عل رَجَوههم أو عل متاخرهم إلا 


o D 5 1 الد‎ - = 
Dan apakah yang menyebabkan manusia tersungkur ke dalam 


neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka kecuali hasil 
dari ucapan lisan mereka? (HR Turmudzi) 


Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Rasulullah SAW bersabda: 


o ۳‏ و a‏ ې 
مِنْ خسن ٍسلام الْمَرْءِ ترک مَا لا Asas‏ 

Termasuk bukti baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa 

yang bukan urusannya. (HR Turmudzi) 

Ucapan yang tidak bermanfaat adalah tercela walaupun bukan 
dosa. Lalu bagaimana jika ucapan itu adalah dosa seperti adu domba, 
ghibah, dusta, dan segala macam maksiat lisan lainnya? Tidak ada 
jalan untuk selamat dari semua itu kecuali dengan menjaga lisan 
atau menyibukannya dengan kebaikan. 

Mungkin selama ini lisan kita lebih banyak mengucapkan 
keburukan daripada kebaikan, lebih banyak membicarakan apa yang 
tidak bermanfaat, jarang menyebut nama Allah dan Rasul-nya, atau 
bahkan telah lupa membaca Al-Quran selama bertahun-tahun. Maka 


89 


marilah kita mulai memperbaiki diri, mari kita mulai memperhatikan 
setiap kata yang diucapkan, mulai untuk menggunakan lisan hanya 
untuk kebaikan, mulai untuk berdzikir dan mulai untuk kembali 
membaca Al-Quran. Semoga dengan demikian kita selamat dari 
keburukan-keburukan lisan kita.. Aamiin 


6 أَجَدٌ الكلاء عل An‏ عد Jia‏ عن MEN cal KAN‏ 
3533 * کلام الله الا الد" 36 ably‏ مق A‏ 


Noe DT ale خَيْرَ في کثبر من‎ YD 


إضلاع يع الاي وص بل slate alist GUS‏ الله قوف 

[WE [النساء:‎ (ibe 135-1 453 

SE a بسا‎ ag ار الله یج‎ 
الْعَظِيُم‎ ais T Me JAS SN AN من‎ 

لي وَلَكُمْ GANG;‏ وَلِوَالدِيْكُمْ و يع المسلمین قاستغفروه A)‏ 

MAN هُوَ‎ 


90 


KHUTBAH BULAN 


JUMADAL ULA 


JUMAT PERTAMA 
MENGHADAPI FITNAH 
AKHIR ZAMAN 


ا بې spk D‏ وَعَادِم الْمَعَاقلِ giki‏ 
العایرة" Boag‏ رن cy We‏ الَّافِيَةِ "bl! LAAs‏ 
راد جع BEI‏ ي إا ثاۀ في اه ARA‏ اند له فَرِيْضَة* 
عنداً iih eae di aad ka‏ ألا ay‏ الا الله N tag‏ 
ربك له“ هادا من د c‏ لزید C‏ مِنَ الكَفْلِيْدٍ 
ES ~ "SS‏ 
الْحْفْرٍأَوَاذِيُ gs5 Ai‏ بت من iran‏ * وَضْرِيَتْ 
عل الُمُویں اراق عشیره ols AN‏ الب pa HE‏ 
SU‏ بکلمة الوخلاص في اسوڊ رق ويه Je is ii‏ 
لله cle‏ وم بای i Lot 29 ably ‘he Av‏ 
الْمَارُوْقِ وعشهره" وَأَيْسَرَ shy‏ این SN apana NEE‏ 
عاص Sa‏ 5 ی كر 
Ge‏ لین AY‏ جَوْمَرِ* وَصَالَ مَعْرُوف "She JE A‏ 
13 ال 2S peng * ally BB an‏ الله idl Me,‏ 


ومشکره* ثم تو فاه الله عِنْدَ استکمال asa‏ وانقضاء ءِ غمره" S255‏ 


DA 
- 
مان‎ - oF azor 


رَوْضَةَ من ریاض GO KAN‏ قبرو ومنبره* ba a‏ محمد 


92 


.5 * ما ال ام الک L 06 Ee‏ * 
نر دم د nak‏ یت 


۲ 


فا بعد فا ايها SL‏ )8 الله حى انه ENG‏ الا 
کووږ 4 روم 
وانتم مسلمون 


Maasyirol muslimin rahimakumullah 

Umat Islam tengah bergejolak. Berbagai peperangan dan fitnah 
melanda negara-negara Islam. Palestina, Afghanistan, Irak, Lybia, 
Syuriah, Yaman.. satu per satu negara Islam dihancurkan, dibawa 
ke medan peperangan. Jika yang memerangi Islam adalah kaum 
kafir itu hal biasa, namun yang membuat kita prihatin, kebanyakan 
peperangan itu terjadi antara umat Islam sendiri, antara umat yang 
sama-sama bersaksi Lailahaillallahu Muhammadur Rasulullah. 

Begitu mudahnya umat Islam dipecah belah, diarahkan untuk 
membunuh satu sama lain dan dibuat lupa atas musuhnya yang 
hakiki. Perhatikan saja, Israel yang berpuluh tahun memerangi Islam 
didiamkan, sebagian golongan Islam justru membuat peperangan 
baru melawan golongan Islam lain hanya karena sekedar perbedaan 
paham. Entah ajaran siapa yang mereka ikuti. Padahal Nabi SAW 
pernah bersabda: 
م وه سه اك‎ 0.9 Bade bg ee .رو‎ sban ا‎ 
S&P ekan دم‎ Dae وجل من‎ SE آهون على الله‎ SA JII 

Sungguh hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah azza wa jalla 
dibandingkantumpahnyadarah seorangmuslim tanpahak. (HR Baihagi) 

Ini menunjukkan betapa berharganya nyawa seorang muslim 
dalam Islam. 

Islam bukan ajaran yang mendahulukan prasangka, saling 
tuduh kafir atau munafig untuk menumpahkan darah. Ketika 
salah satu sahabat Nabi SAW membunuh seorang kafir yang telah 
mengucapkan syahadat karena mengira syahadatnya hanya sekedar 
tipu daya belaka, Nabi SAW sangat murka. Beliau SAW berulang- 
ulang mengatakan pada sahabat tersebut: 


93 


YANG تَعْلَمَ‎ ks aé أقلا مَقَْتَ عَنْ‎ 
Apa engkau sudah belah dadanya sehingga engkau tahu ia 
mengucapkannya untuk itu (tipu daya) atau bukan?! (HR Muslim) 
Bahkan nyawa orang kafir, tidak boleh ditumpahkan sembarangan. 
Rasulullah SAW bersabda: 


من INA JS‏ برح Wy Sly MAN ABN‏ تُوجَدُ ین مییرة 
أَرْبَِينَ ale‏ 


Siapa yang membunuh orang kafir Muahad (yang memiliki 
perjanjian damai dengan negara Islam) maka ia tidak akan mencium 
bau surga padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak empat puluh 
tahun. (HR Bukhari) 

Jika sampai pada batas ini Islam menjaga nyawa manusia, menjaga 
nyawa orang kafir yang tidak memerangi Islam, lalu bagaimana 
dengan nyawa umat Islam? Jika alasannya adalah membela agama, 
maka agama dengan jelas melarang pertumpahan darah sesama 
muslim tanpa hak, lalu atas dasar apa mereka saling berperang, 
membunuhi orang dewasa, wanita dan anak-anak? 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Sejak empat belas abad lalu, Rasulullah SAW telah mengisyaratkan 
mengenai kondisi umat Islam saat ini. Berbagai fitnah akan 
melanda Islam, dan Rasululullah SAW memberikan petunjuk untuk 
KA Dalam suatu hadits, disebutkan sabda Nabi A 


pe FE Nick ABS JAN من‎ BS AS gad تع‎ R 
وَمَنْ یش ف لها تستشر ب‎ SEN مِنْ‎ BS فیها‎ AL المَاشِي‎ 
MO 
Akan datang berbagai macam fitnah. Orang yang duduk (tidak 
ikut campur) di dalamnya lebih baik daripada yang berdiri. Yang 
berdiri di dalamnya lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan 
lebih baik daripada yang berlari. Siapa yang ikut campur di dalamnya 


akan dibinasakan. Dan siapa yang mendapati tempat melindungi diri 
hendaknya ia berlindung padanya. (HR Bukhari Muslim) 


94 


Sikap terbaik dalam menghadapi berbagai fitnah yang melanda 
adalah dengan menjauhinya sebisa mungkin. Tidak perlu kita 
ikut campur, sebab dikhawatirkan nantinya justru kita terjebak di 
dalamnya. Fokuskan perhatian kita untuk memperbaiki diri. Dalam 
hadits lain Rasulullah SAW bersabda: 


Zo 5 z‏ وس 
دا رت Eb‏ مُطاعًا وك iya Lhd laa GB‏ وَإِعْجَابَ كل Sd‏ 
Na shy si‏ 13 تساک ودع AGAN‏ 
Jika engkau melihat ketamakan telah ditaati, hawa nafsu dituruti,‏ 
dunia diutamakan dan setiap orang mengagumi pendapatnya sendiri‏ 
maka hendaknya engkau perhatikan urusanmu yang khusus dan jauhi‏ 
urusan umum. (HR Turmudzi)‏ 

Jangan kita campuri urusan umum, jangan memberikan komentar- 
komentar yang nantinya justru akan menambah luas perselisihan. 
Perhatikan diri kita terlebih dahulu, shalat kita, zakat kita, puasa kita, 
sedekah kita, ilmu agama kita, silaturahim kita, akhlak kita, apakah 
semua ibadah dan muamalah kita telah dilaksanakan sesuai dengan 
ajaran Islam? Perhatikan pula keluarga kita dan orang-orang terdekat 
kita, jaga mereka dari akidah yang menyimpang dari Ahlu Sunnah 
wal Jamaah. 

Jangan sampai kita di sini berteriak mengutuk sana dan sini 
namun ternyata shalat kita belum benar, ilmu agama kita sangat 
minim, zakat kita terbengkalai, silaturahim kita terputus, gaya hidup 
kita jauh dari teladan Rasulullah SAW. Jika demikian maka sebenarnya 
kita sendirilah yang sebenarnya sedang merobohkan Islam tanpa 
disadari. 

Perhatikan saja dalam shalat misalnya. Shalat adalah pondasi 
agama, namun banyak umat Islam yang meninggalkannya. Rasulullah 
SAW bersabda: 


Suh 4 وذروة اه‎ ual YA SEN مر‎ E 


Pokok urusan ini adalah Islam, pondasinya adalah shalat dan 
puncaknya adalah jihad. (HR Turmudzi) 

Bisa jadi kitalah sebenarnya yang membuat Islam lemah karena 
merusak shalat sebagai pondasinya. Bisa jadi keluarga kitalah yang 
membuat Islam lemah karena lalai untuk melaksanakan shalat. Oleh 
sebab itu, sungguh benar nasihat yang diberikan Nabi SAW: 


95 


ANE اه تفیت ود‎ Na 
Hendaknya engkau perhatikan urusanmu yang khusus dan jauhi 
urusan umum. 

Jika setiap individu muslim fokus untuk memperbaiki Islamnya dan 
Islam orang-orang terdekatnya pastinya akan tercipta lingkungan 
Islami selanjutnya akan menjadi negara Islami dan akhirnya Bumi 
yang Islami. Jika setiap individu Islam menahan diri dan tidak 
ikut campur dalam perselisihan sesama muslim maka pastinya 
perselisihan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan apabila semua 
itu dilakukan oleh setiap individu muslim kedamaian dan kejayaan 
Islam pasti akan tercapai Insya Allah.. 


ka ‘eles bets aa ól‏ اللَفْظ “Alah‏ کلام 
من o Ge abl Sel i BB l Jt‏ 
الرجیم* jatah)‏ اه فا و 00 Eo‏ 
الله Le‏ رد کنثه os as ba‏ قلوبڪُم قا بح oe.‏ 
RE TT‏ 
pe‏ ين abl‏ لَكُمْ آیاته للم تَهْتَدُونَ 4 
پارك 201 oS‏ یر ی وس اه فيه 
oly‏ والذكر An ratan “SM‏ اله 3 
7 لَكُمْ ah AIDS SA‏ ان Spy:‏ 
هُوَ SA‏ 


$ 


96 


JUMAT KEDUA 
JANGAN MENIRU UMAT LAIN > 


A) ee وبا‎ On KARANG adnate 
د ده لا هریت له * لها لا د لاو ورب »رس‎ 


۴ 


A بد لي سوا‎ sgl, La 

rash duchy 50h Bl od و‎ a 

a e اه‎ ih gl 

BY SEL ES ENG ا رأضحابه وَمَنْ‎ 
واک‎ 


دينه 


Na به‎ oa مسوم‎ 
وه‎ KG 
Ogle نتم‎ 


Maasyirol muslimin rahimakumullah 
Rasulullah SAW pernah bersabda: 


7 
& 


He GAS‏ من ia IS‏ یار SF bk Ey‏ و سلکوا 


7 ó Pr 


Kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah orang 


97 


sebelum kalian satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu 
hasta, sehingga apabila mereka memasuki lubang biawak maka 
kalian pun akan mengikutinya. 
Para sahabat bertanya: 


يا رشول الله وَالتصَاری 
Wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud?‏ 
Mana Nabi SAW bersabda:‏ 


o 


فمن 
“Benar, Siapa lagi (jika bukan mereka)?" (HR Bukhari)‏ 

Sungguh sabda Nabi SAW ini telah terbukti kebenarannya di masa 
kini. Perhatikanlah sekeliling kita, banyaksekali umat Islam yang gemar 
meniru-niru umat agama lain walaupun itu bertentangan dengan 
ajaran agama Islam. Mulai dari meniru cara berpakaian mereka yang 
terbuka auratnya, gaya rambut yang aneh-aneh, aksesoris yang tidak 
lazim, lelaki meniru wanita, wanita meniru laki-laki sampai kepada 
akhlak dan perilaku buruk yang diajarkan kepada anak-anak kita 
melalui media dan televisi. Mereka lebih senang memakai pakaian 
ala barat dan malu memakai pakaian Islami, mereka berasa bangga 
jika memiliki gaya rambut meniru artis daripada memiliki gaya 
rambut yang sopan, bahkan banyak merasa bangga apabila dapat 
membantah guru, membantah ulama dan orang yang lebih tua.. La 
haula wa la Quwwata Illa Billah. 

Itu semua bukan ajaran Islam. Itu semua harus dihindari dan 
dijauhkan dari anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka cinta dan 
bangga kepada adab-adab Islam. Ajarkan mereka untuk menolak 
adat-adat di luar Islam yang bertentangan dengan Islam. Ajarkan 
kepada mereka hormat kepada ulama dan orang tua. Setiap kali 
anak-anak kita mencoba untuk meniru-niru adat yang bertentangan 
dengan Islam, segeralah untuk menegurnya dan jangan dibiarkan. 
Perhatikan, bagaimana Rasulullah SAW menegur para sahabat yang 
meniru-niru cara salam kaum Yahudi dan Nashrani dalam Sabdanya: 


EY SALA, NG seb ads VGA K3 یس متا مَنْ‎ 
علق بر‎ 6 CY pu ۳ روه‎ 1۹1 NA 2 2 oz 


۰ 
= = 


Bukan golongan kami orang yang meniru-niru umat selain kami. 


98 


Jangan kalian meniru-niru kaum Yahudi dan jangan pula meniru kaum 
Nashrani. Salamnya umat Yahudi dengan isyarat jari, dan salamnya 
umat Nashrani dengan isyarat telapak tangan. (HR Turmudzi) 

Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabatnya 
untuk meniru kaum Yahudi dan Nashrani walaupun hanya dalam 
tata-cara menyapa. Maka bagaimana jika yang ditiru adalah cara 
berpakaian mereka, gaya hidup mereka, atau perayaan khas mereka? 
Tentu itu lebih terlarang lagi. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Yang lebih memprihatinkan adalah banyak sekali umat Islam 
yang meramaikan perayaan-perayaan yang berasal dari luar Islam. 
Perhatikan misalnya perayaan tahun baru masehi, siapakah yang 
lebih banyak meramaikannya apakah non Muslim ataukan umat 
Islam? Padahal perayaan ini adalah perayaan yang berasal dari agama 
lain. Ini adalah bahaya saudara, meramaikan perayaan di luar Islam 
itu adalah tanda bahwa kita condong kepada mereka. Nabi SAW 
telah melarang itu semua dalam sabdanya; 


mee قوم فَهُوَ‎ A 
Siapa yang meramaikan keramaian suatu kaum maka ia termasuk 
ke dalam kaum itu. (HR Abu Ya'la) 

Dalam hadits lain dikatakan: 

2 دوه 
KAS‏ بقوع فهو منهم 

Siapa yang meniru-nuru suatu kaum maka ia termasuk dalam 
kaum itu. (HR Abu Dawud) 

Maukah kita dikumpulkan bersama kaum di luar Islam kelak karena 
meniru-niru mereka? Tentu tidak! Maka jangan kita suka meniru-niru 
adat di luar agama Islam. Jadikan tahun baru masehi sebagaimana 
hari-hari biasa, jangan ikut ikutan mereka merayakan perayaan 
mereka agar kita tidak dikumpulkan dengan golongan mereka kelak 
di akhirat. 

Kita umat Islam, telah memiliki ajaran, adab, dan perayaan- 
perayaan yang baik dan sempurna melebihi mereka. Janganlah kita 
ganti ajaran-ajaran Islam yang mulia ini dengan ajaran-ajaran rendah 
yang berasal dari luar agama kita. Rasullullah SAW telah mengajarkan 
semua yang baik bagi kita, cara berbicara, cara berpakaian, cara 


99 


berjalan sampai kepada adab dan etika kepada orang lain. Tahukah 
anda mengapa umat Islam dahulu mencapai kejayaan dan menguasai 
peradaban dunia? 

Mereka mencapai kejayaan bukan karena kekayaan ekonomi, 
bukan pula karena meniru-niru peradaban lain. Mereka jaya karena 
berpegang teguh dengan ajaran dan adab-adab Islam. Maka tidak 
ada cara lain untuk menggapai kembali kejayaan Islam kecuali 
dengan kembali menerapkan ajaran dan adab Islam pada diri dan 
keluarga kita. Betapa benar ucapan Imam Malik bin Anas: 


a clo Yat hb 53) AG 


Generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan 
melakukan apa yang membuat baik generasi pertamanya. 
Kejayaan kita tidak dicapai dengan meniru-niru ajaran lain. 
Kejayaan kita akan diperoleh ketika kita bangga dengan Allah, 
bangga dengan Rasulullah dan bangga Ns > eer Islam. 


OE‏ يُرِيدُ Shall ah Sal‏ ییا 
Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, ٠ bagi Allah-lah‏ 
kemuliaan itu semuanya. (QS Fathir: 10)‏ 


Je a ol eal SARAAN 
 "میجرلا‎ QUEL Ga al رذ‎ Kaja PAD, 
AN IN يَصَعَدُ‎ LA Hall پرید ور‎ OF 
DE J CE SS Gilly یره‎ ALA sud 
آوليك هو يبور‎ Saga شید‎ 
تفع سکم تا فد‎ ea otal لله إن رصم في‎ YAN IG 
aa قول دا وَأ‎ Jl وال کر الْحَكِيْمء‎ oO من‎ 
توو‎ BE بكم وی لین‎ 23 CIN als لي‎ 
SE DAN b 


o 


100 


JUMAT KETIGA 
MEMPERBAIKI IBADAH DAN 
MUAMALAH 


اند يله Sood)‏ سار ال "nas‏ وتیل ess‏ الم ول 
SM ~‏ اسْتوى في EER * 1 SIK, Seth ale‏ 
ABU malay USS LNG Lt‏ * ونعنه A | a fy‏ 
RAN :‏ و ی 
je Je‏ نِعَمِه 4055 وشمولها * واعود به من تخیبرها وتخویلها * وا 
و و ab‏ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه ام 
aus‏ ید الریقان SESI Ai‏ أ is‏ * ;38% رال 
e ay‏ ونا اي e‏ 

F ale * و ۷۹ د ار شراره‎ as 

ale he BN Jo sled و‎ oh خش‎ Seri " 
را‎ * Gallas و‎ * wand sah Gaati A 
باس‎ arah وَقَمَمَ‎ * Gables مقارقها * وجد ع بسلطانه‎ 
Ia gs > فوارسها‎ jah حتایسها " واختطف‎ ah KS 
4 dus ay el an “Aah الله بأغدایه‎ San py 
soe Gad me ee 
acl) وهاجر‎ ija وغل مَنْ‎ AA Gy Al وَمَلائِڪته‎ 
at ae a 


ع موس 


۳ 


۱ E قي ها اس او اه‎ ae 
eF ya ah 


Maasyiral muslimin rahimakumulloh 

Umat Islam yang terbaik bukanlah yang sekedar banyak ibadahnya 
saja. Terkadang orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya 
bahkan banyak sedekahnya justru menjadi calon penghuni neraka 
naudzu billahi min dzalik. Sahabat Abd Hurairah RA menceritakan: 


Wala We AS Ia FR BG اتو لس‎ Jas JB 
قال هي في الثّار‎ li جبراتها‎ os WH HE وصدقیها‎ 


Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah. 
Sesungguhnya Fulanah, banyak shalat, puasa dan sedekahnya. Akan 
tetapi ia suka menyakiti tetangga dengan lisannya?” Maka Nabi SAW 

bersabda: “Ia berada di neraka.” (HR Ahmad) 

Umat Islam yang terbaik, bukanlah yang sekedar pintar ilmu 
agama, bertitel profesor atau ustadz. Terkadang yang banyak 
ilmunya, justru yang paling keras siksanya di hari kiamat. Rasulullah 
SAW e 


ihe SA d e sakadi یوم‎ ide الكايى‎ ASI 


Manusia yang paling keras e di hari kiamat adalah seorang 
alim yang ilmunya tidak memberikan manfaat baginya. (HR Thabrani) 

Umat Islam yang terbaik adalah yang dapat memadukan ibadah, 
ilmu dan akhlak yang baik. Yang selalu menjaga hati, ucapan dan 
tutur katanya agar tidak menyakiti sesama muslim. Rasulullah SAW 
bersabda: 


HE ه ووم‎ Ae ye wat, « مع‎ 
BE ST OAR 
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling 
baik akhlaknya. (HR Turmudzi) 
Oleh karena itu amalan yang paling banyak memasukkan manusia 
ke surga setelah takwa bukanlah banyaknya ibadah atau banyaknya 
ilmu, akan tetapi akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda: 


102 


لن واه لال 
رو J‏ 4 وحسن 


Apakah kalian tahu apa سر‎ paling banyak memasukan ke dalam 
surga? Yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. (HR Ahmad) 


Masyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Misi utama Nabi SAW di dunia ini adalah untuk menyempurnakan 
akhlak yang baik, di dalam hadits, Nabi SAW bersabda: 


SEN شم‎ ch 


Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. (HR 
Bazzar) 

Maka para penerus rasulullah, para khalifah Nabi SAW adalah yang 
paling perhatian untuk mengajak umat Islam menyempurnakan 
akhlaknya. Bukan hanya sekedar khilafah zahir yang diseru untuk 
ditegakkan, akan tetapi khilafah batin. Yaitu menyempurnakan 
akhlak-akhlak yang baik. 

Akhlak yang baik adalah inti dari ajaran Islam. Sia-sia orang 
banyak beribadah akan tetapi lupa untuk bersikap baik kepada 
orang tua, bersikap baik kepada istri dan keluarga, bersikap baik 
kepada tetangga, bersikap baik kepada sesama muslim. Mereka yang 
banyak ibadah, tapi justru menyakiti sesama, maka yang mereka 
dapati dari ibadah hanya lelah dan payah belaka. Ibadah mereka 
terhapus dengan akhlak buruk yang mereka lakukan. Rasulullah 
SAW bersabda: 1 1 

- o áe وه‎ D و وه 9 رم‎ 
a | JAN ما ره یفسد‎ Ja السَوء یفسد‎ HE, 
Akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka dapat 
merusak madu. (HR Thabrani) 

Sebaliknya, orang yang ibadah sunahnya hanya sedikit, yang 
hanya melakukan yang wajib-wajib saja dan menghindari yang 
haram. Jika mereka bersikap dan bertutur kata yang baik kepada 
sesama, mereka akan mendapatkan banyak pahala-pahala ibadah 


seperti pahala orang yang selalu shalat dan berpuasa. Nabi SAW 
bersabda: 


SÚ SL 4555 IM ك سن‎ AH JAS SI 


Sungguh seorang bisa mencapai derajat orang yang berpuasa 


103 


dan shalat dengan kebaikan akhlaknya. (HR Ahmad) 
Dalam hadits lain Nabi SW bersabda: 


TAR خسم كاين ی‎ NA A3 ووه‎ sio k تسه‎ a 
العبد ليّبلغ جسن خلقه عظیم درجاتِ الاخرة وَشَرَف‎ ol 
Ae s ۰ 9 Par 3۳ Bey 
المتازل واه لصعیف ف العِبَادَةٍ‎ 


Sungguh seorang hamba bisa mencapai dengan kebaikan akhlaknya 
derajat-derajat agung di akhirat dan kedudukan-kedudukan mulia, 
walaupun ia lemah dalam ibadahnya. (HR Thabrani) 

Maka perbaikilah akhlak kita kepada sesama. Mulailah dengan 
berkata dan bersikap baik kepada orang tua, keluarga dan tetangga. 
Jangan anda bersikap baik kepada orang yang tidak dikenal akan tetapi 
bersikap kasar oe istri dan oe Ingatlah sabda Nabi SAW 


اه 4 هو > هو 
Sebaik- bak kalian adalah yang 8 baik D istrinya. Dan‏ 
aku adalah yang terbaik perlakuannya kepada istriku. (HR Turmudzi)‏ 


Masyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Mari kita rubah diri kita sehingga bisa menjadi orang-orang yang 
berakhlak mulia. Mari kita paksa diri kita untuk memiliki akhlak yang 
mulia. Sebagaimana kita tidak bisa menjadi orang pintar tanpa 
belajar terlebih dahulu, begitupula kita tidak bisa memiliki akhlak- 
akhlak mulia kecuali dengan memaksa diri untuk berakhlak mulia 
terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda: 


4 2 - مس od Ze‏ 3 ٥ر‏ 
تما الم باعل تما الم باعل ؛مَنْ SE‏ ار 
ge Be orz‏ و re‏ 

ومن نی PAI‏ يُوقَهُ 
Ilmu hanya didapat dengan belajar, sifat santun hanya didapat‏ 
dengan memaksa diri untuk bersikap santun. Siapa yang selalu‏ 
memilih kebaikan akan diberikan kebaikan, dan siapa yang‏ 
menghindari keburukan akan dijaga darinya. (HR Thabrani)‏ 
Bukankah kita ingin dekat bersama Rasulullah SAW pada hari‏ 
kiamat? Bagaimanakah caranya untuk dekat bersama beliau? Tidak‏ 


ada cara lain selain meneladani akhlak-akhlak baik yang diajarkan 
oleh Nabi SAW. Perhatikan sabda Nabi SAW berikut: 


104 


تر ال خر 


حَد نکم با حبڪم ال Gail ay UJA Sa‏ 


os ا‎ 


has i dt J 56 Bids یِفُولها قال‎ ols EG 
ألم‎ atasi 


Tidakkah kalian ingin aku memberitakan kepada kalian mengenai 
orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling 
dekat denganku kedudukannya di hari kiamat? (beliau mengulangi 
pertanyaan ini tiga kali) kemudian kami (para sahabat) berkata, “Tentu 
Ya Rasulullah.” Nabi SAW bersabda, “Yaitu yang terbaik akhlaknya di 
antara kalian.” (HR Turmudzi) 

Maka jadilah orang-orang pilihan yang dekat dengan Nabi SAW 
dengan memperbaiki hati dan akhlak kita. 


۳ 
s 


ٍن HA‏ من ما di 28515 * Shall i‏ نما 0 1 
وَرَويَتْ به الصُدُوْرُ الرَاوِيَاتُ * کلام مَنْ لا BAN AS‏ اع 
بالله SAY A Ge‏ اف رال rely ENG‏ 


EA :‏ م 4< $ 7 o$‏ 2 ی رت و 
Ball ss‏ ;25 عن الفحشاء bang IA KI‏ لعلکم 
g 3‏ 


بَارَكَ الله ني وَلَكُمْ في UAN‏ العَظيم وَتَفَعَنْ وایاکم بما فیه 
g IP SU SG OU Ge‏ هَذَا ath‏ الله لين 
لي کم ولول لايح ومع SS NN‏ 


— 


gk‏ ال رین 


105 


JUMAT KEEMPAT 
MEMELIHARA SIFAT AMANAH 


LA‏ يله al‏ ليس ales a‏ ولا محولا 
سر 1 نيب یتیب AG‏ 

له ng Bin le‏ واو 
MAN KG Na‏ 


وی Fish: “aa‏ نت وت 
لح سر د Van‏ سَلَۀ Gas Sl‏ وگان له 
Gd £‏ تح ات pa Bl;‏ * وَقَمَعَ ألبَاطِلَ “ai;‏ 
A‏ * وَأَشْدَقَ Seal‏ * وَامَسمت BEN‏ رَعَظمت 
Bes "II‏ الله a TE‏ 
ode 2‏ یس 5$ ڪون ad‏ في Eil‏ 553 
وَشَرَكَا * وَفي الاخرة ذْخْرًا “Wg‏ | 
a‏ 7۴7ر ales A‏ وه ده 


£ 
4 ه‎ ۶ eA aN 
7 


ل 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Islam adalah agama yang menekankan pentingnya sifat amanah. 
Nabi SAW seringkali mengingatkan dalam khutbahnya: 


106 


117 7 3) Sua) 
Tidak ada iman bagi yang tidak punya sifat amanah. (HR Ahmad) 

Siapapun anda, apabila diberi sebuah kepercayaan maka wajib 
untuk ditunaikan dengan baik dan sempurna. Baik itu adalah 
jabatan pemerintahan, kepercayaan melakukan suatu pekerjaan, 
kepercayaan dalam mengurus rumah tangga atau pun sekedar 
menjaga harta yang dititipkan. 

Jangan pernah Anda mencoba untuk berkhianat walaupun hanya 
dengan mengambil sebuah jarum. Sebab semua yang diambil dengan 
jalan khianat, dengan jalan korupsi, dengan jalan suap, dengan jalan 
menipu, semua itu akan dimintai pertanggung-jawabannya kelak di 
akhirat. Rasulullah SAW bersabda: 


Peta‏ عَمَلٍ as. 5 G5 UE SS‏ کان 
Vole‏ ین به ay‏ الْقِيَامَةٍِ 


Siapa yang kami berikan suatu pekerjaan di antara kalian, kemudian 
ia menyembunyikan sebuah jarum atau yang lebih besar darinya. 
Maka itu adalah bentuk khianat yang akan dimintai pertanggung- 
jawabannya di akhirat. (HR Muslim) 

Perhatikan bagaimana seorang sahabat bernama Kirkiroh, yang 
hidupnya dekat dengan Nabi SAW. Bahkan nafkahnya ditanggung 
oleh Nabi SAW. Ketika beliau meninggal, Nabi SAW bersabda: 


z اق غه‎ 
Ml هوني‎ 
Dia berada di neraka. (HR Muslim) 

Setelah diteliti ternyata di rumahnya terdapat satu selimut yang ia 
ambil secara khianat. 

Bahkan pernah di masa Rasulullah SAW terdapat seorang yang 
dengan gigih berperang sampai akhirnya meninggal di medan 
perang. Saat itu para sahabat berkata, 


Dia pastinya adalah seorang yang mati syahid. 
Namun Rasulullah SAW justru bersabda: 


107 


sce ف بُرْدَةٍ غلها از‎ IBN Ban BIS 

Tidak, sungguh aku melihatnya berada di neraka karena selembar 
kain atau selimut yang ia ambil dengan khianat. (HR Muslim) 

Jika selembar kain saja bisa membuat seorang yang berjihad di 
jalan Allah masuk ke dalam neraka, maka bagaimana dengan para 
koruptor yang mengambil milyaran harta negara, yang mengambil 
berhektar-hektar tanah rakyat, yang memanfaatkan fasilitas negara 
untuk keperluan pribadi? Bagaimana pula dengan orang yang 
menggunakan harta waqof, menggunakan harta titipan zakat dan 
sedekah untuk keperluan pribadi? Tentu hukuman mereka di akhirat 
berlipat-lipat besarnya. Naudzu billahi min dzalik. 

Ketahuilah bahwa semua harta yang diambil dengan cara 
korupsi, dengan cara khianat, dengan cara menipu, semua itu akan 
ditanggungkan di pundak pelakunya di hari kiamat. Rasulullah SAW 
bersabda: 


oz ae‏ ور ے L‏ وه کر دز EE‏ اش 
GANG‏ تفش Be‏ بيد لا SAS JAS‏ منها میا إلا جاء به 
روم ae Pat‏ مه 1 T-‏ 
يَوْمَ ake fe ALA all‏ 
Demi Dia yang Jiwa Muhammad berada pada kekuasaan-Nya.‏ 
Tidaklah seorang dari kalian mengambil sesuatu dengan cara khianat‏ 
kecuali akan dibebankan di atas pundaknya di hari kiamat. (HR‏ 
Bukhari)‏ 
Maka berhati-hatilah dalam menjalankan jabatan. Jangan tergoda‏ 


kepada harta dunia yang fana ini. Ingatlah selalu besarnya tanggung- 
jawab yang dipikul di hari kiamat kelak. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Di antara bentuk sifat amanah yang sangat penting adalah memilih 
orang yang tepat untuk suatu jabatan. Siapa saja yang memiliki 
hak untuk memilih, baik itu memilih pejabat, memilih pengurus 
keuangan, memilih guru bagi suatu sekolah atau madrasah, maka ia 
harus memilih berdasarkan sifat amanah dan kemampuannya. Bukan 
karena sekedar suka, keuntungan dunia, atau karena hubungan 
kekerabatan saja. 

Terlebih jika pekerjaan itu menyangkut kehidupan orang banyak.. 


108 


Tidak boleh jabatan diserahkan kecuali kepada orang yang jujur 
dan mampu menjalankannya. Jujur saja tidak cukup sebagai ukuran 
memilih pejabat saudara, harus ada keahlian. Perhatikan bagaimana 
Nabi Yusuf AS ketika mengajukan diri untuk menjadi bendahara 
negeri Mesir. Beliau tidak menonjolkan ketakwaan atau statusnya 
sebagai Nabi SAW, yang beliau paparkan adalah keahlian beliau 
dalam menjaga harta dan pemahaman mengenai bidang itu. Allah 
SWT berfirman mengenai ucapan Nabi Yusuf AS: 


Bie © سر‎ F ae? مر‎ Aa فا‎ VW 
اِني حفیظ علیم‎ GEN Bie قال اجُعَلني عل‎ 
Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 
sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan.” (QS Yusuf: 55) 

Sifat amanah menuntut kita untuk memilih orang terbaik untuk 
mengemban pekerjaan apapun. Dosa besar jika kita menyerahkan 
urusan umat hanya berdasarkan perasaan suka, hanya karena 
suap, hanya untuk mendapatkan jabatan, hanya karena hubungan 
kekeluargaan padahal ada orang yang memiliki keahlian yang lebih 
baik. Mereka yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang 
dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hadits lain, Rasulullah 
SAW bersabda: 


PTP E 


كن و ین ران شین مر هم MA EN‏ 
A‏ لا يقل bso abe ab‏ ولا عدلا fe gs‏ بذجلا ig‏ 


Siapa yang mengurus suatu daripada urusan umat Islam kemudian 
menyerahkannya kepada seorang karena sekedar kecenderungan hati 
maka atasnya terlimpahkan laknat Allah. Allah tidak akan menerima 
ibadah wajib dan sunahnya sampai memasukannya ke dalam neraka 
Jahanam. (HR Ahmad) 

Umat yang tidak memiliki sifat amanah adalah umat yang akan 
menjadi bahan permainan para penjilat. Orang-orang yang memiliki 
kemampuan akan diabaikan, dan para pengkhianat dan penjilat 
menjadi pemimpin. Ini adalah fenomena yang terjadi menjelang 
akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda: 


z ra 3‏ 
o * 04 1۹ - ot ra‏ 0 سر 6 TP a‏ 
إذا اسند الا مر إلى غير اهله فانتظر RELA‏ 


109 


Jika urusan disandarkan kepada yang bukan ahlinya maka 
tunggulah kiamat. (HR Bukhari) 

Di akhir kalam ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT semoga 
kita semua selalu diberi taufiq oleh Allah SWT untuk selalu menjaga 
sifat amanah, mari kita memohon agar diberikan pemimpin yang 
adil dan amanah, agar kita menjadi insan yang berbahagia baik di 
dunia maupun di akhirat. Aamiin ya robbal alamiin. 


JF وئار" وا سوريو وزجر لام من‎ cba لت أَحْسَنَ‎ 
CL الجیّم*‎ EEN Se بالله‎ & sate دوکر‎ IS Sd Cli 
(LL أن‎ SE JG PNG السَماوات‎ fe SUA عرضتا‎ 


s 


GEE‏ منها وعملها الانسان AH)‏ ان طلومّا جَهُولا) 


ably ÊNGG gaily ibah Li Pa 
لله الْعَظِيْم‎ m ما‎ 35 dsl sd Sig oul y 
SI ولوالده مسین انكف روه‎ SIP, ee ng 

هُوَ AA‏ الْرَحِيُم 


110 


KHUTBAH BULAN 


JUMADAL AKHIRAH 


JUMAT PERTAMA 
MENYIKAPI PANDEMIK 
WABAH 


IE بیلم‎ SET * اند يله الواجد لا ین عَدَدٍ سوب‎ 
II SI 
Stay وَل ده‎ Gl به‎ GS OBG نه‎ JS ia 
othe gait اح عدا عل‎ ajan cle SES 

هب و ود اال ع ل شر ا" 
Bee Gs‏ الاي" وار e‏ 
ea‏ ا ا ال bs‏ الشَيطن ol‏ " و 
الطخيان 555-15 apakan‏ ی بو 
۱ در دا دح Kana AA‏ 
aaa GGL‏ غزی آرعامها * دن dies ah‏ رحد 
و 5 sa O55" Oa a 85 “used ok,‏ 


of 
سر پو دا‎ 


٧ Da a Ura "شن‎ LANG WISE an اصوا اتها * ومع‎ 
"GB 55 RAN OUST aT ی‎ = 


1 0 


۹7 


Í 


ee Neen creer ©‏ وی الله نيا یا 
وصيڪم ر وَتفيي بتقو: 
at GG aan‏ سن DaN asad‏ 0 < إل ls‏ ا 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Akhir-akhir ini kita mendengar bagaimana wabah penyakit Corona 


112 


menyebar begitu cepat di seluruh penjuru dunia. Kita semua prihatin 
dan berdoa semoga semua negeri khususnya negeri kita dilindungi 
dari wabah Corona, dan wabah-wabah berbahaya lainnya. Akan 
tetapi perlu juga kita renungkan hikmah di balik wabah-wabah yang 
menimpa umat manusia. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai 
wabah Thoun, maka Beliau pun menjawab: 


?20 قو 0 : - x‏ 97 لو Ze,‏ و 
ته کان GISE‏ مه يبعثه الله عل مَنْ LES‏ فجعله الله مَة Cree gal)‏ 


2 مِنْ ESC SEUEN AB we‏ في oul‏ صابرا يَعْلَمُ AS‏ 
لن SU‏ له الا كن له مثل أَجُر القَّهِيدِ 


Thoun itu adalah adzab yang Allah kirimkan kepada kaum yang 
Allah kehendaki, akan tetapi itu adalah rahmat bagi kaum yang 
beriman. Tidak ada seorang hamba yang ketika terjadi thoun ia diam di 
daerahnya dengan sabar, ia mengetahui bahwa tidak akan ada yang 
akan menimpanya kecuali apa yang telah ditentukan Allah maka ia akan 
mendapatkan pahala seperti pahala seorang yang syahid. (HR Bukhari) 
Saudara, Perlu kita sadari bahwa Wabah Corona atau wabah-wabah 
lain tidak akan menyebar kecuali di daerah yang telah menyebar di 
dalamnya berbagai kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda: 


لم کظهر Kaka ۳ peak oe‏ اقا نیم 
SEU‏ وا a HI EN‏ مَضَتْ في Gall UN‏ مَضوا 


Tidaklah nampak perzinahan di suatu kaum sehingga mereka 
melakukannya di hadapan umum kecuali akan menyebar di anrara 
mereka wabah dan penyakit yang tidak pernah terjadi para pendahulu 
yang telah mendahului mereka. (HR Ibnu Majah) 

Dalam hadits lain dikatakan: 


x‏ ص پر سم ص ر ٩و‏ و 
وَإِذَا Jam AS CHI ZS‏ وَوَقَعَ الطاعون 
Jika perzinahan banyak terjadi, maka akan banyak terjadi‏ 
pembunuhan akan terjadi wabah Thoun. (HR Al Hakim)‏ 
Maka saudara-saudara jaga keluarga anda, jaga lingkungan anda,‏ 
jangan biarkan perzinahan merajalela di lingkungan kita, jangan‏ 
biarkan pertumpahan darah terjadi di lingkungan kita, sebab jika‏ 


113 


tidak, bisa jadi daerah kita menjadi daerah yang akan terkena wabah 
selanjutnya naudzu billahi min dzalik. 

Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Wabah penyakit memang adalah adzab bagi musuh-musuh Allah 
SWT, adzab bagi orang-orang yang melampaui batas, adzab bagi 
orang-orang fasik, akan tetapi bagi umat Islam yang beriman, bagi 
umat Islam yang sabar, maka wabah penyakit merupakan rahmat 
Allah SWT, jalan untuk mati syahid. Rasulullah SAW bersada: 


2 - 6 ۳ z 
مسلم‎ HA الظاغون‎ 
Thoun adalah kematian syahid bagi setiap umat Islam. 
(HR Bukhari-Muslim) 

Para sahabat nabi tidak pernah khawatir jika daerahnya terkena 
wabah. Mereka percaya bahwa wabah adalah rahmat bagi umat 
Islam. Bahkan sahabat Muadz bin Jabal, ketika terjadi wabah di Syam, 
beliau berkhutbah di akhir khutbahnya beliau berkata: 


ها رم ریم ES ES‏ وَقَبْص قبط الصالٰيين َبْلَكُمْ LAN‏ 
Jati‏ عل آل معا يم ین PA‏ 


Sesungguhnya wabah ini adalah rahmat dari Tuhan Kalian, doa 
nabi kalian, dan kematian orang-orang shaleh sebelum kalian. Ya 
Allah masukan kepada keluarga Muadz sebagian dari rahmat ini. (HR 
Ahmad) 

Mereka tidak takut kepada wabah atau pun kematian, karena 
ada yang lebih mereka takutkan daripada itu semua. Yaitu hidup di 
zaman penuh fitnah yang mengancam agama mereka. Sahabat 'Abis 
al-Ghifari pernah melihat orang-orang ramai bepergian, beliau pun 
bertanya: 


ما شان التاين؟ 


Apa yang terjadi pada orang-orang? 
Mereka berkata: 


ل مِنَ OS‏ 


Mereka pergi karena ada wabah thoun. 


114 


Sabahat Abis pun berkata: 
خرن‎ Os ۳ خد‎ Os ۳ 
Wahai wabah Thoun ambillah aku, wahai wabah Thoun 


ambillah aku 
Ketika sepupunya menegurnya, Maka Sahabat Abis menjawab: 


AJE سرد د »سوک رثول افص الله‎ ció 
وامارة‎ cela, OAKEN « rn ings A = 
JJ م لمع‎ ols الط‎ G3 و ی‎ eli 
GAN ولا رهم لبم‎ nil Fare 


Sesungguhnya aku takut mendapati enam hal yang aku 
dengar Nabi SAW mengatakannya: Yaitu kezaliman hukum, darah 
diremehkan, orang bodoh menjadi pemimpin, silaturahim diputuskan, 
banyak tentara, dan kelompok yang mempersilahkan orang yang 
bukan yang paling memahami hukum, bukan pula orang terbaik 
mereka untuk melagukan al-Quran. (HR Thabrani) 

Inilah zaman itu saudara, zaman ketika hukum tajam ke bawah, 
ketika pertumpahan darah begitu mudah terjadi, ketika orang- 
orang bodoh menjadi pemimpin sehingga mengacaukan negara, 
ketika silaturahim banyak diabaikan, dan banyak orang diberikan 
mimbar hanya untuk menyanyikan al-Quran tanpa mengajak untuk 
memahami maknanya dan mengikuti petunjuk-Nya. 

Ancaman wabah memanglah menakutkan, akan tetapi ada yang 
lebih menakutkan dari itu yaitu ancaman akidah, cobaan yang dapat 
memfitnah agama kita. Naudzu billahi min dzalik. 

Semoga kita semua dilindungi dari berbagai macam bahaya baik 
bahaya dalam badan kita maupun dalam agama kita. Dan semoga 
wabah-wabah yang menimpa umat manusia segera diangkat, 
membuat semua orang menyadari kesalahan-kesalahannya, dan 
berubah menjadi lebih baik.. Aamiin ye robbal alamiin. 


gis کلام من‎ * asi الْقَوْلِ‎ AS a وأو‎ uah biji AAS 5 


115 


Sete cect gid‏ بالله من WEG SIN JAN‏ الّدِينَ 
dae SN‏ له pe le‏ وړ ate‏ 
رجا وَجْنُودًا لَمْ تَرَوْهَاء وگن الله ما ó asá‏ ب بصیرا 4 

ار الله لي وم في الفُرآن Le IG gas eee 55 tabal‏ فيه 
مِنَ SESI‏ وال کر aa Ws J igi SAN‏ 8 
AN 4 a‏ ولوالدیکم عم ومع sean dad‏ )45 
>5 .8 را 


116 


JUMAT KEDUA 
JANGAN REMEHKAN 
KEBAIKAN 


SS‏ که TA + i Ur‏ القاهرة 
25 یه eK di‏ الله ده gall ads oe‏ سَبَق GEN‏ 545 مدیم 
ee‏ * وعلم OS‏ وُجُوْدِهَا في an AG‏ ار 
ان مُعِيْدَهَا a‏ حِيْنَ SKNG GS‏ * ولا 
هر NG‏ رَمَانَ * ولا وَفت AN Sigh NG‏ ولا 3 ده 
ala Se p F3 CALS‏ فيم dah SE ged‏ 
HANYA‏ وخده لا شرت له GE‏ مَن SEE olay [abl‏ 
* وَسَلَكَ dl‏ الله أَقْصَدَ dea aan "BA‏ 
oe -i‏ ین ise SH‏ شدید 2 A‏ کال یوم 
ares‏ * 35815 لاك baka‏ او Pa Jaa‏ 2 
io" sa‏ له وس ول ی pet‏ 53 - 
ayaa’‏ * وك ya Sa BA SIA les‏ ا 
"ana u‏ 
UG A‏ عباة له 25 D cout‏ 
مسیون )1525 AA VISA al SS at‏ 
Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh‏ 
Janganlah kita remehkan kebaikan sekecil apa pun, bisa jadi‏ 


kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi penyebab turunnya rahmat 
Allah SWT. Jika rahmat Allah SWT telah terlimpahkan pada kita, maka 


117 


sebesar apa dosa yang pernah kita lakukan, semua itu akan diampuni 
oleh Allah SWT.. 

Rasulullah SAW pernah mengisahkan seorang wanita pezina yang 
diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, bukan karena ia melakukan 
amal yang sangat banyak, bukan pula karena ia mensedekahkan 
banyak harta, dosa-dosanya diampuni hanya karena ia memberi 
minum seekor anjing yang kehausan. Rasulullah SAW bersabda: 


ma Nowe‏ ور کال که 
K3 ols git era Ak A,‏ بخمارها elds =; FS‏ 
الْمَاءِ قَعْفِرَ NG G‏ 


Seorang wanita pezina diampuni dosanya. la mendapati seekor 
anjing di atas sumur tengah menjulurkan lidah. Anjing itu hampir mati 
kehausan. Lantas wanita itu pun melepas sepatunya, mengikatkannya 
dengan kain penutup kepalanya, dan mengambilkan air untuk anjing 

itu dengan sepatunya itu. Karena itu dia diampuni. (HR Bukhari) 

Memberi minum seekor anjing yang najis bisa menjadi sebab 
turunnya rahmat Allah, bayangkan betapa besar rahmat Allah yang 
turun jika kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. 

Lakukanlah kebaikan walaupun kebaikan itu dipandang remeh 
di mata manusia. Seringkali Rasulullah SAW menganjurkan umatnya 
untuk melakukan semua kebaikan walaupun itu remeh, seperti 
menyingkirkan duri atau sesuatu yang menghalangi jalan, membantu 
orang naik kendaraan, membantu orang mengangkatkan barangnya, 
atau hanya sekedar tersenyum di hadapan saudara kita. Rasulullah 
SAW bersabda: 


تلتاق ونه یت لص 


Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. 
(HR Turmudzi) 
Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang lelaki yang 
dimasukan ke dalam surga hanya karena menyingkirkan gangguan 
yang بويك‎ jalan. Beliau SAW bersabda: 


مر رَجُل pak‏ مَجَرَةٍ ع ظهر طریق SAT ably JS‏ 


118 


عَنْ a‏ لا يُؤْذِيهِمْ فادخل KE‏ 

Seorang lelaki melewati satu cabang pohon yang tergeletak di 
tengah jalan. Maka ia berkata, “Demi Allah aku akan menyingkirkannya 
agar tidak mengganggu kaum muslimin.” Maka ia pun dimasukkan ke 
dalam surga. (HR Muslim) 

Maka dari itu, lakukanlan amalan kebaikan yang bisa kita 
langgengkan setiap hari walau hanya sedikit . Lakukan sahalat sunah 
walau hanya dua rakaat setiap hari, bersedekahlah setiap hari walau 
hanya dengan beberapa ribu rupiah, sediakan waktu untuk membaca 
dzikir dan wirid tiap hari walau hanya beberapa menit, bacalah al- 
Ouran setiap hari walau hanya beberapa ayat, bersilaturahimlah 
secara rutin dengan keluarga yang jauh walau hanya dengan melalui 
medsos dan telepon. Lakukan amal-amal kebaikan semampunya, dan 
langgengkanlah setiap hari walau sedikit. Itulah amalan yang paling 
dicintai oleh Allah SWT. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: 


id‏ من الاغمال ما تُطِيقُونَ SS‏ الله لله لا SS Jaa‏ كَمَلُوا وان 


اخ QUE‏ إل الله ما دام وان فل 


Lakukanlah ginala anal yang kalian sanggup untuk 
melakukannya. Karena Allah tidak pernah bosan (memberikan rahmat- 
Nya), sampai kalian bosan beramal. Sesungguhnya amalan yang paling 
dicintai Allah adalah yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. 
(HR Bukhari-Muslim) 

Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan, jangan 
pula kita remehkan dosa dan kesalahan sekecil apapun. Dosa yang 
dipandang remeh terkadang menyebabkan kerugian yang sangat 
besar di akhirat kelak, naudzu Billah. 

Rasulullah SAW mengisahkan seorang wanita yang dimasukan ke 
dalam neraka, bukan karena perbuatan dosa yang dipandang besar, 
bukan karena berzina, mencuri, atau lainnya. Dia dimasukan neraka 
hanya karena membiarkan seekor kucing mati kelaparan. Beliau SAW 
bersabda: 


119 


Ri 


کل اف ای جر رن قل له kasak aes‏ وَلَمْ SEE‏ 


Seorang wanita masuk ke neraka karena sebab seekor kucing yang 
ia ikat. Ia tidak memberi makan kepadanya tidak pula membiarkannya 
mencari makan dari hewan-hewan yang melata di tanah. (HR Bukhari- 
Muslim) 

Jika membiarkan seekor kucing kelaparan dapat mendatangkan 
murka Allah SWT yang demikian hebatnya, bayangkan betapa besar 
murka Allah SWT bagi hamba-Nya yang membiarkan dan tidak peduli 
kepada saudara-saudaranya yang ditindas, kelaparan dan kehausan 
padahal ia mampu untuk menolongnya. 

Tahukah anda apa yang paling banyak menyebabkan seorang 
disiksa di kuburnya? Yang paling banyak menyebabkan seorang 
disiksa dalam kuburnya adalah hal yang sangat remeh dalam 
pandangan kita, yaitu tidak tuntas dalam bersuci setelah kencing. 
Rasulullah SAW bersabda: 


GE | pias apa) من‎ pas عذاب‎ dale ol 
Sesungguhnya kebanyakan adzab kubur adalah diakibatkan oleh 
air kencing. Maka sucikan diri kalian darinya. (HR Thabrani) 
Terkadang satu atau dua kata buruk yang diucapkan dan dianggap 
ucapan biasa yang tidak berbahaya, dapat menyebabkan orang yang 
mengucapkannya dilemparkan sangat dalam ke neraka naudzu 
billah. Rasullullah SAW bersabda: 


GES BS ما‎ sasi الگار‎ ble di ni با‎ AK saii óy 
PA 


Seorang hamba ada yang berkata dengan suatu kata, yang karena 
sebabnya ia dijatuhkan ke dalam neraka sedalam jarak yang melebihi 
jarak antara timur dan barat. (HR Muslim) 

Maka jangan pernah kita pandang remeh kebaikan sekecil 
apapun, dan jangan pula kita meremehkan keburukan sekecil 
apapun. Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan: 


120 


!5 الله EE LE‏ 3 ثلاث 
Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal.‏ 
LS‏ رضَاء في طاعته فلا حْتَقِرُوا من طاعته سيا فلعل OLS,‏ فیه 


Allah menyembunyikan keridhoan-Nya dalam perbuatan taat, 
maka jangan kalian meremehkan perbuatan taat sedikitpun bisa jadi 
keridhoan-Nya terdapai. di pani 


g ~ 2 0‏ 
zz‏ مر Ia‏ 8 | عا مر م 
حب Bsa‏ 8 معصیته مَعْصِيَتِهِ قلا Pee:‏ وا من م معصیته شيئا 
aki -‏ ۰ 


Allah menyembuyikan kemurkaan-Nya dalam perbuatan maksiat. 
Maka jangan kalian remehkan perbuatan maksiat sekecil apapun bisa 
jadi kemurkaan-Nya berada padanya. 


رک ay‏ هه «٠ ate‏ مدي و ۵ a.‏ ما ae‏ 8و راو له 
ره 2 5 سر ت رو این عبادد ey‏ 2 


Dan Allah menyembunyikan wali-Nya pada makhluk-Nya, maka 
jangan kalian meremehkan seorang pun hamba Allah bisa jadi ia 
adalah بو‎ waliyulloh. 


A la a 4 3‏ وني المع اعظ کم وا 
AS‏ مَنْ Ind‏ لوقرار برَبُوييّته ور له 


الزچیم یا Gi‏ 7 منوا )1055 وَاشُجُدُوا NENG‏ رَبَكُمْ 

وَافْعَلُوا LAI PAN‏ مُفْلِحُونَ» 

EN‏ تم salty‏ بما وه 
ین SG‏ را فول سای و الله Sah‏ 

K) 055 AKAN -- ۹-٣77 215 SU ی ولکم‎ 
Me هُوَالْعَفُورُ‎ 


121 


JUMAT KETIGA 
MEMULIAKAN 
SESAMA MUSLIM 


در داد ل 
orbs > il‏ الرقاب ols L a s3‏ الصَعَابٌ at‏ 


حضعت 


ogo 


SON en اب إلى 5 و و‎ SAH Am, 
ا وت خر‎ 
لیس له کنو ولا‎ al ata tail 


2 


+ uli في هر‎ San و‎ ea A 
AE ظهور‎ Ge KE * ady التحَايب‎ ail as 


CELE Sa‏ به صل لله وم نات حر ماي 


Q: EA 335 ا‎ Ei le ia وشن‎ IS كه‎ 
"UI, A 


اا خر یو وی hee x‏ ام 
O‏ ع لقان pe ai Si pee‏ 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW: 


ah‏ جَتَاحَك Ga SAI ya‏ منت 
“Danrendahkanlah dirimuterhadaporang-orangyangmengikutimu,‏ 


yaitu orang-orang yang beriman.” (OS asy-Syu ara: 215). 
Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada Nabi SAW 


122 


untuk bersikap tawadhu dan rendah hati bukan hanya kepada orang 
yang lebih tua, tapi kepada pengikut beliau sendiri. Inilah yang harus 
kita lakukan saudara-saudara. Bersikap tawadhulah kepada sesama 
umat Islam walau pun itu pelayan kita, murid kita, atau bahkan 
kepada anak-anak kecil. Teladanilah Nabi SAW yang selalu bersikap 
tawadhu bahkan kepada anak-anak kecil. Seringkali Baginda Nabi 
SAW menyapa anak-anak kecil dan mengucapkan salam apabila 
melihat mereka. Sahabat Anas RA pernah melewati sekumpulan anak 
kecil, lantas beliau menyapa dan memberi salam kepada mereka. 
Sahabat Anas RA berkata: 


ees A Lig ale MEK الله‎ bo GAN OF 
“Dahulu Nabi SAW selalu melakukannya." (HR Bukhari). 
Saudara, kita umat Islam janganlah saling meremehkan atau 
merendahkan. Jangan anda merasa paling benar dan memaksa 
orang lain untuk sama dengan anda dalam masalah yang tidak 
prinsipil. Jangan gara-gara beda pilihan politik, beda ormas, atau 
partai, seorang merendahkan saudaranya, tetangganya, muridnya 
atau siapa saja yang berbeda dengannya. Jangan kita merasa paling 
baik dan paling benar saudara, sebab dari situlah bibit kesombongan 
bermula. Tahukah anda mengapa Iblis diusir dari surga? Iblis diusir 
karena merasa paling baik dan paling benar. Ia merasa lebih baik 
dari Nabi Adam sehingga tidak mau mematuhi perintah Allah untuk 
bersujud kepadanya. Dengan sombong Iblis berkata: 


3 3 291 سږے‎ f م‎ 7 20w Gor 
he مِن‎ EG IE من‎ gels مَنهُ‎ SU 
“Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api sedang 
dia Engkau ciptakan dari tanah.(OS al-Araf: 12). 

Oleh karena itu, hilangkan sifat sombong dari dalam hati kita. 
Cobalah untuk membiasakan sifat merendah kepada sesama Muslim, 
sebab di surga tidak ada tempat bagi orang yang memiliki sedikit 
saja sifat sombong. Nabi SAW bersabda: 


o o wot We 1B 5 56 و ۶2 لپت مه‎ o 
DS G2 53 dle من گان في قلبه‎ SAI EN 


“Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di hatinya 
terdapat sebesar atom dari kesombongan.” (HR Muslim). 


123 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Curahkanlah pikiran kita untuk hal-hal yang berguna dan 
bermanfaat bagi umat Islam. Teladanilah Nabi SAW yang sangat 
memperhatikan kebaikan umatnya. Beliau SAW tidak ingin umatnya 
tersakiti walau tanpa sengaja dan memikirkan cara-cara untuk 
mencegahnya. Nabi SAW pernah memberikan arahan kepada para 
Sahabat: 


A 


حَذُڪُم في Gaia‏ وف سُوقِتا وَمَعَه JS‏ فيك fe‏ 
ال Ol aé Jani‏ يْصِيبَ أَحَدًَا من الْمُسْلِمِينَ 
منها Sook‏ 


“Jika salah seorang dari kalian melewati masjid kami atau melewati 
pasar kami sambil membawa anak panah, hendaknya ia memegang 
mata panahnya atau menggenggamnya dengan telapak tangan agar 
bagian panahnya itu tidak melukai seorang Muslim.” (HR Bukhari dan 
Muslim). 

Perhatikan, betapa Nabi SAW begitu memperhatikan hal sekecil ini. 
Beliau tidak rela jika ada seorang Muslim yang terluka fisiknya walau 
pun dengan luka kecil dan tanpa sengaja. Demikianlah seharusnya 
kita berhati-hati. Jangan sampai kita melukai seorang Mukmin walau 
tanpa sengaja. Jagalah ucapan kita! Jangan sampai melukai hati 
seorang Muslim. Jaga pula tindakan kita! Jangan sampai membuat 
seorang Muslim bersedih. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum 
berkata atau berbuat sesuatu, apakah perkataan dan perbuatan kita 
itu akan bermanfaat bagi umat atau justru akan menimbulkan fitnah 
dan menyakiti hati umat Islam. Semua umat Islam itu bagaikan satu 
tubuh, tidak saling melukai atau membenci. Bahkan apabila salah 
satu bagian terluka, yang lain akan ikut merasakan deritanya. Nabi 
SAW bersabda: 


iS) aod | J ا وَتَعَاظْفِهِمْ‎ 
Ais لفقي باقر‎ an 


“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam aia mencintai, 
saling menyayangi dan saling mengasihi adalah bagaikan satu 


م و 


Eu 


124 


tubuh. Apabila yang satu mengeluh kesakitan maka seluruh jasad ikut 
merasakannya dengan tidak dapat tidur dan demam! (HR Bukhari dan 
Muslim). 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Islam tidak mengajarkan kita untuk saling menjatuhkan, saling 
ejek, saling berkhianat atau berdusta. Siapa saja orang yang 
mengatas-namakan Islam dengan melakukan hal-hal itu, jangan 
pernah anda percaya. Islam mengajarkan kita untuk saling peduli 
dan menghormati. Rasulullah SAW bersabda: 
ban 


kah SUE وه ولا يكذ ۀ وا‎ hf 
وَدَمَهُ‎ Ale Abs ajes الشف‎ fe 


“Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. la tidak 
mengkhianatinya, tidak berdusta kepadanya, tidak menghinakannya. 
Setiap Muslim atas Muslim lainnya adalah haram kehormatannya, 
hartanya dan darahnya.” (HR Turmudzi). 

Maka jadilah kita umat Islam yang hanya menebarkan kata-kata 
dan perbuatan-perbuatan yang baik. Dukunglah saudara kita untuk 
berbuat baik siapa pun mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda: 


اده BLT‏ كالما أ زک 


“Tolonglah saudaramu baik ketika ia berbuat zalim atau ketika ia 
terzalimi.” 
Seorang Sahabat bertanya: 


DE SE ISI ت‎ SAN لا داو 1 | كان مَظلومًا‎ 
AN K 


“Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika ia terzalimi. Lantas 
jika ia berbuat zalim, bagaimana cara aku menolongnya?” 
Maka Nabi SAW menjawab: 


og و = نمنعه‎ 0% 
POR SB AAN م مِنْ‎ k سو‎ 


“Engkau cegah dia atau larang dia dari perbuatan zalim. Sungguh 


Í 


125 


itulah cara untuk menolongnya.” (HR Bukhari). 
Demikianlah cara kita membantu saudara kita. Bukan dengan 
mengejek atau merendahkan mereka yang berbuat salah, tapi justru 
dengan menasihati dan mencegah mereka dari perbuatan yang 
dilarang Allah SWT. 


JAN لوي‎ Judi | Et; SKÁ 3 رسخ‎ ۷ a ól 
باه مِنَ الشَّيْطَانِ‎ bel su AA کلام الله‎ edad 


LA GAS انها الذية آمَنُوا ارْكعُوا وَاسْجُدُوا‎ Gy re 
» فلخون‎ UI AN وَافْعَلُوا‎ 

356 الله g‏ وَلَكُمْ في Oba‏ الْعَظِيْم' 353 وی كُمْ بما فیه 
من یا وال انم g% dpi‏ هَدَا pake‏ الله ak‏ 
و CAIs AS‏ وَلِوَالِد ea‏ امُشلمن فا کي روه اه 


ese GYA Gb 


126 


JUMAT KEEMPAT 
MUSIBAH WAFATNYA ULAMA 


disa Anak یوم ای‎ mba pan 
لها في‎ wd DEG طباییها‎ Gi QUT aÍ bah 
ui في حتادس‎ e AG D we AAN 
pe) BL. یشب‎ SS * وآزراقها‎ wets aa eh 
sale ی‎ den th ۸1 جرنل‎ berat wake ga 
نل و وه‎ 
sate 1028 راد ان‎ ovis PING وم‎ * BANG 
vai pall ea "واي‎ SALA Da 
لقع‎ gal إلى کل رنب‎ gett dials * لقاع‎ jal 
= JŽI 3 : NA ah" Daal 

3 Tag ade الله‎ Te Js كله‎ al gas * التذارة‎ let 
نز‎ aa نل‎ 
* جُنْده‎ Seh ds الله‎ GAN زاچزا حَفى‎ SIA ون‎ La 
با‎ pe الله‎ Le” وَحْدَه نی‎ aul Ley 
* لر شدي بعد‎ KE وَعَل آله‎ 022 

اه 7 NETE‏ دی ی 


127 


oe one ails Si حى تقّاته رر‎ Pe aa 


tae iol Muslimin Rahimakumulloh 

Akhir-akhir ini musibah besar demi musibah besar tengah 
menimpa umat Islam. Bukan musibah dunia yang menimpa kita, 
bukan bencana alam, bukan pula tsunami, semua itu adalah kecil 
dibandingkan musibah yang tengah menimpa kita. Musibah yang 
menimpa kita adalah musibah dalam agama Islam. Satu per satu para 
tokoh ulama, para auliya dan orang-orang sholeh diambil oleh Allah 
SWT dalam waktu yang berdekatan. Wafatnya para tokoh pembesar 
ulama satu demi satu menimbulkan kekosongan dalam Agama Kita, 
kekosongan yang sangat sulit untuk digantikan. Rasulullah SAW 
pernah bersabda: 


AE Il Sa‏ في الاسلام لا تسد مَا اختلف الیل GI‏ هَارُ 


Kematian seorang alim adalah suatu kekosongan dalam Islam 
yang tidak dapat tergantikan seiring bergantinya siang dan malam. 
(HR Bazzar) 

Lalu siapakah saat ini yang dapat menggantikan mereka yang 
baru saja pergi satu demi satu itu? Sungguh umat Islam tengah 
diberi suatu cobaan yang sangat besar. Kematian seorang alim saja 
merupakan bencana yang lebih dahsyat daripada terbunuhnya 
ribuan orang Rasulullah SAW eae 

- or o & ó مو‎ 2 
Kematian suatu Kabilah (suku) itu lebih ringan dibandingkan 
kematian seorang alim. (HR Thabrani) 

Lalu bagaimana jika yang wafat adalah tokoh besar para ulama, 
bagaimana jika yang wafat bukan hanya satu saja melainkan 
beberapa tokoh ulama dalam waktu dekat? Tidak ada yang dapat 


kita katakan kecuali mengucapkan kalimat Tarji', Inna lillahi wa inna 
ilaihi rojiun. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Pada akhir zaman, ilmu agama akan sirna sedikit demi sedikit. 
Bukan dengan cara dihilangkan begitu saja dari hati para ulama, 
akan tetapi dengan wafatnya para ulama satu demi satu. Rasulullah 
SAW bersabda: 


128 


۳۹ 


Jas ون‎ ate من‎ KE ال لله لا یقبض الْعِلْمَ انر راغ‎ S| 
Kuas) A rea الم یلو 3 عالما‎ Se AA Gad, الیل‎ 
kèh Ulas gle تزا بقر‎ pn یلوا‎ YEL 


Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut 
secara langsung dari hati para hamba-hamba-Nya. Melainkan dengan 
mewafatkan para ulama. Sehingga apabila tidak ada lagi ulama 
tersisa, manusia akan mengangkat tokoh-tokoh yang bodoh. Mereka 
ditanya akan tetapi mereka berfatwa tanpa ilmu maka mereka pun 
tersesat dan menyesatkan. (HR Bukhori-Muslim) 

Hadits ini menunjukkan bahwa jika para ulama telah pergi maka 
akan bermunculan orang-orang yang berpenampilan seperti ulama 
tapi sebenarnya ia tidak mengerti agama. Mereka berfatwa tanpa 
dasar ilmu sehingga menjadi sesat dan menyesatkan. 

Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa ilmu hanya 
diperoleh melalui para ulama. Ilmu tidak boleh diambil sekedar dari 
membaca buku atau kitab, tapi harus langsung melalui lisan ulama. 
Ketika para ulama telah pergi dan yang tersisa hanyalah kitab-kitab 
mereka, ketika itulah muncul orang-orang yang sesat pemikirannya. 
Pernah Rasulullah SAW ال سيدا‎ 


4 یل 
sebelum ilmu pergi.‏ ري Carilah‏ 
Para sahabat berkata:‏ 


MS Kaba یا 25 الله‎ Ia Lah یف‎ 


Bagaimana ilmu bisa pergi wahai Nabi Allah, bukanlah kita masih 
memiliki Kitabulloh (Al-Quran)? 
Mendengar ini Nabi SAW murka, dan bersabda: 


A مر لامر‎ 
agar yaaa 


Sl 


129 


Celaka kalian, bukankan Kitab Taurat dan Injil pun masih ada pada 
Bani Israil akan tetapi mereka tetap saja tersesat? Sesungguhnya 
kepergian ilmu itu adalah dengan hilangnya para pengembannya 
(yaitu ulama). (HR Thabrani dan Darimi) 

Maka wahai hadirin sekalian. Jangan anda merasa cukup dengan 
hanya mengambil ilmu dari internet, jangan anda merasa cukup 
dengan sekedar membaca, jangan pula anda ambil ilmu anda dari 
orang yang bukan ahlinya. Jika demikian, anda bukan semakin 
mengetahui akan tetapi justru semakin sesat dan menyesatkan. 
Betapa benar perkataan sebagian ulama: 


A AA من گان‎ 


sa yang gurunya adalah kitab maka kekeliruannya akan lebih 
banyak daripada kebenarannya. 

Belajarlah langsung kepada ulama selagi masih banyak ulama 
yang masih hidup. Belajarlah sampai menjadi seorang yang alim. Jika 
tidak mampu menjadi orang alim, jadilah orang yang mau belajar 
agama kepada ulama. Dan jika itu pun tidak mampu, setidaknya 
jadilah orang yang mau mendengarkan perkataan ulama. Jangan 
jadi pembenci ulama, jangan jadi orang yang keras kepala sehingga 
tidak patuh pada perkataan ulama. Jika demikian anda akan binasa 
kelak di akhirat. Sahabat Abu Darda RA Roman و‎ 


NGS ولا 55 الرابع‎ asia 5 (haze UE 35 
Jadilah kamu seorang alim atau seorang yang belajar agama, atau 


seorang yang pendengar. Jangan jadi orang yang keempat, maka 
kamu akan binasa. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Didiklah anak-anak kita untuk cinta dengan ilmu agama, agar kelak 
mereka menjadi para pewaris para Nabi SAW. Ingatlah, bukan para 
ahli ekonomi yang menjadi pewaris para nabi, bukan para pejabat 
yang berkuasa, bukan pula para ahli teknologi. Yang menjadi pewaris 
para nabi hanyalah para ulama. Rasulullah SAW bersabda: 


Ten ee 


Sesungguhnya ulama adalah para pewaris para nabi. (HR Turmudzi) 


130 


Ajarkan anak-anak anda untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada 
para ulama, cinta kepada para salaf, menghormati mereka dan dekat 
dengan mereka. Jadikan anak-anak kita sebagai pewaris ilmu nabi, 
sebagai orang-orang yang kelak akan menggantikan para tokoh 
ulama yang telah wafat. Perhatikan bagaimana nasihat Luqman al 
Hakim kepada putranya, beliau tidak meminta mereka dekat dengan 
orang kaya, dekat dengan pejabat atau pemerintah, beliau berpesan 
kepada putranya : 


#3 & جايس | ۳۹۳۹ لاه هرز | دنه غاد تي 


Hai putraku, duduklah bersama para ulama. Mendekatlah 
kepada mereka dengan kedua lututmu. Karena sesungguhnya Allah 
SWT menghidupkan hati dengan cahaya hikmah sebagaimana 
menghidupkan bumi dengan air hujan dari langit. 

Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada 
ilmu, menjadikan anak-anak kita sebagai para pewaris ilmu nabi 
yang dapat menggantikan tokoh-tokoh ulama yang telah wafat. Dan 
semoga kita mendapatkan keberkahan dari para ahli ilmu, baik yang 
masih hidup maupun yang telah wafat. Aamiin ya robbal alamiin. 


ps kalih نع ما تا‎ < Di ما َه به‎ pal 
یه‎ Ge الرَجِيْم‎ QUELEN So بالله‎ Sele له عَابِدُوْنَ‎ 33 
ون اعو جم‎ if مَنْ‎ 

Sul‏ منوا SEN A Ja‏ فَافْسَحُوا يَفْسَح 

JANI‏ شم JS DASI Jas BG‏ وا یرم الله ال لوا وذ 


o 


Coch SS رجاب وال‎ lal aah 
ve ١ بپ‎ D ola رصم في‎ g 
الله ی‎ Sanity وی هَدّا‎ Penga 
25) فَاسْتَغْفِرُوه‎ AAA] LN Ga وَلَكُمْ‎ 
LA 


ek 


131 


KHUTBAH 
BULAN RAJAB 


JUMAT PERTAMA 
MENGAGUNGKAN 
BULAN RAJAB 


a‏ " ومد sec‏ لو Kab‏ * الصا 
Wan ce ANNA ۹‏ 
te‏ وب قوب al‏ کت کا فلز 
نس ند مد هوا رد تواله Ag bly "Aang‏ أن لا له YY‏ الله 555 
pa‏ رت هي عن اب s K‏ 51 


253 G 


sob adh ba, thats duc, ate aed Sah oa 
رانا ین‎ E Da We AS * صَلالها‎ 
Se Ss "EA ند الاب‎ Wa all 
الله‎ Loe 785 A Bk على‎ gala a Me ly Gass لس‎ 
gai SEN CBI آله‎ des A Ca سل على‎ 
AM NGASI الله‎ Sa bah, aul عِبَادَ‎ kaag A au 
a الا‎ ASN stil 


06 


- 


T 


Maasyirol Muslimin Rahimakumuuloh 
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: 


135 26 -z à oe” سه‎ 
SA ین تقوّی‎ GSE الله‎ BRA وَمَنْ يُعَظَمْ‎ 
Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa Sa 


sybar-sybar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. 
(QS al-Hajj: 32) 


134 


Mengagungkan syiar-syiar Islam adalah tanda adanya ketakwaan 
di dalam hati. Sebaliknya siapa saja yang merendahkan syiar Islam, 
merendahkan apa yang Allah Muliakan, merendahkan shalat, 
merendahkan puasa Ramadhan, merendahkan adzan, merendahkan 
hijab bagi wanita, maka pada hakikatnya ia sedang mengumumkan 
bahwa ia tidak memiliki ketakwaan di dalam hatinya. 

Padahal hanya orang bertakwa saja yang Allah janjikan masuk ke 
سف‎ surga. Perhatikan firman Allah SWT: 


SIA عر عَرْضُهَا‎ ESS الى مَعْفِرَةمِن ر رڪم‎ Ray 
GE Sel 


Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 
untuk orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imran: 133) 

Padahal, petunjuk al-Quran hanya diperuntukkan bagi orang yang 
bertakwa saja. 


GEN لا رَيْبَ فيه هُدَى‎ GUSH WS 


Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 
yang bertaqwa. (QS al-Baqarah: 2) 
Dan padahal, kemenangan di masa depan hanya dijanjikan hanya 
bagi orang yang bertakwa. Perhatikan firman Allah SWT: 


EA اما‎ Ól فَاصْبِرْ‎ 


Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah 
bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Hud: 49) 

Maka saudara, ungkapkan ketakwaan anda dengan 
mengagungkan syariat, mengagungkan syiar-syiar Islam. Syiar Islam 
itu ada banyak saudara, semua perintah Allah seperti shalat, puasa, 
adzan, hijab semua itu adalah adalah syiar Islam. Semua tempat yang 
dimuliakan Allah seperti masjid, Mekah, Madinah itu semua adalah 
syiar Islam. Semua waktu yang dimuliakan Allah seperti hari ied, 
hari jumat, Ramadhan, Asyhuril Hurum, itu adalah syiar-syiar Islam. 
Agungkan itu semua saudara, jangan dianggap sama dengan yang 
lain, apalagi dianggap lebih rendah dari yang lain. 


135 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Di antara syiar-syiar Islam adalah memuliakan hari-hari yang 
dimuliakan oleh Allah SWT. Di antara hari-hari itu adalah Bulan Rajab 
ini. Jangan anggap Bulan Rajab sebagai bulan biasa saudara, ini 
adalah satu dari empat Bulan yang dimuliaan Allah SWT dan disebut 
sebagai Asyhuril Hurum dalam Al-Quran. Ini adalah bulan yang 
menjadi saat untuk menyiapkan diri memasuki Bulan Ramadhan 
yang mulia. Rasulullah SAW, apabila telah memasuki Bulan Rajab, 
beliau memuliakannya dan senatiasa berdoa: 
رَبلغْتا رمضان‎ Sled اللهُمَ بارك لکا فى رَجَبَ وَ‎ 
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan 
sampaikanlah umur kami bertemu Ramadhan. (HR Thabrani) 
Perhatikan bagaimana para salaf memuliakan Rajab. Mereka 
mengisinya dengan banyak amalan-amalan yang baik untuk 
persiapan Ramadhan, dengan memperbanyak istighfar pagi 
dengan petang, dengan meningkatkan ibadah, dan ada juga yang 
mengisinya dengan memperdalam hadits Nabi SAW, membaca 
Shahih Bukhari sampai khatam di Bulan ini. Itu semua adalah bentuk 
mengagungkan apa yang dimuliakan Allah, mengagungkan syiar 
Islam sekaligus mempersiapkan diri agar dapat terbiasa beribadah di 
Bulan Ramadhan. Al Habib Muhammad bin Hadi Assegafmengatakan: 
مَنْ‎ OB البْحَاري في رَجَبٍ.‎ Su eaaa ALA وَمِنْ‎ 
وَمَنْ‎ OGA في‎ ai cal الله‎ A3 Sal 
4 4 -- + Ze Pan مور اس ريو‎ ۰ Aal 318, 
Olas) جقه في‎ pal) في شعبان وفقه‎ ela) وفقه‎ 
Termasuk bentuk mengagungkan apa yang dimuliakan Allah 
adalah dengan membaca Shahih Bukhari di Bulan Rajab. Sebab siapa 
yang dapat menunaikan hak Allah di Bulan Rajab, maka Allah akan 
memudahkannya untuk meunaikan Hak Allah di Bulan Syakban. Dan 
siapa yang diberi kemudahan menunaikan hak Allah di Bulan Syakban 
maka ia akan diberi kemudahan untuk menunaikan hak Allah di bulan 
Ramadhan 
Demikianlah para ulama mengajarkan kita untuk memuliakan apa 
yangdimuliakanAllah.Merekamempersiapkanuntukmengagungkan 


136 


Ramadhan, sejak bulan Rajab, bahkan ada yang sejak sebelumnya. 
Para ulama selalu mempersiapkan diri untuk menyambut semua 
syiar Islam baik itu adalah Ramadhan, Shalat, adzan dan semuanya 
dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk mengagungkan syiar Islam. 

Perhatikan bagaimana Imam Bukhari menyambut dan 
mengagungkan hadits Nabi SAW. Setiap kali beliau ingin menulis 
hadits Nabi, beliau mandi, kemudian shalat, lalu berpenampilan 
sebaik-baiknya barulah beliau mencatat hadits Nabi SAW. Imam 
Ibnu Sirin apabila sedang tertawa, kemudian dibacakan hadits Nabi 
SAW, maka beliau akan terdiam dan mendengarkan dengan khusyu. 
Begitupula Imam Abdurahman bin Mahdi apabila dibacakan hadits 
Nabi SAW, beliau memerintahkan orang yang ada disekitarnya untuk 
diam seraya berkata: 


ale الله‎ Lo Boye S$ A هوا‎ 
ce kalian tinggikan suara kalian di atas suara (hadits) Nabi SAW 
Perhatikan bagaimana Imam Malik mengagungkan Madinah 
sebagai kota Nabi SAW, beliau tidak mau menunggangi kendaraan di 
sana sebagai bentuk pengagungkan kepada Madinah. 
Perhatikan juga bagaimana para salaf mengagungkan adzan. 
Imam Ghazali mengatakan: 


Zo و‎ Zo 
وم‎ 2 Ze Ok z ر وم‎ ۵ -o 4 20 ر‎ ٩1 ه ]| ب‎ 
ون هند الا دان وخلون الاسوای للصییان‎ an BANA قد کان‎ 
kal واهل‎ 


Para salaf apabila terdengar adzan mereka segera meninggalkan 
pasar dan menyuruh anak kecil atau orang kafir dzimmi menjaga 
dagangannya. 

Imam Ali al-Khowwash setiap kalimendengaradzan beliau ۲ 
hebat dan hampir saja pingsan karena mengingat keagungan Allah 
SWT. Ibrahim al Juni jika mendengar adzan maka kulitnya memucat 
dan beliau mengalirkan air mata. 

Imam Ali bin Abi Thalib apabila mendengar adzan maka tubuh 
beliau gemetar dan berubah kulitnya menjadi pucat karena 
menganggap shalat adalah sesuatu yang agung. Imam Ali bin Husain 
jika berwudhu maka menjadi pucat warna kulitnya, ketika ditanya 
beliau mengatakan: 


۹ ale Ar 


137 


2 
sa‏ ب دوس رم دی ۶و 


تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ آرید ان أَقُوم؟ 


Apakah kalian sadar, akan menghadap siapa aku ketika shalat? 
Begitulah para ulama salaf mengagungkan syiar Islam. Tidak ada 
satu pun dari syariat Islam yang dianggap remeh dan sama dengan 
yang lain oleh mereka. Itulah yang menandakan bahwa ketakwaan 
hati mereka sangat tinggi. Maka tirulah mereka saudara, Sebab tidak 
ada yang merendahkan syiar Islam kecuali orang rendahan yang 
tidak mengerti mana yang agung dan mana yang rendah. 


P shati 
وَمَنْ‎ DIP ee GAN Ge الله‎ Í ٠٢ الْعَرِيْر‎ GAN الله‎ 


AH 00 الله‎ slab عم‎ 


a a SU oTi وڪن في‎ g NESE 
alal وَأسْتَفْفِرٌ الله‎ NG 3 Ist shi Sa لیات‎ y 
و ات فو دامسلین قاستغفروه اک‎ 

SE AA هُوَ‎ 


138 


JUMAT KEDUA 
BERBAKTI KEPADA 
ORANG TUA 


BEGG a Sh wis 
وَعَرَّفََا مارا ین‎ Nada في‎ GES قَدّرَ‎ sa با عن‎ 
وَطبَائِِها‎ Gals GS من طائعها * وفرّق‎ Lele AEs * Gul 


ليل Sal ap‏ على SAN Gala‏ مده وهو كو الاد * 


Kiat!‏ عل A youll‏ ا 
a‏ ل ات 7 


an YAN Lah data seh‏ وشت لا راه 


an 


له ها SH‏ بها ا جوا لتوو ۸1 
ne ۱‏ بت PEME “agai‏ 


کم به کل acs‏ صَلَوَاتُ الله Ie‏ سيد 1 tots‏ د wishes‏ عله “ 
کم رت خی 

cor‏ ورد GA Sig‏ وی ال NGASI‏ الله 
Oe ALA Eh IE, RY.‏ 


Ge 
حق‎ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Hal paling penting yang sering diabaikan manusia adalah bakti 
kepada orang tua. Banyak orang dengan suka rela membantu 
sahabat, kekasih atau bahkan orang yang tidak dikenal, tapi ketika 
orang tua meminta sedikit bantuan ia menampakkan ketidak- 
sukaan. Padahal surga dan neraka kita tergantung kepada keridhoan 
kedua orang tua. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang 
bertanya tentang hak orang tua: 


139 


PE DES هما‎ 
Keduanya adalah penentu surga dan nerakamu. (HR Ibnu Majah) 


Di dalam al Quran, Allah SWT menyandingkan perintah bersyukur 
kepada-Nya dengan perintah bersyukur kepada orang tua: 


- A o 0 
اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ‎ ol 
Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. 
(OS Lugman: 14) 

Siapa saja yang bersyukur kepada Allah, namun melupakan orang 
tua maka syukurnya tidak akan diterima begitu pula sebaliknya. 
Ini menunjukkan betapa agung jasa kedua orang tua kepada kita. 
Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada mereka walau pun jasa 
mereka tidak akan pernah bisa dibalas dengan apa pun. 

Seorang lelaki pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Umar ra, “Aku 
telah menggedong ibuku dari Khurasan sampai aku tuntaskan manasik 
hajinya. Apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku?" Sahabat 
Ibnu Umar ra dengan tegas menjawab: 


- ر 0 هر‎ a 
له ولا طلقة من طلقاتهاً‎ 


Belum, walau pun untuk membalas satu dari tarikan nafasnya 
ketika melahirkan. 

Jika satu tarikan nafas ibu ketika melahirkan begitu agung nilainya 
sehinga tidak dapat dibalas dengan bakti luar biasa dari pemuda tadi, 
Maka bagaimana kita dapat membalas nafas-nafas ibu kita yang lain? 
Bagaimana kita dapat membalas tiap detik masa kehamilan ibu kita, 
setiap tetes air susu yang diberikan kepada kita dengan kasih sayang, 
setiap menit waktu tidur yang mereka korbankan untuk merawat 
kita?! Bagaimana pula kita mampu membalas jasa ayah, membalas 
setiap tetes keringat dalam bekerja menghidupi kita, terkadang ayah 
bekerja siang dan malam agar kita kenyang, menampakkan ketegaran 
walau pun lelah agar kita tenang, menampakkan kebahagiaan dan 
menyembunyikan kegundahan hati agar kita senang. Bahkan demi 
kita, ayah rela berhutang ke mana-mana. Bagaimana kita dapat 
membalas kasih sayang mereka yang tidak terbatas, penjagaan 
mereka yang sempurna sejak kita kecil sampai dewasa, semua harta 
yang mereka korbankan untuk merawat dan mendidik kita?! Tidak 


140 


ada seorang pun yang mampu membalas itu semua. Maka pantaslah 
jika kewajiban syukur kepada orang tua disandingkan dengan 
kewajiban syukur kepada Allah, Pemilik segala nikmat dan kasih 
sayang. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Tidak ada orang yang lebih pantas menerima perlakuan terbaik 
kita melebihi orang tua kita sendiri. Perlakukan mereka dengan 
sebaik-baiknya. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya 
bertanya: 


AAN تي قال مت‎ Bes yg ONES SA 
2 و ول بقل تس فان د‎ a 


“Siapa manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan 
baik?” Maka Nabi SAW bersabda, “Ibumu. Lelaki itu kembali bertanya, 
“Kemudian siapa?” Nabi menjawab, “Kemudian ibumu.” “Kemudian 
siapa?" “Kemudian ibumu.” “Kemudian siapa?” Maka Nabi SAW 
menjawab, “Kemudian ayahmu." (HR Bukhari-Muslim) 

Ini adalah hadits agung yang sering kita dengar namun banyak 
dilalaikan umat Islam. Perhatikan saja, banyak anak yang lebih 
senang berteman dengan orang lain yang menjerumuskannya pada 
kelalaian daripada menemani orang-tua sendiri. Banyak anak yang 
lebih mempertahankan kekasih atau teman walau pun harus dengan 
meninggalkan dan mengabaikan orang tua. Yang lebih parah, 
banyak anak yang bertindak sesuka-hati untuk membahagiakan 
dirinya walau pun itu harus dengan membuat kedua orang tuanya 
susah dan sedih. Semua itu adalah dosa yang sangat besar saudara! 
Perhatikan bagaimana Allah SWT dengan tegas memerintahkan kita 
untuk menjaga perasaan kedua orang tua: 


NE jes vas a ام سرام‎ 
LS هما وقل ليا ولا‎ KAN 


Jika salah seorang di antara keduanya atau ل‎ sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 
kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah 


Gu 


141 


kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan 
yang mulia. (QS al Isra: 23) 

Dalam ayat ini Allah SWT melarang kita menyakiti kedua orang tua 

walau pun hanya dengan ucapan “ah” yang menunjukkan perasaan 

enggan untuk melayani mereka. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW 


bersabda: 
ie مِنَ الْعُقُوقِ ين‎ BE الله‎ le J 


Brahh yaaa‏ ما SAS‏ يمل gis.‏ يَدْخْلَ gady Ki‏ لباز 
ما شَاء ان Tas‏ فلن بخ SEN‏ 


Seandainya ada bentuk kedurhakaan yang lebih kecil dari pada 
ucapan “ah” pasti Allah akan melarangnya. Maka silahkan orang yang 
durhaka berbuat apa saja yang ia kehendaki, ia tidak akan pernah 
masuk ke dalam surga. Dan silahkan orang yang berbakti berbuat apa 
saja, ia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. (HR Dailami) 

Maka berhati-hatilah menjaga hati kedua orang tua. Perlakukan 
keduanya dengan perlakuan yang kita ingin anak-anak kita kelak 
memperlakukan kita dengannya. Bakti kepada mereka akan menjadi 
sebab bakti anak-anak kita kepada kita kelak. Rasulullah SAW 
bersabda: 


Í 


LE — ai روا‎ 
Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian maka anak-anak kalian 
akan berbakti kepada kalian. (HR Hakim) 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Bakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat agung, 
lebih utama daripada berperang di jalan Allah SWT. Sahabat Ibnu 
Masud ra pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai amalan yang 
۳ utama. Nabi SAW menjawab: 


SIB SI رسولّ الله قال بر‎ ee ESLI 
الله‎ Ja NGA JG Ua یا ره‎ Bu 5 


“Shalat pada waktunya. “Kemudian apa wahai Rasulullah?” Kata 
Ibnu Masud. Nabi menjawab, “Berbakti kepada orang tua.” Sahabat 


142 


Ibnu Mas'ud bertanya lagi, “Kemudian apa wahai Rasulullah?” Nabi 
SAW menjawab, “Berjihad di jalan Allah.” (HR Turmudzi) 

Betapa beruntung orang yang masih memiliki orang tua, sebab 
ia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar hanya dengan cara 
berbakti dan membahagiakan mereka. Dikatakan bahwa Nabi SAW 
bersabda: 


delete chin N 
Jesse ble GEN من جقادك‎ 


Tidurmu di atas dipan dalam keadaan berbakti kepada orang 
tuamu sembari membuat mereka tertawa dan mereka pun 
membuatmu tertawa, itu lebih baik daripada jihadmu dengan pedang 
di jalan Allah SWT. (HR Baihaqi) 

Sungguh rugi seorang yang tidak bisa memanfaatkan keberadaan 
kedua orang tuanya untuk meraih pahala yang melimpah. Rasulullah 
SAW pernah bersabda: 


- sof 


KAN Eu‏ کک 
مَنْ BA‏ أَبَوَيْهِ FN She‏ حَدشما أو كينا قله يذل خُلْ 


U rugi, sungguh rugi, sungguh rugi.” Para sahabat bertanya, 
“Siapa wahai Rasulullah?” Nabi bersabda, “Orang yang mendapati 
kedua orang tuanya yang telah berusia tua atau salah satu dari 

keduanya namun ia tidak masuk ke dalam surga.” (HR Muslim) 

Maka, bagi anda yang kedua orang tuanya masih hidup, ambil 
kesempatan emas ini. Perlakukan orang tua anda dengan sebaik- 
baiknya. Buatlah mereka Ridho kepada anda. Ingatlah sabda 
Rasulullah SAW: 


RAIN BSS الله في‎ LA 5 و سل‎ 5 AJ, الله في‎ LS, 


Keridhoan Allah ada pada keridhoan orang tua dan kemurkaan 
Allah ada di dalam kemurkaan kedua orang tua. (HR Baihaqi) 

Jika anda ingin mengetahui apakah Allah ridho atau murka, 
maka lihatlah bagaimana penilaian orang tua kepada anda. Sebab 
keridhoan dan kemurkaan Allah SWT ada di dalam keridhoan dan 
kemurkaan orang tua. 


143 


یز 
aa‏ 


— 


کلام ai pan‏ اغ الله Lahan MEN ga‏ صا 
A‏ وليه Je hy atl Ale‏ وَهْن وَفِصَاله فغ عَامَيْنِ A‏ 
Gea á alga SSH‏ 
a‏ الله ua‏ في ab obi‏ واو د 
من SENI‏ کر WE‏ رل قوي ها 4585515 AI‏ الْعَظِيُم 
ل وآ pa 25 Selly Sa‏ الْمُسْلِمِيْن قاستغفرژه )25 
AR 38‏ الْرَحِيُم 


144 


JUMAT KETIGA 
HIKMAH ISRA MIKRAJ <> 


E ay KAN‏ الفطر Je Ze Je‏ مَبَق * a‏ أَلقَدَر 
sie‏ في کل ما خَلَقَ Ble AKG"‏ مَنْ JRE‏ من Ip‏ 
٢٢د‏ ولد دت توس و 


۱ 


مده مو ما * Ue ae | Bhs‏ لور اه Seg‏ 


رد الم وی 7 
لمك وَل بغ الم * وا As‏ رقاب الم 555° = جتاب 
ارم" ليل 37 sh ts‏ و و ار یت 57 
وتان مُكافًِا * gs‏ عَمَرَاتِ EL‏ وه Sts‏ في كل 
الاخوال مُتَاصِحًا * حى jlo‏ جَدَعٌ aa “Ea HAN‏ 
ki‏ وَاضِحًا * َعَادَ Blo gi Ab‏ ئک وق 
A aga‏ عل آله ما 335 EL alle‏ زا 


marcia soo‏ عِبَادَ الله د Gp‏ بتفوی الله )1535 الله 
Wy ote‏ ونم spe‏ 


d 


T 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Saat ini kita berada pada pertengahan terakhir dari Bulan Rajab 
yang mulia. Hari-hari yang menjadi saksi peristiwa besar yang 
terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan 
Mikraj. Dalam satu malam, Allah SWT memperjalankan Nabi SAW 


145 


dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsho di Palestina, 
kemudian menembus tujuh langit menuju Sidratul Muntaha dan 
kembali ke bumi. Peristiwa yang sangat menakjubkan sehingga 
dalam Al-Quran berita mengenai Isra dimulai dengan Tasbih, kalimat 
untuk mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Allah SWT berfirman: 


سُبْحَانَ الذي أَسْرَى A owe,‏ من الْمَشْجِدِ الحرام إلى الْمَسْجِدِ 
الاقصی الذي بارکتا حَوله á A‏ من SIS‏ هو السمیع pa‏ 


Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada 
suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Agsha yang telah 
Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian 
dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (OS al-Israa: 1) 

Isra dan Mikraj adalah peristiwa yang menunjukkan ketinggian 
derajat baginda Nabi SAW di sisi Allah SWT. Imam Bushiri RA 
menggambarkan kedudukan agung baginda Nabi ini dalam baitnya: 


8 ركه‎ OOF of Oro -Z o Et. سر‎ 4. of ما‎ oy 
055 وَلَمْ‎ DA Tori مِنْ قاب‎ ia ترق ی آن لت‎ E55 

Malam itu Engkau terus naik hingga menggapai suatu kedudukan 

yang sangat dekat seukuran dua panah, tak dapat dicapai dan 
digapai( oleh yang lain) 

Tidak ada nabi maupun malaikat yang mendapatkan anugrah 
seperti ini kecuali Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat Allah 
SWT secara langsung, padahal malaikat Jibril yang kedudukannya 
sangat tinggi tidak dapat melihat Allah SWT. Nabi SAW pernah 
bertanya kepada Malaikat Jibril AS: 


هل تری 
Apakah engkau bisa melihat Tuhanmu?‏ 
Maka malaikat Jibril menjawab:‏ 


ES FN BE حجابا مِنْ و لو رَأَيْتٌ‎ Gat 2555 ِن بيني‎ 
Sesungguhnya antara aku dan Tuhanku terbentang tujuh puluh 


hijab cahaya. Andai aku memandang pada cahaya yang terdekat, aku 
pasti akan terbakar. (HR Thabrani) 


146 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Banyak hikmah yang dapat kita dapatkan dari peristiwa isra 
dan mikraj. Di antaranya adalah ajaran untuk bertabarruk, mencari 
keberkahan dari peninggalan-peninggalan para Nabi dan orang 
sholeh. Saat Isro, Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan 
shalat dua rakaat di Madinah yang akan menjadi tempat hijrah, di 
Thur Sina tempat Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Musa, 
Begitu juga Di Baitlehem di mana Nabi Isa AS dilahirkan. Semua 
itu menunjukkan bahwa beribadah di tempat-tempat bersejarah 
peninggalan para rasul dan orang sholeh adalah sangat dianjurkan 
untuk mencari keberkahan mereka. 

Para sahabat adalah orang pertama yang memahami hal ini. 
Mereka seringkali bertabaruk dengan Nabi SAW baik ketika Nabi 
SAW masih hidup maupun setelah Beliau wafat. Dalam hadits-hadits 
shahih banyak diceritakan bagaimana para sahabat memperebutkan 
rambut Nabi SAW, sisa air wudhu, bahkan ludah Nabi SAW. Ada 
sahabat wanita bernama Ummu Sulaim RAH yang mengambil 
keringat baginda Nabi SAW ketika Beliau SAW tertidur. Saat bangun, 
Nabi SAW bertanya: 


ما Gute‏ با Si‏ 7 سلیم 
Apa yang engkau lakukan wahai Ummu Sulaim?‏ 
Ummu Sulaim menjawab:‏ 
of‏ 3 | 
سول الله لله نرجو رکه لصبیانتا 
Wahai Rasulullah, kami mengharapkan keberkahan dari keringat‏ 
ini untuk anak-anak kami‏ 
Maka Nabi SAW berkata:‏ 


Engkau telah berbuat benar. (HR Ahmad) 

Perhatikan bagaimana Nabi SAW membenarkan tindakan Ummu 
Sulaim yang bertabaruk dengan keringatnya. Lebih jauh lagi yang 
dilakukan oleh sahabat Malik bin Sinan RA. Ketika Baginda Nabi SAW 
terluka di perang Uhud, beliau berusaha menghentikan pendarahan 
Baginda Nabi SAW dengan menghisap darah yang ada di luka Nabi 
SAW. Saat Nabi SAW mengetahui hal ini, beliau tidak marah, beliau 
bahkan memberikan kabar gembira melalui sabdanya: 


147 


مر - dove 1 d‏ 3 
خالط دي پدمه » AS‏ الاو 


Darahku telah bercampur dengan darahnya. Ia tidak akan 
tersentuh api neraka. (HR Thabrani) 

Setelah wafatnya baginda Nabi SAW, para sahabat selalu 
bertabaruk dengan peninggalan Nabi SAW. Gelas Nabi SAW seringkali 
diisi air untuk kemudian diminumkan atau dituangkan ke wajah para 
sahabat dan tabiin yang mengharapkan keberkahannya. Apabila 
ada orang sakit, tidak jarang jubah Nabi SAW direndamkan ke air 
kemudian air itu diminumkan kepada si sakit, maka dengan segera 
penyakitnya sembuh karena keberkahan peninggalan Nabi. Masih 
banyak contoh-contoh tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat 
dan tabiin, kesemuanya itu adalah untuk mengagungkan apa yang 
diagungkan oleh Allah SWT. 

Itulah salah satu hikmah isra mikraj, mengajarkan kita untuk 
mengenang sejarah para nabi dan orang shaleh serta bertabarruk 
dengan peninggalan-peninggalan mereka. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Hadiah terbesar dari peristiwa Isra Mikraj adalah perintah Shalat 
Lima Waktu. Shalat adalah pusaka yang akan menjaga agama kita 
tetap kokoh dan kuat. Tahukah anda, bukan senjata canggih yang 
dapat membuat agama kita menjadi kuat, perhatikan bagaimana 
kaum musryrik takluk dalam perang badar walaupun persenjataan 
umat Islam saat itu sangat sederhana. Bukan pula perekonomian 
kuat yang dapat membuat agama ini menjadi digjaya. Perhatikan 
bagaimana kerajaan-kerajaan kaya di masa Nabi SAW seperti Romawi 
dan Persia, mereka semua tunduk kepada Islam walaupun saat itu 
perekonomian kita sangat terbelakang. Yang membuat agama ini 
kokoh adalah dengan mendirikan shalat, sebab shalat adalah tiang 
agama. Rasulullah SAW bersabda: 


ce) عماد‎ : KA وا‎ 
Shalat adalah tiang agama. (HR Baihaqi) 
Jangan khawatir jika musuh kita memiliki senjata canggih selama 


umat Islam masih menjaga shalat. Jangan khawatir jika musuh 
memiliki perekonomian pesat selama umat Islam masih menjaga 


148 


shalat. Karena bukan itu yang membuat agama kita menjadi lemah. 
Tapi khawatirlah jika umat Islam mulai meninggalkan shalat. Sebab 
merekalah yang menggoyahkan tiang agama Islam setiap saatnya. 

Maka, mari kita jaga shalat kita, mari kita ajak keluarga dan 
orang-orang dekat kita untuk selalu memperhatikan shalat. Dengan 
demikian insya Allah Agama kita akan menjadi agama yang kembali 
tegak dengan kokoh serta disegani semua umat.. Aamiin ya robbal 
alamiin.. 


SI‏ أَحْسَنَ Wari eidi‏ 95365 * رن اص مرم 
مورا * کلام من SIANG‏ نی ونورا * ود بالله من 
puan‏ الرجیم sal Obama‏ شوق ده ليلا sei) Ga‏ 
ا لرام إل KAA P‏ من SAT‏ 
58 السمیع Gee‏ 

356 الله رم في LAN‏ لیم تفع وی کم Ly‏ فیه 
SA, oY‏ الْحَكِيْمء أَقُوْلُ قَوْلي a man ás‏ الْعَظِيُم 
GN ads Y‏ ولوالد پڪ padng‏ الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُ ا 


هُوَ AR‏ الْرَحِيُم 


149 


JUMAT KEEMPAT 


KHUTBAH AKHIR RAJAB 


"SAN Si oleae AN OES DEEE] الد لله‎ 

5 تفه‎ d3 "EAN علا عن الْأَصْوَاتِ * وَجَنَّ عَنْ حَادِقات‎ il 
SMELL * lp GF JE lag HAL? ol, GAN 
“HL توک من‎ ale Kai" طاعته‎ je early بهدَايته"‎ 


ع موم 


77 
g ۳ 


ند آن إ4 لله Sias‏ ربك له" KN SEA‏ 
AN‏ د aa‏ | 

yee الفرآن * خر مرو * دعا إلى عبر‎ Sa SISA 

IE 3 33585 jbo all كو وغل‎ Gas عل‎ cy شصل الله‎ 

BAN Je 

17115 غد sc an‏ الله ea E‏ الله تفا الله 

spb ونم‎ un ۳ 


d 


To 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Hari ini kita berada pada Jumat terakhir dari Bulan Rajab yang 
agung lagi mulia. Tidak sampai satu setengah bulan lagi insya Allah 
kita akan bertemu dengan Bulan Ramadhan, Bulan penuh berkah 
yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh seluruh umat Islam. 

Rajab, Syakban dan Ramadhan adalah rangkaian tiga bulan mulia 
yang memiliki hubungan yang sangat erat. Rasulullah SAW seringkali 
menyandingkan ketiga bulan ini. Dalam suatu hadits, Nabi SAW 
bersabda: 


150 


gan‏ 2 هو 


1 و‎ Ale eo ain PA 

رجب شهر الله وشعبان شهري وَرَمَضَان شهر امتي 

Rajab adalah bulan Allah, Syakban adalah bulanku dan Romadhon 
adalah bulan umatku. (HR Dailami) 


Apabila telah datang bulan Rajab, Nabi SAW selalu berdoa: 
الهم ارك لتا ئی زجب وشغبان. وبلغنا رَمَضَانَ‎ 
Ya Allah berkahi kami di Bulan Rajab dan Syakban dan sampaikan 
kami ke bulan Ramadhan. (HR Thabrani) 

Semua ini menunjukkan bahwa jika Bulan Rajab telah tiba, 
semestinya kita mulai bersungguh-sungguh mempersiapkan diri 
untuk menghadapi Bulan Ramadhan. Seperti seorang yang akan 
menghadapi ujian, semakin dekat waktu ujian semakin giat ia belajar 
untuk mendapatkan nilai terbaik. Begitulah juga semakin dekat 
Ramadhan, semestinya semakin giat kita meningkatkan ibadah agar 
mendapatkan hasil terbaik di Bulan Ramadhan. 

Bulan Rajab adalah kunci untuk mendapatkan kelancaran 
beribadah di Bulan Ramadhan. Siapa yang giat beribadah di bulan 
Rajab, maka ia akan dimudahkan untuk beribadah di bulan Syakban, 
dan siapa yang giat beribadah di bulan Syakban, maka ia akan 
dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadhan, bukan yang 


penuh rahmat dan ampunan. Al Habib Muhammad bin Hadi Assegaf 
mengatakan: 


قل مَنْ قامَ ق الله في شَهرِ رَجَب وَفَقَُ الله لِلْقِيَامٍ 58% في 
AO‏ رر Bee‏ پو رهس رس صا ده کړس زرط ني Pa Bo ee‏ 
شعبان وَمَنْ وفقه للقیام في OGRE‏ وَفقه لِلقِيّام جقه في رَمَصَانَ 
Maka siapa yang dapat menunaikan hak Allah di Bulan Rajab,‏ 
maka Allah akan memudahkannya untuk meunaikan Hak Allah‏ 
di Bulan Syakban. Dan siapa yang diberi kemudaha menunaikan‏ 
hak Allah di Bulan Syakban maka ia akan diberi kemudahan untuk‏ 
menunaikan hak Alllah di bulan Ramadhan‏ 
Rasulullah SAW senantiasa meningkatkan ibadah di Bulan Rajab‏ 
dan Syakban, terutama dengan berpuasa. Sahabat Abu Hurairah Ra‏ 
mengatakan:‏ 


af‏ رو 1 M‏ أله لو of-‏ رش ی 1ه °F ror GS‏ مس :ا خو 


151 


SI C5 WSL 


Sesungguhya Rasulullah SAW tidak menyempurnakan puasa 
sebulan setelah puasa Ramadhan kecuali Rajab dan Syakban. (HR 
Thabrani) 

Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 

Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Rajab merupakan satu dari 
empat bulan mulia yang wajib dimuliakan dan dihormati dalam 
Islam. Rasulullah SAW bersabda: 

- مر مار ام 3 ب رو ي و 
area AN‏ مه Gia‏ اعد BNE BL ig‏ مُتَوَالِيَاتٌ: ڏو 
Para)‏ ول pes T GAN‏ الذي 

وشعبان 
Satu tahun terdiri dari dua belas bulan. Di antaranya ada empat‏ 
bulan-bulan mulia. Tiga bulan berturut-turut yaitu Dzul Qodah, Dzul‏ 
Hijjah dan Muharram. Dan Bulan Rajab Mudhor yang berada antara‏ 
Bulan Jumada dan Syakban. (HR Bukhari-Muslim)‏ 

Dikatakan Rajab Mudhor, sebab kaum Mudhor di masa sebelum 
Islam adalah kaum yang sangat memuliakan bulan Rajab. Apabila 
datang bulan Rajab, mereka saling memaafkan semua kesalahan 
yang ada di antara mereka dan berhenti untuk berperang dan 
berbuat zalim. Karena sepinya bulan Rajab dari suara dentingan 
senjata, maka Rajab juga dinamakan dahulu dengan nama al Ashom 
yakni Bulan yang tuli dari suara senjata perang. 

Jika kaum Jahiliyah begitu besar penghormatannya kepada Bulan 
Rajab, maka kita harus lebih dapat memuliakannya dibandingkan 
mereka. Muliakan bulan ini dengan memperbanyak ibadah kepada 
Allah SWT dan jangan kita nodai bulan mulia ini dengan kemaksiatan 
sekecil apapun. 

Saudara, Jangan sampai kita lebih buruk dari kaum Jahiliyah. Jika 
mereka saling berdamai dan memaafkan di bulan ini, jangan sampai 
kita malah menjadi kaum yang saling berselisih dan bertikai di Bulan 
Rajab yang Mulia ini. Hentikan pertikaian di antara kita, hentikan 
saling ejek dan saling hina hanya karena perbedaan pendapat, 
mulailah untuk saling memaafkan, sambung ikatan persaudaraan 


بين 


و 
دی 


152 


antara umat Islam dan jangan kita berpecah belah. Ingatlah selalu 
firman Allah SWT: 


ASN‏ غوا فَتَفْمَلُوا وَتَدْهَبَ رڪ وَاضصْيِرُوا NG)‏ مَعَ لصابرین 
Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan‏ 
kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.‏ 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS al Anfal: 46)‏ 
Rajab juga adalah bulan untuk memperbanyak istigfar kepada‏ 
Allah SWT. Sebagian ulama menamakan Rajab sebagai bulan istigfar.‏ 
Istigfar di bulan-bulan lain sangat besar keutamaannya, tapi istigfar di‏ 
Bulan Rajab lebih besar lagi keutamannya. Rasulullah SAW bersabda:‏ 


وام من الاسیغقار في yah‏ رَجَبٍ نله في کل سَاعَةٍ 


Perbanyaklah beristigfar di Bulan Rajab, sebab setiap saatnya Allah 
memiliki banyak orang yang dibebaskan dari api neraka. (HR Dailami) 

Perbanyaklah beristigfar sesuai kemampuan pada setiap saat dari 
Bulan Rajab, sebab kita tidak tahu kapan ampunan Allah SWT turun. 
Jika ucapan istigfar kita bertepatan dengan turunnya ampunan Allah 
SWT, maka sungguh semua dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. 
Imam Hasan al Bashri mengatakan: 


LS‏ مِنَ BALI‏ بوتکم وعل مَوَائِسُمْ وَفي رڪم 


Ha فاصم ما تدرون‎ HS آیتما‎ IE 33 na 33 
Saka Ja 


Perbanyaklah beristigfar di rumah-rumah kalian, di penjamuan- 
penjamuan kalian, di jalan jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis- 
majlis kalian, dan di mana saja kalian berada. Sebab kalian tidak tahu 
kapan ampunan Allah diturunkan.(HR Ibnu Abid Dunya) 
Istigfar juga dapat membersihkan hati dari kotoran kotoran yang 
disebabkan oleh maksiat. Rasullullah SAW bersabda: 


+ o ۳ ٩ هو و 2 2 مر رم‎ z 
5 Lk NI سلا ما‎ wsdl کصدا‎ | SAH ol 


153 


Sesungguhnya hati itu memiliki karat seperti karat besi, dan yang 
dapat membersihkannya adalah istigfar. (HR Thabrani) 

Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa kecuali para nabi. Ada 
yang memiliki dosa yang banyak ada pula yang memiliki dosa yang 
sedikit. Semua dari kita membutuhkan untuk beristigfar kepada Allah 
untuk menghapus dosa. Sehingga kelak kita dapat bertemu Allah 
SWT dalam keadaan bersih tanpa dosa.. Aamiin ya Robbal alamiin 


ِل آخمن ما لاه INS NE, aja‏ 
ل التو صن aly S21 "KS‏ من er‏ 2 
CI‏ اسْتَغْفْرُوا رَبَكُمْ Sl‏ گان Ja GUE‏ السَّمَاءَ 
Lada‏ مِدْرَارَا Jt 3.033 (WW)‏ َبَنِينَ وَيجْعَلْ لَكُمْ 
سدس 
بار الله ل وَلَكُمْ في الفُرَآنِ الْعَظِيْم؛ یواسم Ug‏ فيه 
9 وکر dahan NAK Ja sh‏ الله pee‏ 
ل ولڪ saga SANG,‏ وميم الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُوْه )25 
هُو الْعَمُوْر poral‏ 


154 


KHUTBAH 
BULAN SYAKBAN 


JUMAT PERTAMA 
MENINGKATKAN IBADAH 
DI BULAN SYAKBAN 


Adi‏ يله قالق راه" ري او وب وقابل 
e SI‏ الا c si‏ 7 م 
iE SN‏ * و 8333 ol‏ ولا حا ضر و 33 
Gas‏ ولا مُوَازِرٌ amen‏ و MS‏ 


z 
a ع‎ 


٢ امد أن لا إل إلا الله وَحْدَ‎ SE ap JA 
ABA حقت‎ ISI Ng" SW مر‎ ak vem ik 


7 


* دمن تمه" ووه الوم لش لشامة‎ Sa دا‎ a 
adi ۷7 SN a tes ole J نو‎ ao 
SEN JALAN الله الله وس عل سيدا حكر وغل‎ kerana | يَوْمَ‎ 


ka BS القضل‎ a oe * وَالشَّهَامَةِ‎ 


Pr 
Ge م‎ J مه‎ 
حق‎ 


٣٧ < Hh Si : ssn 2g 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Bulan Rajab yang agung baru saja berlalu meninggalkan kita. Saat 
ini kita telah memasuki Bulan Syakban yang mulia, dan sebentar lagi 
kita akan menyambut bulan yang dirindukan umat Islam, Bulan Suci 
Ramadhan. 

Rajab, Syakban dan Ramadhan adalah rangkaian tiga bulan mulia 
yang dihadiahkan oleh Allah SWT untuk umat Islam. Tiga bulan 


156 


ini penuh dengan hari-hari istimewa, penuh dengan maghfiroh, 
berkah dan rahmat dari Allah SWT. Apabila telah masuk bulan Rajab, 
Rasulullah SAW senantiasa berdoa untuk mendapatkan keberkahan 
bulan-bulan ini. Beliau berdoa: 


اللهم برك لتا فى رَجَبَ وشعبان وَبَلْعْنَا رمضان 

“Ya Allah berkahi kami di Bulan Rajab dan Syakban, dan sampaikan 

kami ke Bulan Ramadhan.” (HR Thabrani). 

Oleh karena itu, mari kita isi bulan-bulan ini dengan bertaubat 
kepada Allah, dengan ibadah, dan dengan segala sesuatu yang dapat 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan sia-siakan bulan-bulan 
mulia ini dengan kelalaian. Jangan biarkan pahala yang berlipat, 
pengampunan serta anugerah-anugerah Allah SWT di bulan-bulan 
ini berlalu begitu saja. Tahukah anda apa yang disesali mereka 
yang telah meninggalkan dunia ini? Mereka tidak menyesal karena 
hidup miskin di dunia. Mereka tidak menyesal karena tidak memiliki 
kedudukan di dunia. Yang mereka sesali kelak adalah sedikitnya 


amal kebaikan. Allah SWT mengabarkan perkataan mereka dalam al- 
Quran: 


A go 


کل ادا SI cased ate‏ قال رب fal * joj)‏ اه 
or‏ هم غو ارو 


- 


“Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku berbuat amal 
yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.” 
(OS al Mukminun 99-100). 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Syakban adalah bulan Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda: 
3 
at oz #0 2 ره هس ف په سم‎ 4 oz B ر ر‎ 
رجب شهر الله وَشعبان شهري وَرَمَضَان شهر امتي‎ 
“Rajab adalah bulan Allah, Syakban adalah bulanku dan 
Romadhon adalah bulan umatku.” (HR Dailami). 
Para ulama mengatakan bahwa Syakban dikatakan sebagai Bulan 
Rasulullah SAW karena pada bulan inilah turun ayat mulia yang 
memerintahkan untuk bershalawat, yaitu firman Allah SWT: 


157 


ote روه رګم‎ PEC ا رس به‎ 
Abe صلوا‎ Natal الذِينَ‎ LOG الى‎ Me ون‎ a) Sula, الله‎ Sl 
el bang ed 
“SesungguhnyaAllah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawatuntuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (OS al Ahzab: 56). 
Jadikan bulan ini sebagai bulan untuk membahagiakan Rasulullah. 
Bagaimana cara untuk membuat kita dekat dengan Nabi SAW? Di 


antaranya adalah dengan banyak bershalawat kepada Nabi SAW. 
Rasulullah SAW bersabda: 


Se e i KB sa Gly َكَل الگاس بي‎ 


“Manusia terdekat naar pdi Hari Kiamat adalah yang paling 
banyak mengucapkan sahalawat kepadaku.” (HR Turmudzi). 
Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Jaga baik-baik ajaran Nabi, 
sunah-sunah Nabi SAW, adab-adab Nabi, sebab semua itu merupakan 
bukti eae kita cinta م‎ Nabi SAW. N SAW bersabda; 


Da yang res imahku makai ia bejik ۳3 
mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku maka ia akan berada 
bersamaku di surga.” (HR Turmudzi). 

Sungguh telah berdusta orang yang mengaku cinta kepada Nabi 
tapi tidak peduli kepada sunah-sunah Nabi. Tidak peduli dengan 
tangan apa ia makan. Tidak peduli dengan kaki mana ia masuk dan 
keluar rumah. Tidak peduli dengan doa dan dzikir yang diajarkan 
Nabi. Jika ia tidak peduli pada sunah-sunah sederhana, tentu ia lebih 
tidak peduli pada sunah-sunah yang berat. Oleh sebab itu, mari di 
Bulan Rasulullah SAW ini kita praktekkan sedikit demi sedikit sunah- 
sunah Nabi sebagai wujud cinta kita kepada Nabi SAW. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Syakban adalah bulan untuk mempersiapkan diri menyambut 
Ramadhan. Rasulullah SAW mencontohkan untuk bersiap 
menghadapi Ramadhan dengan cara banyak berpuasa di Bulan 
Syakban. Ketika Nabi SAW ditanya mengenai puasa yang paling 
utama setelah Ramadhan, Nabi SAW menjawab: 


158 


Olah‏ له salin‏ ها 


“Puasa Syakban untuk e Ramadhan. (HR Turmudzi). 

Sahabat Anas ra berkata bahwa dahulu apabila masuk bulan 
Syakban kaum Muslimin berfokus pada mushaf-mushaf al Quran 
dan membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat harta mereka 
untuk membantu orang-orang miskin agar kuat menjalani puasa 
Ramadhan. Ketika masuk bulan Syakban, sebagian ulama Salaf 
menutup toko mereka dan mulai fokus membaca al Quran. Oleh 
sebab itu, tidak heran jika dikatakan oleh sebagian ulama: 


E 


“Bulan Syakban adalah bulan bagi para pembaca Al Quran.” 
Pada bulan Syakban ini Allah SWT memberikan suatu anugerah 
agung kepada kita yaitu malam Nisfu Syakban, malam kelima belas 
dari bulan Syakban. Malam ini adalah salah satu dari lima malam- 
malam mulia di mana Allah SWT tidak akan menolak doa seorang 
hamba di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda: 


17 ند ر فيو EN‏ وَل له من زجب» e‏ 


“Ada lima malam yang tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan 

di dalamnya: Malam pertama Bulan Rajab, Malam Nisfu Syakban, 

Malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha.” 
(HR Ibnu Asakir). 

Oleh karena itu, jangan lewatkan malam mulia ini. Makmurkan 
malam ini dengan ibadah. Mohonkan kepada Allah kebaikan dunia 
dan akhirat. Insya Allah doa kita akan dikabulkan Allah. Pada malam 
Nisfu Syakban, Allah SWT bertajalli kepada penghuni bumi dan 
mengampuni semua dosa orang yang beriman kecuali beberapa 
golongan saja. Rasulullah SAW bersabda: 


ó)‏ الله apa‏ یله لضف من ا یر sald and‏ الا 
و erty‏ 


۱59 


“Sesunggunya Allah mengawasi semua makhluknya di malam Nisfu 
Syakban dan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik 
dan pendengki.” (HR Ibnu Majah). 

Disebutkan oleh para ulama bahwa ada empat belas golongan 
yang diharamkan dari ampunan Allah pada malam Nisfu Syakban. 
Di antara mereka adalah pecandu minuman keras, orang yang 
durhaka kepada orang tua, yang saling mendengki, pezina, pemutus 
hubungan silaturahim, orang musyrik dan lainnya. Mari kita buang 
sifat-sifat itu dari diri kita. Jauhkan kedengkian kepada sesama 
Muslim. Pererat tali silaturahim antara kita. Tingkatkan bakti kita 
kepada orang tua dan jauhi dosa-dosa yang menghalangi kita dari 
ampunan Allah SWT di malam itu. Dengan begitu kita akan dapat 
menyambut Ramadhan dalam keadaan suci tanpa dosa, insya Allah! 


إِنَّ Cas gas‏ په فصاخ gti‏ * 213 لب كل SE‏ 
* کلام لاله aa‏ * ود بالله م aa P‏ ی 
وملایکته يُصَلُونَ عل الٿ يا Nal‏ مئوا ضارا یه 
als‏ شین 

ue wr ab obi في‎ j; ْ abl ارك‎ 
= PR a AN 3 
ASI oaii الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُ‎ padng یم‎ AGA ji 
ea 


160 


JUMAT KEDUA 
KEUTAMAAN BULAN 
SYAKBAN 


A 
o 


خن يله الذي علا ي EUG‏ عليه ء عَنْ li‏ الهم * ولا 
gÉ 23) T‏ اعترَاض .5 en Ja ae‏ 
a 0‏ خرف كلهأ 
لا الله tan‏ لا هریت له * سَهَادَةٌ تفن "EM ga CHUN‏ 
a;‏ ات رل ken ae Sh kab‏ د 
Las ee‏ بسن DEN‏ 
الو de‏ إلى a‏ وَالْعَجَم * وبع[ Aa‏ 
BS La sl 355 * eral ¢ -r‏ بنوره 
حَنَادِسَ الظلّم el al fe 2 2 Ce a a‏ 
نز MA‏ 


SE AN بک کو د دو‎ EE 
رن‎ Laa Wi Ses sles 


Masyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Saat ini kita berada pada Jumat kedua di Bulan Syaban, Bulan 
yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Sebentar lagi insya Allah 
kita akan menyongsong Bulan Suci Ramadhan, Bulan agung yang 
dinanti-nantikan oleh umat Islam. Maka sudah sepantasnya, kita 


161 


mulai mempersiapkan diri agar dapat menjalani puasa Ramadhan 
dengan sebaik-baiknya. Dikatakan oleh sebagian ulama: 
۲ 5 fat سه هس‎ og 8 رے‎ 
وَرَمَضَانُ لِلحصَادِ‎ AE OA رجَب للرّرع‎ 

Bulan Rajab adalah bulan menanam bibit. Syakban untuk mengairi 

dan Ramadhan untuk memetik hasil. 

Siapa orang yang pada Bulan Rajab bekerja keras menanam bibit 
kebiasaan untuk berbuat taat, membiasakan shalat sunnah, membaca 
al Ouran, sedekah, berdzikir, dan ibadah-ibadah lainnya serta 
menghindari segala jenis dosa. Lalu di bulan Syakban ia memelihara 
kebiasaan itu dengan sebaik-baiknya. Maka pada Bulan Ramadhan, ia 
akan memetik hasil kebiasaannya. Ia akan menjadi orang yang gemar 
untuk shalat sunnah, gemar membaca al Ouran, gemar bersedekah, 
selalu berdzikir, tidak pernah lalai untuk beribadah kepada Allah dan 
selalu menjaga diri dari dosa. Jika demikian, ia akan menjadi orang 
yang sukses pada bulan Syawal, dan termasuk dalam golongan minal 
aidin wal faidzin, golongan yang kembali kepada Allah dengan penuh 
kemenangan. 

Sebaliknya, orang yang tidak mau memanfaatkan Rajab dan 
Syakban, selalu lalai pada dua bulan itu, tidak perduli dengan 
dosa dan tidak berusaha untuk meningkatkan ibadahnya. Di bulan 
Ramadhan, dia akan merasa sangat berat untuk melakukan ibadah. 
Bahkan mungkin kelalaiannya semakin menjadi jadi pada Bulan 
Ramadhan, kemaksiatannya lebih parah di Bulan Ramadhan. Jika 
demikian maka, ia akan menjadi orang yang sangat merugi. Ia telah 
melewatkan kesempatan agung untuk mendapatkan pahala yang 
berlipat-ganda, rahmat, pengampunan, serta anugrah Allah yang 
melimpah di bulan Suci Ramadhan. Dan ia akan menyongsong Bulan 
Syawal dengan tangan hampa bahkan mungkin dengan pundak 
yang dibebani dosa-dosa Naudzubillahi min dzalik. Merekalah orang- 
orang celaka yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya: 


رھ هو 0o17 379 2 o 2 Pugh‏ ور 3 Az‏ ررر ۶هو ر و 
زغم انف رجل د د ت عنده فلم يصل عل ورغم انف Jan‏ 
2 ۳۳ مه m‏ 2 

o 046‏ 922 و of To 27 a‏ 93< كو 5 وو و 
دخل ads‏ رمضان فادسلح قبل ان یغفر له ورعم انف رجل 

َو Ee ii AE‏ 017 03 .7 2\ 277 
در سکند ه بواه aS‏ فلم يدج 0 rece‏ 


162 


Sungguh rugi orang yang namaku disebut di sisinya, namun ia tidak 
bershalawat kepadaku. Sungguh rugi orang yang mendapati Bulan 
Ramadhan, namun Ramadhan berlalu sebelum dosanya diampuni. 

Sungguh rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah 
tua, namun keduanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. 
(HR Ahmad) 

Maka ayo kita warnai Bulan Syakban yang mulia ini dengan ibadah. 
Jangan lalai pada Allah. Mungkin banyak dari kita yang lalai pada 
bulan Rajab kemarin, jangan diteruskan! Pergunakan kesempatan 
emas pada Bulan Syaban ini untuk merubah diri dari lalai menjadi 
taubat, dari maksiat menjadi taat, dari sifat buruk menuju sifat-sifat 
terpuji untuk mempersiapkan Bulan Suci Ramadhan. Rasulullah 
SAW sendiri mencontohkan untuk bersiap menghadapi Ramadhan 
dengan banyak berpuasa pada bulan Syakban. Ketika Nabi SAW 
ditanya mengenai puasa yang paling utama setelah Ramadhan, Nabi 
SAW menjawab: 


م ور و 3 47 2 وم 
شعبان 3 لتعظیم رَمَضَانَ 
Puasa Syakban untuk mengagungkan Ramadhan. (HR Turmudzi)‏ 
Masyirol Muslimin Rahimakumulloh‏ 
Bulan Syakban ini juga adalah bulan untuk banyak mengingat‏ 
umur dan kematian. Pada bulan ini ditentukan ajal orang-orang yang‏ 
akan mati satu tahun ke depan. Banyak orang yang membangun‏ 
rumah mewah, sibuk memperkaya diri, menikah, merencanakan‏ 
kegiatan untuk bertahuh-tahun ke depan padahal namanya telah‏ 
tercantum sebagai orang yang akan mati pada tahun ini. Maka‏ 
jangan lalai, usahakan agar catatan ajal anda ditentukan ketika anda‏ 
sedang beribadah kepada Allah SWT. Ketika ditanya mengenai alasan‏ 
banyak berpuasa di Bulan Syakban, Rasulullah SAW menjawab:‏ 


o 
ع‎ 


- و‎ 5 
ماس‎ ih oS naa DAR et 
Os LAN ٍنَ الله بِسَتَبُ عل کل‎ 

A پس‎ 
ssl Wily أجلم‎ 
٠ IS 


Sesungguhnya Allah menetapkan setiap jiwa yang akan mati pada 

tahun itu. Dan aku ingin agar ketetapan ajalku datang ketika aku 
sedang berpuasa. (HR Abu ۷۵ la) 

Kehidupan dunia ini adalah sementara saudara. Umur manusia 


163 


itu pendek. Tidak lama lagi, semua yang hadir di sini pasti akan 
mati dan dikubur di bawah tanah yang sempit. Semua harta yang ia 
usahakan dengan susah-payah akan ditinggalkan. Istri yang sangat 
ia cintai akan diambil orang. Orang tua, anak-anak, saudara, dan 
sahabat yang selalu menghibur hatinya akan meninggalkannya di 
kubur sendirian tanpa teman. Tidak ada yang menemani kita selain 
amal sholeh, shalat kita, bacaan al Quran kita, puasa kita, shalawat 
kita, bakti kita kepada orang tua, dan amalan-amalan shaleh lainnya. 
Pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan amalan-amalan itu untuk 
menemani kesunyian kubur kita? Berapa banyak ketaatan yang 
sudah kita persiapkan untuk alam kubur? Jangan menunda-nunda 
persiapan ini saudara, sebab kematian bisa datang kapan saja kepada 
siapa saja. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda: 


7 د errand‏ ین من eal‏ 


ون تم عل الله 


Orang yang cerdas adalah orang yang a الع‎ dirinya 
dan beramal untuk menghadapi apa yang ada setelah kematian. Dan 
orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian 
ia berangan-angan kepada Allah. (HR Turmudzi) 

Maka persiapkanlah kematian anda saat ini juga. Jangan sampai 
kematian datang ketika anda lalai dan penuh dengan dosa dan 
kedurhakaan. Jika demikian maka anda akan menjadi orang yang 
paling celaka. Kubur anda yang sempit itu akan menjadi satu parit 
dari parit-parit neraka yang tidak pernah berhenti menyiksa sampai 
hari kiamat. Tidak ada yang dapat anda lakukan selain berteriak: 


ae‏ اه بره و رو ر 5 ملو 
D‏ ازجعون )48( لعل ESBS ELS feel‏ 
“Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). Agar aku berbuat‏ 
amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. (QS al‏ 
Mukminun 99-100)‏ 
Naudzubillahi min dzalik‏ 
Maasyiral Muslimin Rahimakumullah‏ 
Pada bulan Syakban ini juga terdapat malam yang sangat agung,‏ 
yaitu malam Nishfu Syakban, Malam lima belas Syakban. Pada‏ 
malam ini, Allah SWT melimpahkan ampunan dan rahmat secara‏ 


164 


menyeluruh, mengabulkan doa dan membebaskan banyak manusia 
dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda: 


< 
EE‏ سرو و 


شعبان فیغفر 


ale:‏ الله Gail ans Bn <E AG‏ مِنْ 
ent‏ حَلقه إلا oes gl DS‏ 
Allah 5 WT mengawasi makhluk-Nya di malam Nishfu Syakban dan‏ 
mengampuni seluruh manusia kecuali orang musyrik dan yang suka‏ 
menimbulkan perpecahan. (HR Thabrani)‏ 
Maka jangan anda lewatkan malam penuh nafahat ini. Hidupkan‏ 
malam itu dengan ibadah, sebab satu nafahat saja bisa menjadikan‏ 
kita orang yang beruntung untuk selamanya. Rasulullah SAW‏ 
bersabda:‏ 


a 4 
عم‎ w a 


A = مور ده‎ MA a 
NG ول‎ A ana 


غه سا tn‏ 


Sesungguhnya bagi Tuhan kalian pada hari-hari dari masa 
kalian terdapat nafahat-nafahat. Maka hadanglah ia barangkali ia 
mendapatkan satu nafahat kemudian kalian tidak akan celaka untuk 
selamanya. (H RTha ar 
Ys و‎ 


A) bs, ái; * OA‏ مین * pS‏ رب 


Ja أَحْسَنَ‎ ó 
AE 1 3 الرجيم‎ oJI OF ت8 بالله‎ i DAH 


ON of 055 OH WE PAK یوم‎ Sa ep ۳ a 

MA gaidu 5 قا‎ ai LI Je hy 
AE MAA من‎ bal LAN بار الله ل رم في‎ 
الْعَظِيُم‎ ai ها واو‎ 338 Jahe ین لیات ال کر الحَكِيْم‎ 
A a BAE A وم یم‎ Sells GI é ل‎ 


one AR هُوَ‎ 


م بما And‏ 


165 


JUMAT KETIGA 
KEUTAMAAN SEDEKAH 


FBS Sols Aa pe ic Shak aly ند‎ 
sala شِبْهُ‎ pad all ia 27) تصویرّه * وباسط‎ 00 
: یز‎ s عذابه‎ Js تدم‎ Ta ani bi رهم قل رهم‎ 
Key Kan KANTE 
ین خت( دو‎ 
ae A وَاشْهَد‎ * Fie SME 
م٢ ین السلال‎ colts NG Sealy, ecg 


a KAN EN a Ha PAN a 
pug لاد‎ tan * نوي‎ SU سل اطعا ف‎ fe ale i Ja 
تباب‎ GAN gl به من‎ Heke gael aa 
Bs ats علو نټ‎ a لتق‎ 4 
ی روز * صل الله وسلم‎ SA بذلك‎ Jas Fa 
يها‎ HER دولآ وج بها خبوره"‎ a على‎ 
َو‎ a 

Nas اه ی‎ Ma aa Gu 
a 


Í 


166 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran: 
سر‎ ba هم و 9 97 و - هس‎ - 
باق‎ aul عندگم ينفد وما عند‎ Ls 
Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah 
adalah kekal.(QS an-Nahl 96) 

Semua yang kita miliki baik berupa harta yang kita kumpulkan, 
bangunan-bangunan mewah, kendaraan-kendaraan mewah, 
perhiasan dan permata, semua itu akan lenyap tanpa memberikan 
manfaat apapun. Ada satu cara untuk membuat semua itu bisa kekal 
manfaatnya untuk kita, yaitu dengan mensedekahkannya di jalan 
Allah SWT. 

Pernah para sahabat menyembelih kambing dan membagi- 
bagikan semua dagingnya, hingga hanya tersisa daging pundaknya 
saja. Saat itu Nabi SAW bertanya: 


BU 


Apa yang tersisa dari kambing itu? 
Sayidah Aisyah menjawab: 


| 226 Yi وم‎ NG 
x بې‎ 
oe د ریو د‎ 


Tidak tersisa kecuali pundaknya 
Maka Nabi SAW bersabda: 


و 
یی ام و AP‏ 
Semuanya masih ada kecuali Pundaknya. (HR Turmudzi)‏ 
Itu menunjukan bahwa semua yang kita sedekahkan untuk Allah‏ 


SWT akan selalu ada di sisi Allah, sedangkan apa yang kita simpan 
itulah yang akan sirna. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Pada hakikatnya sedekah kita bukanlah untuk menolong orang 
lain, melainkan untuk menolong diri kita sendiri. Dengan bersedekah, 
kita telah melindungi diri dan keluarga kita dari berbagai bahaya besar 
yang mengancam kita, baik bahaya dunia maupun bahaya akhirat. 
Bahaya apakah yang paling kita takutkan di akhirat? Bukankah kita 
semua takut adzab Allah SWT di neraka? Sungguh sedekah dapat 
menghalau kita dari api Neraka. Rasulullah SAW bersabda: 


167 


Lindungi diri kalian dari neraka walau dengan bersedekah separuh 
kurma. (HR Bukhari Muslim) 
Bukankah kita semua takut mendapatkan murka Allah SWT? 
Ketahuilah bahwa sedekah rahasia dapat memadamkan murka Allah 
SWT. Rasulullah SAW Bal 


KoE alah AMNES cee ob” 


Cena sedekah jahosa dapat memadamkan kemurkaan 
Tuhan. (HR Thabrani) 

Maka siapa saja yang ingin terlindung dari api neraka, ingin 
terlindung dari kemurkaan Allah SWT, bersegeralah untuk 
bersedekah. Keluarkan apa yang kita mampu sedekahkan walaupun 
itu adalah hanya separuh biji kurma. Dengan demikian insya Allah 
kita akan selamat dari bahaya terbesar yang mengancam kita di 
akhirat. 

Sedekah juga dapat membuat harta kita selalu terjaga, bahkan 
sedekah adalah obat mujarab untuk semua penyakit hati dan fisik. 
Rasulullah SAW oe 


(LS‏ أُمُوَالَسمْ بالرّكاق وَدَاوُوا مَوْضَاكُمْ ARLEN‏ وَأَعِدُوا 
GAN IN‏ 


Jaga harta kalian dengan zakat, obati yang sakit kalian dengan 
sedekah dan siapkah doa untuk menghadapi bala. (HR Thabrani) 

Tahukah anda, apa penyesalan terbesar orang yang telah 
wafat? Apa yang akan mereka ingin lakukan seandainya mereka 
dikembalikan di dunia? Penyesalan terbesar mereka adalah 
karena tidak mensedekahkan hartanya, seandainya mereka diberi 
kesempatan untuk hidup kembali pasti mereka akan mensedekahkan 
semua harta mereka. Allah SWT berfirman: 


لش فاصم ین بل gush‏ و E Sidi‏ 
JA II ٢‏ ریپ 158 دق وک من الم 


Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 


168 


kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di 
antara kamu; lalu ia berkata: Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak 
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 
yang saleh?” (QS al-Munafiqun: 10) 

Maka, selagi kita sehat, selagi kita masih hidup mari kita sedekahkan 
kelebihan harta kita sebelum terlambat dengan datangnya kematian. 
Sebab jika kita wafat meninggalkan timbunan harta yang tidak 
pernah digunakan untuk kebaikan, meninggalkan banyak tanah dan 
kendaraan yang tidak pernah kita butuhkan di dunia, semua harta 
itu hanya akan memberatkan kita di akhirat kelak. Dan kita akan 
menjadi orang yang paling menyesali diri di sana naudzu billahi min 
dzalik. Rasulullah SAW bersabda 


يا ابْنَ آدَمَ » SEL‏ أن JAS‏ القضلَ خَيْرٌ لَك » وَأن شيکه BNF‏ 


Wahai keturunan Adam. Sesungguhnya jika kamu keluarkan harta 
yang lebih itu lebih baik bagimu. Sedangan menahan harta itu adalah 
buruk bagimu. (HR Muslim) 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Jangan pernah berpikir harta kita akan berkurang karena sedekah. 
Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjamin bahwa harta yang kita 
sedekahkan dengan ikhlas tidak akan pernah berkurang, Allah SWT 
pasti akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Di dalam Al-Quran, 
Allah SWT berfirman: 


AS 42 PE من شَيْءٍ‎ SAN ما‎ 9 
Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya. (OS Saba: 9) 
Rasulullah SAW juga bersabda: 


Jb مِنْ‎ NON AAN 
Sedekah tidak akan mengurangi harta... (HR Muslim) 
Setelah Allah SWT menjamin akan menggantikan harta yang 
disedekahkan, setelah Rasulullah SAW menjamin bahwa sedekah 
tidak akan mengurangi harta, masihkah kita ragu dan takut akan 


menjadi miskin karena sedekah? Buanglah perasaan takut miskin 
dan mulailah bersedekah ketika mampu. 


169 


Kita tidak akan pernah merugi dengan sedekah, justru kita akan 
menjadi orang yang paling rugi jika mampu bersedekah tetapi 
malah menyimpan harta untuk diri sendiri. Mereka yang tidak sudi 
bersedekah termasuk orang yang didoakan keburukan oleh malaikat 
setiap pagi. Rasulullah SAW bersabda: 


or 0 


ما ین یوم صا زان کل نکد MA Jasa‏ 
الله اغط مالفا وَيَقُولُ الاح : AN‏ أغط G Suka‏ 


Tiada satu hari pun berlalu dimana para hamba berpagi hari kecualu 
ada dua malaikat turun. Salah satunya berdoa: “Ya Allah berilah ganti 
bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu berdoa: “Ya Allah berilah 
kehancuran bagi yang menahan hartanya, (HR Bukhari-Muslim) 

Maka, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan setiap hari, siapa 
yang ingin mendapatkan keberkahan doa malaikat setiap pagi, 
jangan pernah lupa untuk bersedekah semampunya. Dan siapa yang 
tidak sudi mengeluarkan harta untuk orang lain, ingatlah bahwa doa 
malaikat itu mustajab, jangan sampai kebakhilannya menjadi sebab 
ia termasuk orang yang celaka kelak di akhirat.. 


e AÉ gila ر ابيع کم "وور‎ SARI 
5; د‎ VAN) وه پا‎ yani) 
Fida SINS dis Syd ART يأ‎ ol JS من‎ 
تَفْسا )15 جاء‎ AN ٣ ودن هور‎ a 
) َعْمَلُونَ‎ G خَبيرٌ‎ > als lei 
ایام بما فیه‎ gas Heal LAN ولم في‎ g AN پارك‎ 
الله الْعَظِيُم‎ pakan NG انول قزل‎ SN وال کر‎ oy 
SA الْمُسْلِمِيْن‎ pada ag, GAN لڪ‎ ۷ 


SJ هُوَالْعَفُوْرُ‎ 


170 


JUMAT KEEMPAT 
MENYAMBUT RAMADHAN 


دب اي ام راز PE‏ زیم an‏ وم 
تا وتا الب انام ٠‏ ول ال وان 
عَلَ مَا أَنْعَمَ م په a le‏ عَم ES, * el‏ أَجْمَلَ ci‏ 
مِنَ a‏ وَأَشْهَدُ د أن لا Yay‏ الله وَحْدَهُ لا هریت له 
"دو apes‏ وال کرام * 7 AA) mh, : AN arly‏ 1 
وَالتَعَم Ld!‏ وشي aa en‏ "ورس 2 ai‏ 
ړن ea‏ درو EY;‏ 
وضور ie EEN evi‏ ټول je‏ الله عَلَيْه As‏ 3 
٢ Kaka‏ وَإِهَائَةٍ LN; JI‏ * £5 عَادَ a‏ 
Á‏ التّظام * وَمَالَ ja‏ للائهدام aul ie"‏ وتنم فل سرون 
دوز نک Ny Sell Jati"‏ * 
Sic | êmas i ٢‏ الله اي بتفوی abl‏ )25 \ الله 


o oF 


د رور ي إلا i‏ موک 


Ge 
حق‎ 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Alhamdulillah beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki 
bulan suci Ramadhan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua 
umat Islam dengan perasaan gembira. Dikatakan bahwa para ulama 


۱7۱ 


terdahulu menunggu-nunggu dan mempersiapkan kedatangan 
Bulan Ramadhan sejak jauh-jauh hari. Mu'alla bin Fadhl menceritakan: 


۵ و رو 


akang ب ا مر أن رصان‎ DE يدْعُونَ الله‎ ris 


Dahulu, mereka para salaf berdoa kepada Allah selama enam bulan 
agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Dan berdoa 
enam bulan berikutnya agar Allah menerima amalan Ramadhan 
mereka. (Lathoiful Maarif) 

Bagaimana kita tidak berbahagia menyambut Bulan Ramadhan? 
Sedangkan setiap ibadah kita dilipat-gandakan pahalanya di bulan 
ini dan nafas-nafas kita terhitung sebagai tasbih. Rasulullah SAW 
sendiri memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika 
datang Bulan Ramadhan. Sahabat Abu Hurairah RA e 


۶ ه 


سول اللوضن لل عليه E ja‏ قد جع 
ja sis‏ هر با GAN‏ الله عم صِيَامهُ ER‏ فيه 
وت dash‏ فيه و ی NEG‏ قبه AN‏ فيه 


م سه ozz‏ 


poised مَنْ‎ a 


Rasulullah SAW besabda untuk memberikan kabar gembira kepada 
para sahabat: Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan 
yang diberkahi. Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. 
Pintu-pintu surga dibuka di bulan ini, dan pintu-pintu neraka ditutup. 
Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih 
baik dari seribu bulan. Orang yang diharamkan dari kebaikannya maka 
ia benar benar telah diharaman dari kebaikan apapun. (HR Ahmad) 

Maka ayo kita sambut bulan penuh berkah ini dengan perasaan 
gembira dan dengan semangat beribadah kepada Allah SWT. Jangan 
jadikan kedatangan Ramadhan seperti kedatangan bulan-bulan lain. 
Jika di Bulan-bulan lain kita banyak berdosa, inilah saatnya untuk 
meraih ampunan Allah yang terbuka lebar setiap harinya. Jika di 
bulan-bulan lain kita hanya melakukan ibadah wajib, inilah saatnya 
untuk menambah ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya dilipat- 


172 


gandakan di bulan ini. Jika di hari-hari lain kita tidak pernah membaca 
Al-Quran, inilah saatnya kita mulai membuka Mushaf kita. Sambutlah 
Ramadhan dengan penuh suka cita dan semangat ibadah, agar kita 
tidak menjadi orang yang diharamkan dari keberkahannya. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Setiap orang yang berpuasa di Bulan Ramadhan dengan benar 
pasti diampuni oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: 


94 © كوس( ےے تس‎ 7.2 Aru? AA 4) 7 ساس مس‎ of 
له ما تقدم من ذنبه‎ jac ایمانا وَاحَتِسَابًا‎ Glas) مَنْ صام‎ 
Siapa yang berpuasa Ramadhan dengan iman dan mengharapkan 

pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu. (HR Bukhari-Muslim) 
Saking mudahnya mendapatkan ampunan di Bulan ini, sampai- 


sampai Malaikat Jibril pernah berdoa dengan doa yang diamini oleh 
Nabi SAW: 
eu رش ا میم رو‎ at باو م‎ ieee Beer ee 
الكَّارَ, فَابْعَدَهُ الله واسحقه‎ JSS وَمَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فلم عفر له‎ 
Siapa yang mendapati Ramadhan, akan tetapi ia tidak diampuni 
maka ia akan masuk neraka, semoga Allah menjauhkannya dari 
rahmat-Nya dan menghancurkannya. (HR Thabrani) 

Inimenunjukkan bahwa orang yang tidak mendapatkan ampunan 
di Bulan Ramadhan adalah orang yang sudah sangat keterlaluan 
dalam bermaksiat pada Allah SWT. Bagaimana ia tidak diampuni, 
sedangkan setan-setan telah dibelenggu, pintu surga dibuka, 
pintu neraka ditutup, pahala ibadah wajib dilipat gandakan tujuh 
puluh kali, pahala ibadah sunnah disamakan dengan pahala ibadah 
wajib, nafas orang yang berpuasa dinilai sebagai tasbih, tidurnya 
dinilai sebagai ibadah, doanya dikabulkan, setiap malam Allah SWT 
membebaskan banyak hamba-hamba-Nya dari api neraka, bahkan di 
sana ada malam Lailatul Qodar yang lebih utama dari seribu bulan. 
Setelah semua ini, tentunya orang yang masih tidak mendapatkan 
ampunan adalah orang yang sudah sangat jauh terjerumus dalam 
hawa nafsunya sehingga pantas untuk dijauhkan dari rahmat Allah 
SWT. Naudzu billahi min dzalik. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Memang ada orang-orang yang tidak mendapatkan pahala puasa 


173 


walau sudah bersusah-payah menahan lapar dan haus. Puasa adalah 
tameng dari api neraka, tetapi ingat ada perbuatan-perbuatan yang 
dapat merusak tameng itu. Nabi SAW bersabda: 


GE iu الصیام > جنه‎ 
Puasa adalah tameng selama ia tidak merusaknya 
Kemudian ada sahabat yang bertanya 


Dengan apa ia merusaknya? 
Nabi SAW bersabda: 


= 

٥‏ ع 
٥ ۰‏ ۰ ساهو 
بحدب ‏ او KS‏ 
و س Porra p‏ 


Dengan dusta atau ghibah/membicarakan keburukan orang. (HR 
Thabrani) 

Dusta dan Ghibah adalah dua penyakit lisan yang sering 
terjadi di masa ini. Kita sering menjumpai keduanya dalam setiap 
pembicaraan baik di dunia nyata atau di media sosial. Seringkali 
orang menyebarkan dusta atau membicarakan keburukan orang lain 
hanya untuk membuat temannya tertawa. 

Hati-hati saudara! Sayangi puasa anda. Jangan sampai hujan 
rahmat, keberkahan, maghfiroh, dan anugrah Allah SWT di bulan 
Ramadhan nanti terhalang hanya karena satu atau dua kata yang 
terucap dari lidah anda. 

Jangan pernah menyebarkan dusta baik secara sengaja atau 
tidak. Di zaman ini, begitu banyak berita dusta tersebar dengan 
cepat melalui media sosial. Perhatikan baik-baik berita yang sampai 
pada kita. Jangan menyebarkan semua berita yang belum jelas 
kebenarannya sebab itu sama saja dengan berdusta. Rasulullah SAW 
bersabda: 


7 


گقی SANG a‏ بکل ما سیم 
Cukup bagi seorang dikatakan berdusta apabila ia mengatakan‏ 
semua yang ia dengar. (HR Muslim)‏ 


Maka, ayo kita jadikan puasa kita di Bulan Ramadhan nanti menjadi 
puasa yang paling sempurna. Jauhi pembicaraan yang tidak perlu, 


174 


apalagi yang menjerumuskan kepada dosa. Jauhi pula perbuatan 
yang tidak berguna. Jaga ucapan dan perbuatan kita. Ingat selalu 
sabda Nabi SAW berikut ini: 


2 ماو A 2 7 faa‏ 
Kan‏ فث ولا لول SU PA‏ قلیقل )3 
Go‏ و ترا 

Puasa adalah tameng, ۳ Sk ia berkata kotor dan jangan 

pula berbuat bodoh (dosa) jika seseorang mengejek maka katakanlah 
“Aku sedang berpuasa” dua kali. (HR Bukhari) 

Semoga kita bisa menjalankan ibadah Puasa Ramadhan nanti 

dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita dijadikan orang-orang 


yang dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari 
api neraka pada bulan Ramadhan nanti.. Aamiin ya Robbal “alamiin 


و 


دشن فقس لا * و صَنَ مَا جَرَتُ به PW‏ دږ 
لیب Sel PI‏ بال من GANGA HAN ALAN‏ من 
Am‏ مد وی بو a Jaga‏ 
(ES‏ 
او لي ری ات ولت اسب 
مِنَ EV‏ وا کر نت path,‏ الل الْعَظِيْم لي 
وَلَكُمْ ekg Hal, SA,‏ الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُو له هُوَ 
Ha‏ 


i 


175 


KHUTBAH BULAN 


RAMADHAN 


JUMAT PERTAMA 
KEAGUNGAN RAMADHAN 


sell ay A‏ الور A ‘est sate‏ # انا 


وتا ین als.‏ نخد 2“ a T ES ried ZS‏ ودیته* 


MAL 5h KA‏ جییر dzi “35 tah"‏ وَنِعُمَ اتير" 

AA‏ ألا 4 لا الله وخته لا ريك له“ ke ys‏ الا 

tah ed an pen Ld AA Zeli وق الله‎ kas 
MAA AGEN AS مق‎ 4 yh Maid "و‎ 


همم و 


o 


صِبْ" وَأحَلَهُ ین ضییم ارب 
eas as‏ من شجرة مر دي كشب ني Pen‏ 
“SEN EL 5551 585‏ وال ea "IN‏ 


w 


; افو‎ A ie Ta ا"‎ 


Ge 
حق‎ 


Ss eet iad‏ الله د اي بتفوی a‏ اتَّقُوا الله 
ere pers‏ درك بان 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Alhamdulillah, Allah SWT telah menyampaikan kita kepada Bulan 
Suci Ramadhan. Bulan yang sangat agung dan mulia, Bulan yang 
penuh berkah, rahmat dan maghfiroh. Bulan Ramadhan demikian 


178 


agung, namun sayangnya kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. 
Rasulullah SAW bersabda: 


NGNE eS ا‎ gg BO Ter of 
لو یعلم العباد ما في رَمَضَانَ لعَمنت امت ان تکون الستة‎ 
2 و رص‎ 
Andai para hamba mengetahui apa yang terdapat di dalam Bulan 
Ramadhan, maka pasti umatku berharap sepanjang tahun adalah 
Ramadhan. (HR Abu Ya'la) 

Datangnya Ramadhan adalah kabar gembira sekaligus peringatan 
keras bagi kita. Kabar gembira bagi yang menyambutnya dengan 
taubat, dengan menunaikan puasa, dengan banyak bersedekah, 
bersilaturahim, memperbanyak dzikir dan membaca al-Quran, 
dengan shalat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka akan 
mendapatkan pahala berlimpah dengan perbuatan yang sedikit. 


Mereka akan keluar dari Bulan Ramadhan dalam keadaan terbebas 
dari api neraka. Merekalah golongan: 


من العایدین والفایزین 
Golongan yang kembali kepada Allah dan sukses.‏ 

Tetapi bagi yang mengabaikan kemuliaan Ramadhan, bagi 
yang mengisi hari-hari Ramadhan dengan larut dalam hura-hura, 
kelalaian, menyibukkan diri dengan dunia, perselisihan, memutus 
tali silaturahim, dan berbagai dosa, dan kemaksiatan. Bagi mereka, 
Datangnya Ramadhan bukanlah berkah melainkan malapetaka. 
Dosa-dosa mereka akan lebih berat hukumannya sehingga mereka 
terancam mendapatkan kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. 
Rasulullah SAW pernah bersabda: 


ہے عي 2 يي 3 
ees‏ 0 م - و -\- ساس | 

ٍن gal‏ لن CF‏ ما اقاموا صیام رمضان 
Sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka‏ 


menunaian puasa Ramadhan 
Salah seorang sahabat bertanya: 


1 لطر رس uk‏ هئ ات اسه SE‏ سه له 
يا سول الله » رما خزيهم في AELS)‏ شهر رمضان ؟ 
Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk kehinaan mereka jika mereka‏ 


179 


tidak mempedulikan Bulan Ramadhan? 
311 SAW bersabda: 


eee 
AK کن مات قبل‎ IAN وق‎ db dio يق‎ 
LÄG «SEN بها‎ Ku الله‎ Le Ben ee 
ني ما لا کنا‎ elt کو تو‎ 


Dengan melakukan hal-hal yang diharaman di Bulan Ramadhan. 
Siapa yang di dalam Ramadhan melakukan zina atau meminum 
minuman keras maka Allah SWT akan melaknatnya, dan semua 

penghuni langit pun akan melaknatnya sampai Ramadhan tahun 
berikutnya. Jika ia mati sebelum menemui Ramadhan berikutnya, 
maka ia tidak memiliki kebaikan di sisi Allah untuk melindunginya dari 
Neraka. Maka berhati-hatilah di bulan Ramadhan sebab perbuatan 
baik di dalamnya dilipat-gandakan ganjaranya dan tidak dilipat- 
gandaan di bulan lainnya, begitupula perbuatan buruk akan dilipat 
gandakan hukumanya. (HR Thabrani) 

Maka hati-hati saudara, Pahala orang yang menjaga kemuliaan 
Ramadhan memang sangat agung, tapi jangan lupa bahwa 
murka Allah SWT bagi yang menodai kemuliaan Ramadhan tidak 
tergambarkan pula besarnya. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Jika kita perhatikan, banyak sekali umat Islam yang mengabaikan 
Ramadhan. Tidak ada perbedaan dalam pandangan mereka 
antara hari-hari di Bulan Ramadhan dengan hari-hari lain. Betapa 
banyak umat Islam yang meninggalkan puasa tanpa uzur dengan 
berbagai alasan. Padahal Rasulullah SAW telah mengancam dalam 
sabdanyanya: 


ea غار‎ yay Yigal y 
اه‎ ip pais te 


180 


Siapa yang tidak berpuasa sehari dari Ramadhan tanpa ada uzur, 
dan bukan pula karena sakit maka ia tidak akan dapat menebus 
dosanya dengan puasa sepanjang tahun walaupun ia melakukannya. 
(HR Turmudzi) 

Yang tidak kalah memprihatinkan, ada sebagian umat Islam yang 
justru membantu mereka yang tidak berpuasa dengan menjual 
makanan untuk dikonsumsi di siang Ramadhan. Mereka tidak sadar 
bahwa sedikit keuntungan dunia yang mereka peroleh sama sekali 
tidak ada gunanya dibandingkan dengan besarnya dosa yang 
ditanggung karena membantu orang melakukan dosa besar. 

Banyak pula orang yang berpuasa tetapi tidak hati-hati menjaga 
puasanya. Mereka berbuka sebelum yakin masuknya Waktu Maghrib. 
Segera berbuka memang adalah sunah, namun perlu diperhatikan 
bahwa semua ulama sepakat kesunahan ini hanya berlaku jika 
sudah yakin masuk waktu Maghrib. Siapa yang berbuka sebelum 
masuk waktu Maghrib walaupun semenit, maka puasanya batal dan 
ia termasuk golongan yang berdosa besar. Rasulullah SAW pernah 
bermimpi melihat manusia yang digantungkan di atas ujung tumit 
mereka dengan bibir robek mengalirkan darah, ketika Beliau SAW 
bertanya siapa mereka ? Maka dijawab: 


Nia‏ الذين يُمْطِرُونَ قبل IE‏ صومهم 


Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka 

bagi puasanya. (HR Ibnu Hibban) 

Maka hati-hatilah dalam menjaga puasa anda. 

Yang tidak kalah penting adalah berhati-hati menjaga makanan. 
Karena puasa anda, tarawih anda, doa anda, dan semua ibadah yang 
anda lakukan di dalam Bulan ini akan sia-sia jika makanan anda 
berasal dari yang haram. Imam Ibnu Ruslan mengatakan dalam bait 
zubadnya: 


Jeep al jhe Bb Cee ore وطاعة‎ 
Ketaatan dari orang yang memakan makanan haram, bagaikan 
bagunan dibangun di atas ombak lautan 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Puasabukansekedarmenahanlapardan haus.Tetapijugamenahan 


181 


semua anggota tubuh dari hal-hal yang sia-sia. Menahan mata dari 
memandang yang haram, menahan mulut dari ucapan yang kotor, 
menahan tangan dari menzalimi orang, menahan pendengaran dari 
apa yang haram ee dan seterusnya. Rasulullah SAW نی‎ 


1 : 258 : 
SING AN مِنَ‎ PANTI وَالشّرْبٍء‎ BM مِنَ‎ AL لَيْسَ‎ 
Puasa ae sekedar tidak makan dan minum. an yang 
sesungguhnya adalah menahan diri dari hal yang sia-sia dan 
perkataan buruk. (HR Ibnu Khuzaimah) 

Jangan sampai kita bersusah payah berpuasa, namun ternyata 
amalan kita tidak diterima karena tidak dapat menjaga mulut dan 
anggota tubuh kita dari perbuatan tercela. Jika demikian kita akan 
termasuk dalam golongan yang disabdakan Nabi SAW 


A‏ صِيَامه إلا ا وع 
Banyak orang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari‏ 
puasanya selain rasa lapar. (HR Ibnu Majah) naudzu billahi min dzalik‏ 
Semoga kita bisa menjalankan ibadah Puasa Ramadhan dengan‏ 
sebaik-baiknya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang‏ 
dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api‏ 
neraka pada bulan i ini. Aamiin ya Robbal “alamiin‏ 


ا و و ری pan‏ ی ajah‏ 
ERARA‏ کلام مَنْ ARI‏ عي ليم NG‏ رات 
E 2 re gael se BN‏ 
WA‏ كما يوق ا زین مِنْ LA AAS‏ نفو Tee‏ 

A اب ا‎ JAWI 
em وَأُسْتَغْفِرٌ الله‎ SS قَوْلي‎ Jil. SSI SUN; SN مِنَ‎ 
روه اه‎ ere 9 aa Se لو‎ 


هو AR‏ الْرَحِيُم 


182 


JUMAT KEDUA 
KEMBALI KEPADA ALQURAN 


Jb ay Kadi‏ رمن تصطفیه من عباده "33323 ath‏ هراو 
* وَمُوَيّدِهِمْ بتسییده وارشاده * وساترهم 34 الرْعْتصَاصِ في 


Si‏ بلاده * أَحْمَدُهُ AA gaya fe‏ * وَأَشْهَدُ أَنْ لا اه 
ees ۶ af aaah 71 77-77 Tana Si‏ 


َيه Kai jig‏ جين برق ba‏ ساب AS AN‏ * وط 
AAN ote,‏ * وتتز Dés bark K3‏ مِنْ 
ذزن ال امین واه" قلم رل صل الله isik clay ale‏ 
بالايتان "al‏ ویر بالفرآن Gals‏ * ولوا بور الاسلام 
gales‏ و ال تم لس تم ولآ رز 

با الاب HA"‏ يها ف جواره NA IE‏ 


z 
PWA م ۵ و .2 و و‎ A 


SE انَقُوا الله‎ all ِتَقْوَى‎ oD الله‎ Sts دزن وس‎ 
A - SG : ولا قوف‎ ats 
Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 


Saat ini kita berada pada bulan yang agung, satu-satunya bulan 
yang namanya disebutkan dengan jelas dalam al Quran. 


ره A P‏ و 5 
شهر رمضان الذي Iss‏ فيه IYAN‏ 


Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al ۰ 
(OS al Bagarah 185) 


183 


Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan keagungan 
dan keistimewaan Ramadhan. Bagaimana bisa kita ungkapkan 
keagungan bulan yang setiap tarikan nafas orang berpuasa di 
dalamnya sebanding dengan tasbih, tidurnya dianggap sebagai 
ibadah, setiap ibadah sunah diganjar dengan pahala ibadah wajib, 
dan setiap ibadah wajib, pahalanya digandakan tujuh puluh kali dari 
pahala di bulan lainnya. Terlebih pada bulan Ramadhan terdapat 
satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, malam lailatul Qodar: 


wg ۳ 0 هو‎ > Aa Aot 
® 
القدر خير من الف شهر‎ UI 


Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. (QS al Qodar: 3) 

Siapa yang beribadah pada malam ini, seakan ia beribadah selama 
lebih dari seribu bulan. Beruntunglah orang yang mempergunakan 
setiap detik bulan ini dengan berbagaijenis Ibadah. Dan beruntunglah 
orang yang mendapatkan malam lailatul qodar, mendapatkan 
berbagai nafahat dan anugrah yang ada di dalamnya. 

Awal Bulan Ramadhan adalah rahmat, pertengahannya adalah 
ampunan Allah, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. 
Sungguh rugi orang yang tidak mendapatkan bagian sama sekali 
dari keberkahan Ramadhan yang menyeluruh ini. Dalam hadits 
dikatakan: 

Ya‏ أَذْرَكَ رَمَضَانَ BARA Saab‏ الله 
Siapa yang mendapati Ramadhan, namun ia tidak‏ 
mendapatkan ampunan. Maka Allah akan menjauhkannya (dari‏ 
rahmat-Nya). (HR Ibnu Hibban)‏ 

Ini karena begitu mudah untuk mendapatkan sebab-sebab 
maghfirah dalam Bulan Ramadhan. Tidak mungkin seorang muslim 
terhalang dari ampunan Allah pada bulan ini kecuali karena ia sudah 
sangat keterlaluan dalam berpaling dari Allah SWT, dan sudah sangat 
berani menentang Allah SWT. Dengan demikian sudah sepantasnya 
ia terusir dari pintu rahmat Allah SWT. 

Bulan Ramadhan adalah juga bulan untuk berbagi dengan sesama, 
memperbaiki hubungan dengan orang tua, keluarga, tetangga dan 
semua saudara-saudara kita seagama. Dikatakan bahwa Rasulullah 
SAW lebih dermawan pada Bulan Ramadhan, terlebih pada sepuluh 
hari terakhirnya. Siapa saja yang memberi makan orang yang 


184 


berbuka pada bulan ini, maka dosa-dosanya akan diampuni, dia 
akan dibebaskan dari api neraka, dan mendapatkan pahala puasa 
yang sama dengan orang yang diberi makan itu. Ketika para sahabat 
mendengar besarnya keutamaan ini, mereka bertanya : “Wahai 
Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki sesuatu untuk diberikan 
para orang yang berbuka” Maka Nabi SAW besabda: 


PE ; La Je صایماً‎ aa | doa 


ae 


ور 4 و 


Allah memberikan pahala ini bagi orang yang memberi makan orang 
yang berbuka walau pun dengan seteguk susu atau sebutir kurma atau 
seteguk air. Siapa yang membuat kenyang orang yang berbuka puasa, 
maka Allah akan memberinya minum dari telagaku dengan minuman yang 
ia tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. “(HR Baihaqi) 

Pada bulan Ramadhan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk 
memperbanyak empat hal yang disebutkan dalam sabdanya: 


r حَصلتانِ 03 بهار‎ > dl اکا فيه‎ 
Sa دما قضلتان‎ Pan ge gta 


4%“ رو ۶ 


JEN ly «25 yaks بها رڪم : ده آن لا إلا الله‎ 
SEN Ga kada c A | aul adu ga کم‎ EN 


Perbanyaklah di dalamnya empat hal. Dua hal dapat membuat 
Tuhan kalian ridho kepada kalian. Dan dua hal adalah sesuatu yang pasti 
kalian perlukan. Adapun dua hal yang dapat membuat Tuhan kalian 
ridho adalah bersaksi bahwa Tiada Tuhan Selain Allah dan beristighfar 
memohon ampun kepada-Nya. Sedangkan dua hal yang pasti kalian 
perlukan adalah memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga dan 
meminta perlindungan kepada-Nya dari Neraka. (HR Baihagi) 
Oleh sebab itu banyak ulama yang menganjurkan kita 


memperbanyak dzikir: 


185 


ee ANK 2 Ti -3f‏ سو و 
NAN‏ استغفِرٌا ah‏ مالك SLI‏ وَتَعُودُ Dy‏ مِنَ JEN‏ 

Karena dzikir ini mengumpulkan empat hal yang oa 
Rasulullah SAW untuk diperbanyak pada Bulan Ramadhan. Yaitu 
syahadat, istighfar, meminta surga, dan memohon perlindungan dari 
neraka. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Bulan Ramadhan ini juga adalah bulan al Quran. Sebab Al Quran 
diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada 
malam Lailatul Qodar di bulan Ramadhan. 

po في ليلة‎ pl إنا‎ 
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul 
Qodar (malam kemuliaan.) (QS al Qodar: 1) 

Al Quran adalah petunjuk bagi setiap manusia yang dapat 
dijadikan pedoman sepanjang masa di segala tempat. Di dalamnya 
dikumpulkan semua hal yang diperlukan manusia mulai dari 
keyakinan, ibadah, akhlak, hubungan sesama manusia, politik, 
hukum, perdamaian, peperangan, ekonomi, hubungan antar bangsa, 
ilmu pengetahuan, dan lainnya. Allah SWT menurunkan al Quran 
sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi 
kaum yang beriman. 


PR o> 117 ie Ayre = < 1 °1 اب‎ 
SAS شَيْءٍ وَهُدَى‎ PI EK الکتاب‎ Ode WSs 
6 
Ca ra 


Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Ouran) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 
gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (OS an Nahl: 89) 

Al Ouran juga adalah penawar bagi segala penyakit yang ada 
dalam hati manusia, dan solusi bagi setiap permasalahan yang telah 
terjadi atau akan teradi di dalam masyarakat. Allah SWT berfirman: 


TENS 


Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi obat 
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS al Isra: 82) 
Namun sayangnya, banyak umat Islam yang menjadikan al Quran 


186 


yang begitu hebat dan sempurna itu hanya sebagai penghias lemari 
saja. Banyak dari kita yang menganggap al Quran tidak lebih dari 
sekedar lafadz yang diulang-ulang, atau senandung indah yang 
dilantunkan pada pembukaan perayaan-perayaan resmi. Jarang 
sekali yang merenungkan isi kandungan al Quran dan meneladaninya. 
Kita lalai bahwa keberkahan al Quran yang teragung ada di dalam 
merenungkan, memahami maknanya, lalu mengamalkannya. 


ogo و‎ È a, 5 Pr Bok o عم‎ 
اولو الالبّاب‎ SA آیاته‎ Land) مُبارك‎ Gal] AAN SES 
Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya 
mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. (OS Shad: 29) 

Kaum muslim di masa ini bagaikan orang yang mati kehausan 
padahal ada air di hadapannya. Kita putus asa mencari-cari solusi 
kehidupan ke mana-mana padahal ada al Ouran yang menjadi solusi 
dan penawar dari segala sesuatu di hadapan kita. 

Maka dalam momentum Ramadhan ini, mari kita kembali kepada 
al Ouran dengan memperbanyak membaca al Ouran, merenungi 
maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Kaum muslimin 
dahulu memiliki kekuatan dan peradaban yang agung karena mereka 
mulia dengan Islam dan berpegang teguh dengan al Ouran. Sayidina 
Umar bin Khathab berkata: 


w 
3d کو‎ ar 


Dahulu kami hina kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam. 
Dan jika kita mencari kemuliaan pada selain Islam maka Allah akan 
menghinakan kita kembali. 

Hati-hati, jangan sampai kita membaca al Quran dengan hati orang 
yang lalai. Yang lisannya membaca al Quran dengan fasih, dengan 
suara yang tinggi dan indah namun hatinya kosong dari perasaan 
khusyu dan pengagungan kepada Allah. Mereka membaca al Quran 
dari al Fatihah sampai akhir, namun sama sekali tidak mengetahui 
sepatah kata pun makna yang mereka baca. Mereka membaca al 
Quran tetapi sama sekali tidak mempedulikan petunjuk yang ada 


187 


di dalamnya. Jika demikian maka al Quran akan menjadi saksi yang 
E kak kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda: 


Jisu ial من جَعَلَهُ‎ Sh وماحل‎ Ges ESAI 
EN إلى‎ Se AS Aas مَنْ‎ a A 


Al Quran adalah pemberi syafaat yang da memberi 
syafaat dan saksi yang dipercaya. Siapa yang menjadikan al Quran 

di depannya maka ia akan menuntunnya ke surga dan siapa yang 

menjadikannya di belakang maka ia akan menggiringnya ke neraka. 
(HR Ibnu Hibban) 

Semoga dengan keberkahan al Quran dan Ramadhan, Allah 
SWT memberikan kepada kita semangat dan kekuatan untuk 
memanfaatkan Ramadhan tahun ini dengan sebaik-baiknya, 
sehingga sehingga Ramadhan kita tahun ini menjadi salah satu dari 
Ramadhan terbaik dalam hidup kita. Aamiin ya robbal “alamin. 


A ara 3‏ ا و 


Oi 
z 


یت عم ی وان پا 


aby ÊNGG (gaily bah AN في‎ hj بَارَكَ الله‎ 

ین e EES 338 Jl en Sally AN‏ لله الْعَظِيُم 

25) امین فَاسْتَغْفِرُ كه روه‎ padng ولوالده یم‎ Gals لکم‎ u 
SAN هُوَ‎ 


188 


JUMAT KETIGA 
AGAR PUASA KITA DITERIMA 


AA‏ يله ill‏ د د3 يې ٢‏ و 
gd fe‏ نعمت قازئهتث بشگره e‏ 
بطاعته فاستَجبنَ WS‏ رل تت يف 
plik akad ta E‏ * عَيْدًا 

کون لِمَوَادً قِسَمِهِ GG‏ * وَلِعَوَامِ كَرَمِهِ lite‏ ضِيًا * Yat aga‏ 
۳ الله وخده لا ریت له BGS‏ برعا cas‏ الب * وكلمة 

ee نوس‎ 
ر * فرح به بهم‎ 2335 Jed itl gat SR 
Jus الله‎ Sy eta wl شر رش به مد لات‎ 
E * pail BED 


s 


طاعَة Pa S5‏ نس هر دن 


A 


JI 
= 
* 


MAS حِرَاءُ متاوح‎ & ka اښ‎ gee 
SA AS وباي بتقوی اللّه,‎ sis ng : ما بَعْدُ‎ 


Ry AGE: hy إلا‎ BEN ale 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Alhamdulillah, telah datang Bulan Ramadhan, bulan yang selama 
ini kita tunggu-tunggu kehadirannya. Telah datang Bulan Suci yang 
penuh dengan ampunan dan maghfiroh dari Allah SWT. Tidak kata 


189 


yang mampu mengungkapkan besarnya rasa syukur karena kita 
masih dapat menyambut Ramadhan, menjalani puasa Ramadhan 
dan menikmati limpahan nafahat dan anugrah Allah di bulan suci 
ini. Betapa banyak orang yang pada tahun lalu masih ada bersama 
kita untuk menikmati anugrah Ramadhan, akan tetapi kini mereka 
telah tiada dan meninggalkan dunia yang fana. Maka adanya kita 
di Bulan ini adalah nikmat agung yang harus disyukuri dengan 
cara memuliakannya, mengisi bulan mulia ini dengan kebaikan dan 
ibadah, dan menjauhi semua jenis kesenangan nafsu di dalamnya. 
Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana keagungan Ramadhan 
melalui sabdanya: 


ey oz o sat EE 3‏ اص 2 ه 2 
Isl‏ کان اوٌل AN‏ مِنْ شهر ۷ رَمَضَانَ Diko‏ الشیاطین 23723 اس 
Ag‏ علقت Isl‏ واب رل : تخ منها باب وفتحت pan‏ 


ar DA‏ ب يتاي متا تاباغ JS BI‏ وا 
setan-setan serta‏ ع Apabila tiba malam pertama bulan‏ 
jin-jin yang durhaka dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup tanpa‏ 

menyisakan satu pun pintu yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka, tanpa 

menyisakan satu pun pintu yang tertutup. Setiap malamnya, terdapat 
panggilan yang menyeru, “Hai yang menghendaki kebaikan, bersegeralah. 
Dan hai yang menghendaki keburukan berhentilah. Allah memerdekakan 
banyak orang dari neraka, dan itu terjadi setiap malamnya. (HR Turmudzi) 
Setiap malam Ramadhan Allah memerdekakan banyak hamba- 
Nya dari neraka. Maka orang yang rugi, bukanlah orang yang tidak 
memiliki harta. Bukan pula yang hidup sebatang kara. Tapi adalah 
orang yang tidak mendapatkan bagian sama sekali dari ampunan 
Allah di bulan Ramadhan yang menyeluruh ini. Dalam hadits 


dikatakan: 
یم له 2056 الله‎ S3 مَنْ 3531 رَمَصَانَ‎ 


Siapa yang mendapati Ramadhan, namun ia tidak mendapatkan 
ampunan. Maka Allah akan menjauhkannya (dari rahmat-Nya). 
(HR Ibnu Hibban) 


190 


Ini karena begitu mudah untuk mendapatkan sebab-sebab 
maghfirah dalam Bulan Ramadhan. Tidak mungkin seorang muslim 
terhalang dari ampunan Allah pada bulan ini kecuali karena ia sudah 
sangat keterlaluan dalam berpaling dari Allah SWT, dan sudah sangat 
berani menentang Allah SWT. Dengan demikian sudah sepantasnya 
ia terusir dari pintu rahmat Allah SWT. 

Maasyirol muslimin rahimakumulloh 

Banyak orang yang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, akan 
tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan justru yang didapat 
adalah dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda: 


Bloc}‏ لیس له من صِيَامِه إلا ا جوع 
Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa‏ 
apa dari puasanya melainkan lapar saja. (HR Ibnu Majah)‏ 

Siapakah mereka? Yaitu yang berpuasa akan tetapi tidak menahan 
dirinya dari dosa. la berpuasa tetapi masih suka memandang kepada 
yang haram, ia berpuasa tapi masih suka mencaci-maki sesama 
muslim, ia berpuasa tapi masih suka berdusta, dan melakukan dosa- 
dosa lainnya. Merekalah yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga 

saja tampa pahala dari Allah SWT. Rasulullah SAW SE 


من لم يدع قو fain yid‏ به Bah jani‏ أَنْ ید ع 
طعامه AA‏ 


Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta serta 
perbuatannya maka Allah tidak peduli jika ia meninggalkan makanan 
dan minumannya (HR Bukhari) 

Hadits ini menunjukkan bahaya dusta, terlebih di bulan puasa. 
Dusta sudah seperti penyakit menular yang melanda umat Islam saat 
ini. Bahkan mungkin sebagian dari kita sering menyebarkan dusta 
atau hoax tanpa disadari. Siapa saja yang menyebarkan semua berita 
yang 12 dengar dan belum jelas kebenarannya, ia sudah digolongkan 
sebagai pendusta. Rasulullah SAW bersabda: 


5 م‎ Ža ورب م‎ of 12 ٥ 2 


191 


Seorang sudah layak dianggap berdusta jika ia mengatakan semua 

yang ia dengar. (HR Muslim) 

Maka hati-hati wahai saudara, terutama di zaman ini. Zaman di 
mana media sosial menampilkan banyak berita-berita yang tidak 
jelas. Jangan sampai pahala puasa kita sia-sia hanya karena kita 
menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Berita- 
berita yang terkadang sengaja disebarkan musuh Islam untuk 
memecah-belah umat. Telitilah setiap kabar atau berita yang kita 
terima agar kita tidak menjadi seorang pendusta tanpa disadari, agar 
kita tidak menjadi seorang pemecah belah umat tanpa disadari. Wal 
iyadzu Billah. 

Maasyirol muslimin rahimakumulloh 

Termasuk hal sangat perlu diperhatikan di bulan ini adalah 
menjaga lisan dari mencaci. Tidak sedikit di antara umat Islam yang 
mudah mencaci dengan sebutan bodoh, fasik, Radikal, munafik 
hanya karena perbedaan partai, perbedaan ormas, atau perbedaan 
pilihan. Lisan memang sulit untuk dijaga, akan tetapi bahayanya 
teramat besar di akhirat. Rasulullah SAW bersabda: 


Vans اگاس في الگار َل ژجوهیم أوْعَلَ‎ ces Ja 


pets Be‏ لسنتهم 
Apakah yang menyebabkan manusia tersungkur di atas wajahnya‏ 
atau hidung mereka di neraka selain buah dari perbuatan lisan‏ 
mereka? (HR Turmudzi)‏ 

Begitu sulit menjaga lisan dari mencaci, bahkan tidak jarang kita 
mendengar orang yang bertitle profesor atau ulama, tapi lisannya 
kotor dengan caci-maki kepada ulama lainnya. La haula wa la quwata 
illa billah. 

Rasulullah SAW melarang kita untuk berkata-kata kotor terutama 
di Bulan Ramadhan, dan apabila ada yang mencaci kita, Rasulullah 
SAW mengajarkan kita untuk bersabar dan mengatakan: 

G ۳ ٨ 
le 3! 
Aku sedang berpuasa 

Untuk mengingatkan diri bahwa orang yang berpuasa tidak 
layak membalas cacian. Dan juga untuk mengingatkan orang yang 


192 


mencacinya agar berhenti dari perbuatan buruknya. Rasulullah SAW 
bersabda: 


Vachs ماکمه‎ sf alse امر و‎ dha KEG ES 3 ee الصيام جنة‎ 
مرن‎ PI 


Puasa adalah tameng, maka janganlah berkata kotor atau berbuat 
bodoh (di dalamnya) dan apabila ada seorang yang berselisih 
dengannya atau mencacinya, hendanya ia mengatakan “Aku sedang 
berpuasa" dua kali. (HR Bukhari) 

Maka mari di Bulan suci ini kita sucikan lisan kita dari kata-kata 
kotor, dari dusta, dari adu domba, dari ghibah. Sebab yang paling 
sering membuat pahala puasa kita sia-sia adalah lisan kita. Rasulullah 
SAW bersabda: 


: وال‎ oat, BN GE مس‎ 
TN وَاليَمِينُ‎ anan JENG » وَالكَمِيمَةُ‎ 
Lima hal yang dapat membatalkan (pahala) orang yang berpuasa 
dan membatalkan wudhu: Dusta, Ghibah, Namimah (adu domba), 
memandang dengan syahwat dan sumpah palsu. (HR Dailami) 
Perhatikan dari lima hal yang dapat merusak pahala puasa yang 
disebutkan oleh Nabi SAW, empat di antaranya berhubungan 
dengan lisan. Ini menunjukan betapa pentingnya menjaga lisan 
untuk menjaga puasa kita. 
Semoga kita bisa menjalankan ibadah Puasa Ramadhan dengan 
sebaik-baiknya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang 


dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api 
neraka pada bulan ini.. Aamiin ya Robbal “alamiin 


رو 177 UREN FEN a‏ * کلام مَنْ 


Ag ra o 
NE 3 


193 


he‏ مه ANG‏ نام 

مِنَ SEV‏ وال کر JP SAN‏ قَوْلي 158 BARENG‏ الله الْعَظِيُم 

لي وَأَكُمْ al, GANG‏ وَِمِيْع امین فَاسْتَغْفِرُوْه A)‏ 
o Soisy‏ 
هو jal‏ الرجیم 


۱94 


JUMAT KEEMPAT 
RENUNGAN AKHIR 
RAMADHAN 


ay Lod i‏ بي ال وميد SIN a‏ قي ومفیده * وقابل 
— رتخا مد Kai‏ مرییه KALAH‏ 

ربا لها * هد أن SANAN‏ رك ا 
ab berger‏ 


۳3 


SEA وَأَكْمَلَ به ايتا هر ”وا دب‎ * ee 
ad) وعل آله وَمَنْ هَاجَرَ‎ aa له وسلم ف شیرتا‎ AU صل‎ * 3525 
aa یزغم يها معاطس مَنْ‎ e 

آمَابَعْدُ: (ASI ORL GS‏ الله GE NG ot áe‏ إلا 
SA Ai‏ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Bulan Ramadhan sudah hampir berakhir. Bulan Ramadhan 
berlalu begitu cepat, seakan kita hanya mengalaminya sekejap saja. 
Rasanya baru kemarin kita menyambut Ramadhan, tiba-tiba kita 
sudah harus meninggalkannya. Demikianlah perputaran waktu di 
dunia ini saudara. Waktu berputar sangat cepat meninggalkan kita, 
seakan baru kemarin kita masih anak-anak yang suka bermain, tiba- 
tiba kini kita sudah dewasa dan memiliki keturunan, dan sebentar 
lagi kita harus meninggalkan dunia ini. Allah SWT menggambarkan 
bagaimana singkatnya kehidupan dunia ini dalam firman-Nya: 


eyo و‎ of Za. 2 3 ا اھ ی را ار د ق‎ 
او ضحاها‎ ne YI eG يَرَوْنَهَا لم‎ A انهم‎ 
Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa 


195 


seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di 
waktu sore atau pagi hari. (QS an Nazi'at: 46) 

Pada hari kiamat, kita akan merasakan bahwa kehidupan dunia 
ini sangat sebentar, tidak lebih dari sepenggal waktu pagi atau 
sore hari. Ketika itu, banyak yang akan menyesal, mengapa dahulu 
mereka tidak mau bersusah payah sebentar saja di dunia, untuk 
mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Menyesallah orang- 
orang yang mengisi waktu singkatnya di dunia dengan bermaksiat 
kepada Allah, dengan kesenangan dunia sesaat, dengan lalai kepada 
Allah, dan lupa Akhirat. Mereka akan menyesal sebab kesenangan 
sesaat yang dialami di dunia ini menyebabkan mereka jatuh ke dalam 
penderitaan abadi kelak di akhirat. Mereka pun akan meminta untuk 
dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal shaleh: 


J oog tar E لدا جاء أ‎ gs 


Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia 
berkata: "Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku berbuat 
amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. (QS al Mukminun: 
99-100) 

Ada yang ingin kembali untuk menyedekahkan harta yang 
dikumpulkan susah payah dikumpulkan di dunia ini: 


Jol Ss Jj 5 dás‏ قریب 55 ا 


lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak 
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 
yang saleh?” (QS al-Munafiqun: 10) 

Naudzu billahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang- 
orang yang menyesal saudara. Waktu hidup kita yang singkat di 
dunia ini adalah penentu, apakah kelak kita akan masuk ke dalam 
surga ataukah neraka yang abadi. 

Bukankah kita mampu bekerja keras membanting-tulang selama 
sebulan hanya demi mendapatkan gaji yang tidak seberapa? 


196 


Bukankah ada di antara kita yang rela mengangkat beban berat 
beberapa saat untuk mendapatkan upah yang sedikit? Bahkan 
ada yang rela meninggalkan makan dan tidur beberapa hari untuk 
mendapatkan keuntungan dunia yang fana? Maka kenapa kita 
tidak mampu untuk sebentar saja bersusah-payah di dunia yang 
singkat ini, mengisinya dengan ketaatan, menahan diri dari segala 
kemaksiatan dan kesenangan fana untuk mendapatkan kenikmatan 
terbesar yang abadi, yaitu surga. 

Susah payah kita berpuluh tahun di dunia untuk ibadah tidak 
akan terasa kelak di akhirat ketika kita melihat balasannya berupa 
kenikmatan surga yang abadi. Rasulullah SAW bersabda: 


Go الجن ضيغ‎ Bi GAG Holl E 
Hs Oy ما قط هل مر‎ ce هل رَأَيْتَ ب‎ la له یا ا‎ Jas wig 


d4 NA 


BoE قظ ولا‎ AR شر لا وله یا رب ما مر ی‎ 5 É$ 


Akan didatangkan seorang penghuni surga yang paling 
menderita di dunia, kemudian ia dimasukan sebentar ke dalam 
surga, lalu dia ditanya, “Wahai anak Adam, apakah egkau pernah 

mengalami kesengsaraan (ketika di dunia)? Apakah engkau pernah 
mengalami penderitaan?” la akan menjawab, “Tidak pernah wahai 
Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan mau pun 
penderitaan (di dunia) sama sekali.”(HR Muslim) 
Betapa benar perkataan sebagian ulama: 


9 ما ری مه مس سو رد 
KEN Na NG an sea‏ 
Dunia ini sekejap, jadikan yang sebentar itu berisi ketaatan.‏ 


Masyiral Muslimin Rahimakumuloh 

Dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia adalah 
tempat untuk menanam amal shaleh. Moto seorang mukmin di dunia 
ini adalah seperti apa yang Allah SWT firmankan di dalam al Quran: 


alls دا قرفت‎ 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 


dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS al Insyiroh: 7) 


197 


Jika nanti kita selesai melakukan Puasa Ramadhan, bukan berarti 
kita berhenti untuk beribadah. Teruskanlah dengan bersungguh- 
sungguh melaksanakan ibadah lain di Bulan Syawal, di antaranya 
adalah puasa enam hari di bulan ini. Puasa enam hari di Bulan Syawal 
sangatlah besar ganjarannya, Rasulullah SAW bersabda: 


pal کصیام‎ SE » SE ba ey asi SG Las) صام‎ 


Siapa yang berpuasa di Bulan Ramadhan kemudian Stal 
dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal maka seakan ia puasa 
setahun penuh. (HR Muslim) 

Allah SWT senantiasa mengalihkan kita dari satu musim ibadah 
kepada musim ibadah yang lain, agar kita tidak pernah bosan 
untuk terus beribadah kepada-Nya. Setelah Musim ibadah puasa 
di Ramadhan berlalu, Allah datangkan kepada kita musim Ibadah 
Haji, yaitu Bulan Syawal, Dzul-Qo dah dan Sepuluh hari pertama Dzul 
Hijjah. Setelah Bulan Syawal berlalu, Allah SWT akan berikan kepada 
kita tiga bulan Asyhuril Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah 
yaitu Bulan Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah dan Muharram, Bulan di mana 
ibadah di dalamnya lebih baik dari ibadah di hari-hari lain. Bulan- 
bulan yang diisyaratkan Allah SWT dalam firman-Nya: 


GS في کتاب الله يَوْمَ‎ Jed عكر‎ UI لشهور عِنْدَ اللو‎ ET 
زب حرم لِك لين الم لا کی‎ a السمَاوات وال ص‎ 


4 ]دش و ه 66 


Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas 
bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan 
bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama 
yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 
yang empat itu.” (OS. At Taubah: 36) 

Begitulah Allah SWT senantiasa memindahkan kita dari satu 
waktu untuk ibadah khusus kepada waktu untuk ibadah khusus 
lainnya. Maka jika kita sudah selesai dari satu ibadah, lanjutanlah 
untuk memulai ibadah yang lain dengan sungguh-sungguh: 


198 


Cals اذا فَرَعْتَ‎ 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

Masyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Bulan Ramadhan sebentar lagi akan pergi, tapi ibadah puasa 
masih bisa kita lakukan kapan saja, al Ouran masih bisa kita baca 
setiap saat, masjid-masjid masih terbuka lebar untuk setiap orang, 
doa-doa masih diijabahi oleh Allah, shalat malam masih dapat kita 
lakukan, saudara-saudara kita masih ada untuk disambung tali 
silaturahimnya, fakir miskin masih banyak untuk diberikan bantuan, 
pahala-pahala ibadah tidak putus dengan berhentinya Ramadhan. 
Jangan sampai Bulan Syawal nanti menjadi langkah awal kita untuk 
menjauh dari al-Quran, menjauh dari shalat malam, menjauh dari 
ibadah kepada Allah SWT. Jadilah hamba yang Robbani, yang selalu 
beribadah kepada Allah di setiap waktu, jangan hanya menjadi 
hamba Ramadhani yang hanya beribadah di bulan Ramadhan saja, 
ingatlah selalu firman Allah SWT: 


عبد ربك > & Os‏ این 


Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang ۳ yang diyakini 
(ajal). (QS al Hijr: 99) 

Semoga amal ibadah kita di Bulan Ramadhan di terima oleh 
Allah, sehingga kita termasuk dari golongan minal Aidzin wal faizin 
wal maqbulin. Dan semoga kita diberikan petunjuk untuk terus 
meningkatkan ibadah kita sampai datang kematian.. Amiin, 


3 


P 1 Se ead اضق‎ sal Nl نرق‎ 
385 و ی‎ Gea Ma QUEEN Ge abl غود‎ GA 
تون‎ > NG el (AN) Gesell مِنَ‎ 


3 Gl 


199 


ار a oa Sa‏ وَتَّفَعَْ Eh‏ با فیه 
Be AN P‏ 155 388415 الله الْعَظِيْم 
لي وَأَكُمْ وَلوالڌي al,‏ وَِمِيْع الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُوْه A)‏ 

era 


200 


KHUTBAH 
BULAN SYAWWAL 


JUMAT PERTAMA 
INDAHNYA SALING 

MEMAAFKAN 
كرادت‎ blot he PN خضعث له رقاب‎ ga. 
j-i; ا‎ Gn لكل‎ S انیا الک‎ 
wicks Sh aini fe ده‎ Vie S85 er & 
SEA اا الله وَحْدَهُ لا ريك‎ al Vi 2۹57 a 
EB A Jails aa si puis | 
BANG AA a ke 
MARIN 1453 إلى الله سرا‎ ES دو کر"‎ 

J "Gs staal Js Oa a5 ذشرا*‎ 

e M UN an الله‎ Lo Na و‎ ee الاش في دين الله‎ 
هم جر‎ kèh atlas k al وَعَلَ‎ 
و لا‎ Seah O ka 
م سو‎ i; 


لا 
i‏ 


KAT ارا‎ sla) bis 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Tanpa terasa kita telah memasuki Bulan Syawwal yang mulia, 
seolah baru kemarin kita menyambut Bulan Ramadhan dan tiba- 
tiba kini kita mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadhan. 
Demikianlah singkatnya kehidupan di dunia ini, saudara. Di akhirat, 
kita akan merasakan betapa sebentarnya kehidupan di dunia ini. 
Puluhan tahuh kehidupan di dunia ini, terasa bagaikan hanya sehari 


202 


atau bahkan setengah hari saja. Allah SWT berfirman mengenai 
orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat: 

Toe Ws‏ 038 ۰ دشر یر رو or‏ د 

قال کم لبنتم في 1 دد سِنِينَ (ne)‏ قالوا لبِثتا يَوْمَا او 
بعض یوم JEG‏ العادین 
Allah bertanya: «Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di‏ 
bumi?»Mereka menjawab: «Kami tinggal (di bumi) sehari atau‏ 
setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang‏ 
menghitung” (OS Al-Mukminun: 112-113)‏ 

Kehidupan singkat di dunia inilah yang menentukan kehidupan 
abadi kita kelak di akhirat. Jika kita isi kehidupan dunia ini dengan 
kebaikan, maka kita akan menjadi penghuni surga yang selalu 
mendapatkan berbagai kenikmatan selama-lamanya. Tapi jika 
kehidupan singkat dunia ini diisi dengan maksiat dan kekufuran, 
maka kelak kita akan menjadi penghuni neraka yang diadzab 
sepanjang masa, naudzu billahi min dzalik. 

Oleh sebab itu, Paksakan diri kita untuk selalu berbuat taat di 
kehidupan singkat ini untuk mendapatkan kebahagiaan kelak 
di surga. Kita bisa menahan penatnya bekerja berhari-hari agar 
dapat mendapatkan upah yang sedikit, maka mengapa kita tidak 
mampu menahan penatnya ibadah di dunia yang singkat ini untuk 
mendapatkan surga yang kekal abadi? Jangan sampai kita menyesal 
kelak saudara, di hari ketika penyesalan sudah tidak lagi berguna. 
Segeralah kita kembali kepada Allah SWT dan memperbanyak amal 
shaleh, sebelum datang kematian. Allah SWT menggambarkan 
bagaimana penyesalan mereka yang menyiakan hidup di dunia ini 
dalam ayat-Nya: 


Kw ب ارجعون‎ 5, JG Syl b ee IS) Ss 
ae وَمِنْ ورائهم‎ Gh کد‎ )/1 


Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, 
dia berkata: «Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku 
berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.” Sekali- 


203 


kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya 
saja. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampal hari mereka 
dibangkitkan. (QS al-Mukminun 99-100) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Baru dua hari lalu kita merayakan Idul Fitri. Banyak dari kita yang 
menghiasi rumah-rumah dengan berbagai hiasan, memakai pakaian 
baru dan wewangian untuk menyambut hari raya. Selain menghiasi 
zahir kita dengan keindahan, ada yang lebih penting untuk kita 
lakukan, yaitu menghiasi batin kita dengan akhlak-akhlak terpuji. 

Di hari raya kita tinggalkan pakaian lama untuk menggunakan 
pakaian yang bagus, maka sudah sepantasnya kita tinggalkan pula 
akhlak-akhlak buruk kita selama ini untuk kemudian diganti dengan 
akhlak-akhlak baik yang baru. Menjelang hari raya kita bersihkan 
rumah-rumah dari berbagai kotoran agar elok dipandang mata tamu 
kita, maka sudah sepantasnya kita bersihkan pula hati-hari kita dari 
kotoran penyakit hati agar elok dipandang oleh Allah SWT. Allah 
SWT tidak memandang penampilan kita saudara. Sia-sia kita hiasi 
penampilan dengan keindahan apabila hati kita kotor. Yang Allah 
pandang dari kita adalah nati kita. Rasulullah SAW bersabda: 


1 ور سم ور 1 و سه‎ Na 1 = sor GAA 
وَلكِنْ ینظر إلى‎ Spe M5 نظر انا شو‎ Y ail 3) 
و‎ 4 
per 


Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak memandang kepada 
penampilan tubuh kalian tidak pula kepada rupa kalian akan tetapi 
Allah memandang kepada hati kalian. (HR Muslim) 

Menjaga kerapian penampilan memang penting, tapi menjaga 
kebersihan hati itu jauh lebih penting lagi. Yang menunjukkan 
suksesnya Ramadhan kita bukanlah baju bagus kita, atau kebersihan 
rumah kita, Yang menunjukkan suksesnya Ramadhan adalah 
ketika hati dan akhlak kita semakin baik. Hati yang baik akan selalu 
mengajak seluruh tubuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
mulia, sebaliknya hati yang kotor akan selalu mengajak kita untuk 
selalu lalai dan berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda: 


Vi‏ وان 3 اد مضه ian‏ اد كله و 
aas da‏ اد Wak‏ وهی dali‏ 


204 


Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang 
jika ia baik maka akan menjadi baik seluruh tubuh, dan jika ia rusak 
maka akan menjadi rusak seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa Itu adalah 
hati. (HR Bukhari-Muslim) 

Sungguh sia-sia kita banyak beribadah apabila hati kita kotor, 
penuh dengan sifat riya, sombong, dengki dan penyakit hati lainnya. 
Sebab hanya satu golongan yang akan selamat di hari kiamat. Yaitu 
mereka yang memiliki hati yang bersih dari segala penyakit hati. 
Allah SWT beriman: 


whe Ai الله‎ Si لا 38 (۸۸) الا من‎ Ju ga لا‎ T 


Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak لا‎ kecuali orang-orang 
yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (QS as-Syuara: 88-89) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Bulan Syawwal ini adalah bulan untuk kembali merajut silaturahim. 
Bulan untuk saling maaf memaafkan. Hentikan sudah semua 
perselisihan antara saudara hanya karena perbedaan pendapat, 
perbedaan pilihan politik, atau ormas. Buanglah ego kita, dan 
jadilah orang pertama yang berusaha mewujudkan perdamaian dan 
persaudaraan. Ketahuilah bahwa setan menyukai perselisihan dan 
perpecahan, sedangkan Allah serta Rasul-Nya menyukai perdamaian. 
Tinggallah kita memilih, apakah kita memilih berada di barisan setan 
dengan cara selalu bertengkar dan berselisih hanya karena sekedar 
ego, ataukah kita berada pada barisan Allah dan Rasul-Nya dengan 
cara berusaha mewujudkan perdamaian dan meredakan perselisihan. 

Maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita, bukankah kita 
juga ingin mendapatkan maaf dari Allah? Ingatlah firman Allah SWT: 


| آلا Spe‏ يَغْفِرَ الله کم ANG‏ عَفُور رَحِيمُ 
Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah‏ 
kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah‏ 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS an-Nur: 22)‏ 

Maka, mari kita mulai kunjungi orang tua, saudara atau tetangga 
yang selama ini kita jauhi. Mintalah maaf kepada mereka, dan 
eratkan kembali tali silaturahim. Dengan demikian insya Allah kita 
kan diberikan keluasan rizki dan umur yang panjang. Rasulullah SAW 
bersabda: 


3 
و‎ 6 Jo 
۰ ATAF 


205 


2 


am ماس ۶ مس وم موو‎ or 
des لوا‎ 3 133 SG رِرْقَهُ‎ al Bas مَنْ سره آن‎ 
Siapa yang senang untuk Va rizkinya dan dipanjangkan 
umurnyanya hendaknya ia menyambung tali silaturahimnya. 
(HR Ahmad) 

Semoga dengan keberkahan bulan ini, Allah satukan hati-hati 
kita dalam kebaikan. Semoga Allah hilangkan semua kebencian, 
kedengkian dan kotoran-kotoran yang berada di hati kita, sehingga 
kita semua bisa menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih 
dari berbagai penyakit hati san dosa.. Aamiin ya robbal aman: 


EES TOA‏ * کلام مَنْ 
Ala‏ ین iy ۸1 AE‏ مر Ya EN oles‏ 
یل Liy AOA 44 a fea!‏ أولي sdh GAN‏ 
sn‏ في سییل الله لوا Yan‏ ون آن یر 

Ka a 
فیه‎ a وی کم‎ 13353 bal LAN الله وَلَكُمْ في‎ 356 
الْعَظِيُم‎ A الله‎ Jaten هذا و‎ Ji اول‎ SS وال کر‎ AN ین‎ 
Š yt حاب لضن عير‎ sls SINGG ل وله‎ 


SA هُوَالْعَفُوْرُ‎ 


x 
و‎ Ors 


206 


JUMAT KEDUA 
(2 PENTINGNYA SILATURAHIM > 


AN رفور‎ ea Tab ch ra اند یله‎ 
سر‎ ee 
لُعَاتِهًا * ولا‎ sy Sub ZIN Ls لا‎ gill * قُدْمَهُ‎ 


Kya lone Age Y; si - sled, sa Ya Isa 13 


ba SBL KI 3 hey AE القاطتاث‎ 
خان كن لاس ی‎ 


NA اف شک‎ 
aa GE aptly هيه‎ ea * عفوه وَغَفْرِه‎ 
Subd لا شریك‎ J وحده‎ alt Yay Y Sf GA S3 03 من‎ 
من به اباط ورف اف‎ LINE AAN GE من‎ IL 
"Hull Lae د نو دول‎ sie مدا‎ a 


ma 
و و و ع‎ 


یه och‏ گن she Be Sie‏ ل هو 
ل کر ئة * صل لله ولم غل wats‏ نت وَل iad‏ 
Kas NA Sea‏ وَيَرْكَمُ با في Sd Jl‏ 


Ea فهو حير ر تي‎ La رت‎ Hang AAL 


207 


مع PA a‏ مارا 
“sig sii ay sa‏ 

Gis‏ را ee‏ ته 
OA A‏ 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Sudah dua minggu kita berada dalam Bulan Syawal. Kita masih 
merasakan suasana hari Raya Idul Fitri. Para pendahulu kita telah 
memberikan teladan yang baik untuk mengisi masa-masa hari raya, 
yaitu dengan banyak bersilaturahim kepada kerabat yang masih 
hidup, dan menziarahi makam keluarga yang telah wafat. Mereka 
rela bepergian jauh bahkan melintasi berbagai pelosok negeri yang 
jauh hanya untuk mengunjungi keluarga dan bersilaturahim. Ini 
adalah teladan yang harus terus dilestarikan, bukan hanya di hari raya 
saja, tapi juga di hari-hari lainnya. Perhatikan bagaimana besarnya 
perhatian Baginda Nabi SAW kepada silaturahim, pada keadaan sakit 
menjelang wafatnya, beliau masih sempat berwasiat kepada para 


sahabatnya: 
LA HA 
Perhatikankah hubungan kekerabatan kalian, perhatikanlah 
hubungan kekerabatan kalian. (HR Ibnu Hibban) 

Silaturahim adalah ajaran yang mula-mula didakwahkan oleh 
Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, di saat-saat 
pertama penyebaran Islam, Amr bin'Abasah pernah bertanya kepada 
Rasulullah SAW “Dengan apa Tuhanmu mengutusmu?” 

Maka Rasulullah SAW bersabda: 


Yah مسل‎ Cae دولر‎ pes ia 


Allah mengutusku dengan membawa ajaran silaturahim, 


208 


menghancurkan berhala, mengesakan Allah dan tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu apapun.(HR Muslim) 

Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan silaturahim 
terlebih dahulu sebelum menyebutkan ajaran tauhid. Ini menunjukan 
begitu agungnya silaturahim dalam Islam. Di dalam Al-Ouran, banyak 
sekali perintah untuk bersilaturahim dan bersedekah kepada kerabat 
yang membutuhkan. Perintah untuk silaturahim ini digandengkan 
dengan perintah untuk bertakwa. Allah SWT berfirman: 


زو ال (oll‏ سار به ASN‏ 


Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. (QS an Nisa: 1) 

Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Rasulullah SAW bersabda: 


Alas (AI‏ بالعزش تقول: مَنْ وَصلنيء وضله الله وَمَنْ 


AQ, : ee ak 
ي‎ 


Rahim bergantung di Asry dan berkata: Siapa yang 
menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan 
dengannya, dan siapa yang memutusku maka Allah akan memutus 
hubungan dengannya. (HR Bukhari Muslim) 

Hadits ini adalah kabar gembira sekaligus ancaman bagi kita 
semua. Ancaman bagi mereka yang mengabaikan silaturahim, dan 
kabar gembira bagi orang yang selalu memelihara silaturahim, senang 
mengunjungi keluarga, membantu kesusahan mereka, dan memberi 
kelebihan rizkinya untuk keluarga yang tidak mampu. Mereka akan 
selalu diperhatikan oleh Allah SWT. Para ulama terdahulu sangatlah 
memperhatikan silaturahim, mereka mencari rizki dan bekerja bukan 
untuk dinikmati sendiri, akan tetapi hanya agar dapat membantu 
keluarga dan menyambung tali silaturahim. Sahabat Utsman RA 
pernah berkata: 


Si Mbaka EN ما‎ » IN Lol ولا أن‎ 
Kalau bukan karena untuk menyambung silaturahim, tidaklah aku 
berusaha mencari dirham demi dirham. (HR At Thabari) 


209 


Orang yang gemar bersilaturahim dan membantu kesusahan 
kerabatnya tidak akan pernah rugi, baik di dunia maupun di akhirat. 
Balasan bagi mereka yang menjaga silaturahim akan diberikan 
langsung di dunia. Rasulullah SAW menjamin kelapangan rizki bagi 
mereka, tidak ada seorang pun yang gemar bersilaturahim kecuali 
akan melimpah rizkinya, walaupun ia bukan orang yang baik. 
Rasulullah SAW bersabda: 


kee‏ رم اہ ار < 27 ae zu‏ و ۶ وم گر ه 7 سر 
Jeet óy‏ الطاعَة توابا Ake‏ الرَجم » 3S‏ إِنَّ أَهْلَ البَيْتِ لَيَكُونُوا 
2r 3‏ ره .رم 2p o‏ ۵ هو مرم KAT‏ 1 
فَجَرَة » فَتَنْمُو أَمُوَالِهُمْ » RES‏ عَددهم ]13 تواصلوا » وَمَا من 
Oo, of‏ رز مر 2 میس وس وم 
اهل ap‏ یتواصلون فیحتاجون 
Sesungguhnya ketaatan yang paling segera dibalas adalah‏ 
silaturahim. Sehingga suatu keluarga yang tidak baik, hartanya dapat‏ 
terus berkembang, dan jumlah keluarganya menjadi banyak jika mereka‏ 
selalu bersilaturahim. Tidak ada keluarga yang saling bersilaturahim‏ 
kemudian menjadi butuh kepada orang lain. (HR Ibnu Hiban)‏ 
Selain itu silaturahim juga dapat memanjangkan umur, mencegah‏ 


suul Khatimah, serta menjadi penyebab terhindarnya kita dari 
berbagai mara-bahaya. Rasulullah SAW bersabda: 


ِن 5 Les‏ ارم Ly‏ الله G‏ في الْعُمْرِء 5155 ها ِي 
الو . AN‏ لو Sail‏ 


Sesungguhnya Sedekah dan silaturahim, Allah memperpanjang 
umur dengannya,dan mencegah kematian yang buruk. Allah juga 
menghalau denganya segala hal yang tidak disukai dan berbahaya. 
(HR Abu Ya'la) 

Maka, Sebelum kita membantu orang lain, perhatikanlah terlebih 
dahulu keluarga kita, apakah di antara mereka ada yang masih hidup 
di bawah garis kemiskinan? Apakah di antara mereka ada yang 
memerlukan bantuan? Apakah ada di antara mereka yang sakit dan 
butuh biaya pengobatan? 

Ketahuilah, bahwa berapapun jumlah harta yang anda 
sumbangkan, berapapun jumlah kaum fakir miskin yang anda bantu, 
semua itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah SWT jika anda tidak 


210 


membantu kerabat anda yang membutuhkan terlebih dahulu. Justru 
sedekah itu akan menjadi beban yang memberatkan kelak di akhirat. 
Rasulullah SAW bersabda: 


.0 و ر 
مه مه 


Sis الْقِيَامَةِ‎ ay الله‎ LEY باق‎ pi 
اه‎ aa وله قرابة به محتاجون‎ Ja مِنْ‎ 
راج رم العامة‎ EA oss ai alls 


Wahai Umat Muhammad, demi Tuhan yang mengutusku dengan 
kebenaran. Sungguh Allah tidak akan menerima sedekah di hari 
kiamat dari seorang yang memiliki kerabat yang membutuhkan 

kepada sedekahnya, akan tetapi ia menyalurkannya kepada selain 
mereka. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, Allah 
tidak akan memandangnya di hari kiamat. (HR Thabrani) 


ل 


Maasyirol Muslimin Rahimaukumlloh 

Sudah saatnya kita lupakan permusuhan dan perselisihan yang 
lalu di antara kerabat kita. Mari kita mulai hubungan yang baru, kita 
jabat erat tangan kerabat kita dan saling meminta maaf. Jangan 
biarkan kebencian di antara keluarga terus mengakar. Ketahuilah 
bahwa mereka yang memutus tali silaturahim adalah orang-orang 


yang terlaknat dan buta hatinya. Di dalam Al-Quran Allah SWT 
berfirman: 


س س هرو 24 Tp:‏ ° او هد 
رزو و z ۳ AN‏ 035 ۳ 
Maka aa kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat‏ 
kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?‏ 
Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-‏ 
Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (OS‏ 
Muhammad: 22-23)‏ 

Ketahuilah bahwa orang yang tidak sudi bersilaturahim adalah 

calon penghuni neraka Jahanam. Rasulullah SAW bersabda: 


Pa 


BE JKN‏ رجي 


211 


Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali 
silaturahim. (HR Muslim) 

Maka, marilah kita sambung silaturahim bahkan kepada kerabat 
yang memusuhi kita. Silaturahim yang paling utama adalah berusaha 
untuk menyambungkan kembali hubungan keluarga yang telah 
retak, baik dengan cara memberikan sedekah atau lainnya. Rasulullah 
SAW bersabda: 


Sedekah OM utama 2 sedekah kepada kerabat yang 
menyimpan permusuhan. (HR Baihaqi) 

Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu 
dapat menjaga silaturahim, yang dapat dekat dengan Allah melalui 
silaturahim, dan mendapatkan kelapangan rizki serta keberkahan- 
keberkahan karena silaturahim.. Amiin Ya Robbal alamiin.. 


AS ال کر‎ S55 Ah JEN lah aih, meh SN SI 
el ی له ی "و دبالل ین الشيطان الرجيم"‎ 


ینفضون عَهْدَ الله من 335 مِيقاقه یعون مَاأَمَرَ Jeg la iy‏ 

وَيُفْسِدُونَ في DAN a‏ هم م Oya‏ 4 [البقرة: [SV‏ 

پارك الله ل ل وم فيالقرآن ably bh (gaily bal‏ 
من ea SAN, oO‏ انول رل 38( de‏ الْعَظِيُم 

sa‏ اگم Calls‏ انا لتك و Gl A‏ و 

هُوَ الْعَموْرُ mae‏ 


212 


JUMAT KETIGA 
(2 TANDA DITERIMANYA > 
RAMADHAN 


GA ay KAA‏ اختار ake) PEN‏ وازتضاه" 5585 الَْنَاءَ عل 
ate ne, a‏ 
Gl a eae‏ وَالصََعِيف" وَجَعَلَ الاب ما 
isi‏ والشریف* Vie‏ منه 4 bal 1153 taasi 3 Wu‏ في 


> م مه ر و 


ریه Bet sa‏ عِلماً بما هون" لا بستل عَمًا Jais‏ وه 
je fe hel oles‏ القضاء وم" BSE‏ کټ ار 
Baju" ya‏ ین جر د ويره" etal) 5.352 dL;‏ 
بشکره * وَأَشْهَدُ ألا LL‏ الله 12555 لا شَرِيكَ JA AAN‏ 
ah “SUE 3‏ دوو ه2 سي 0 ره 
Al‏ بحتاب مُضِيٌّ وَخُلْقٍ رَضِيّ* gE LNG‏ وَجَتانِ أي" فَدَعَا 
إلى الدّين GA‏ رگا 3 NE tase‏ ان" وَلِمَنْ 56 Gah‏ 
Has‏ مکته nalih, Je: ai‏ اح" iss‏ له نار 
Al a abs‏ وقد Je‏ شونا ate‏ وغل AT‏ کر Jl‏ 
ب 

|| د اه لړ‎ eae 
د‎ 


213 


Maasyiral Muslimin rahimakumullah... 

Bulan Ramadhan telah pergi meninggalkan kita, dan saat ini 
kita berada pada Bulan Syawal yang mulia. Berlalunya waktu 
menunjukkan dekatnya ajal kematian. Renungkan bagaimana kuda 
pacuan akan semakin kuat berlari ketika mendekati garis finis agar 
menjadi yang terbaik. Maka jangan sampai anda lebih bodoh dari 
kuda pacuan. Tingkatkan semangat ibadah kepada Allah dengan 
semakin dekatnya kematian. Sebab tidak ada satu pun yang tahu 
kapan dan di mana ia akan mati. 


ر | ۶ و ge a$‏ و 
وما تدري نفس باي ارض تموت 
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia‏ 
akan mati. (QS Luqman: 34)‏ 

Tidak ada bekal yang lebih berguna untuk kematian selain amal 
shaleh. Maka marilah kita tingkatkan amal kita. Mari kita korbankan 
dunia yang fana ini untuk membeli kenikmatan abadi kelak di surga. 
Bukankah kita semua menginginkan bertemu dengan Allah SWT 
di surga? Bagaimanakah cara untuk menggapainya? Dengarkanlah 
تت‎ Allah berikut: 


eS Of 33‏ لا ره فلل YG BN sce.‏ ر 
بعبَادة 405 احد 


la 
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka 
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 
mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya”. 
(QS al Kahfi: 110) 

Jangan sampai kematian datang ketika kita tengah lalai dengan 
kehidupan dunia, ketika kita terjerumus dalam kenikmatan- 
kenikmatan dunia yang fana, ketika kita sedang melakukan 
perbuatan dosa. Jika demikian, kita akan menjadi orang yang sangat 
rugi. Tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menyesali diri karena 
lalai pada Allah SWT di dunia, dan mem ohon: 


Zun 5 3 2‏ £ له .5 NA‏ په من م سر 
Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku berbuat amal‏ 


yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. 
(QS al Mukimun: 99-100) 


سے 


214 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Pada bulan Syawal ini, mari kita koreksi diri kita masing-masing. 
Apakah ibadah yang telah kita lakukan di Bulan Ramadhan 
itu maqbulah diterima oleh Allah atau tidak? Rasulullah SAW 
mengisyaratkan tanda diterimanya puasa dalam sabdanya: 


eT 


Siapa yang berpuasa Ramadhan karena Iman dan e 
pahala maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan 
datang. (HR Ahmad) 

Yang dimaksud dengan diampuni dosa yang akan datang adalah 
ia akan jauh dari kemaksiatan di masa mendatang sehingga tidak 
akan jatuh dalam dosa. Kalau pun terjerumus pada kemaksiatan, 
ia akan segera bertaubat sehingga tidak akan ada dosa baginya, 
sebagaimana sabda Nabi SAW: 


الكَائِبُ من SS‏ لا دنب له 


Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan tidak memiliki dosa. 
(HR Ibnu Majah) 
Ini adalah hasil agung daripada puasa, dan ini pula yang menjadi 
hasil dari shalat yang diterima, 


sls AKEH) تنهی عن‎ A BS LEI ól 


Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 
dan mungkar. (QS al Ankabut: 45) 

Orang yang diterima amalan ibadah Ramadhannya akan semakin 
jauh dari maksiat dan akan dimudahkan untuk berbuat ketaatan. 
Oleh sebab itu, pada bulan Syawal ini marilah kita jaga ibadah yang 
telah kita biasakan pada Bulan Ramadhan. Jika pada Bulan Ramadhan 
anda mampu melaksanakan shalat Tarawih puluhan rakaat, maka 
tingkatkan shalat malam anda setelah berlalunya Ramadhan. Jika di 
bulan Ramadhan, anda banyak membaca al Quran maka, teruskanlah 
bacaan al Quran dengan merenungi bacaannya agar anda menjadi 
orang yang beruntung. 

Jangan anda menjadi orang yang tekun beribadah dan menjauhi 
maksiat di Bulan Ramadhan kemudian kembali terjebak dalam 
maksiat dan syahwat pada Bulan Syawal. Jika demikian maka amalan 


215 


yang telah anda tekuni pada bulan Ramadhan akan menjadi sia- 
sia. Bagaimana anda bisa rela menjadi seorang ahli ibadah di Bulan 
Ramadhan kemudian menjadi orang fasik di Bulan Syawal? Sungguh 
bodoh kaum yang berbuat seperti itu, perhatikanlah firman Allah 
SWT: 


Cea ss ya WE تَقَصَتُ‎ IE رو هر وا‎ 
Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 


menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi 
cerai berai kembali. (OS an Nahl: 92) 


Maasyiral Muslimin rahimakumullah... 

Bagi anda yang mengisi Bulan Ramadhan dengan kelalaian, yang 
menodai Ramadhan dengan kemaksiatan, maka berhentilah saat 
ini juga. Sudah tiba saatnya anda kembali kepada Allah, bertaubat 
kepada Allah, menundukkan hati untuk menangani Alan: 


Job si‏ ان 33 S3‏ الله 
Bukankan sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman,‏ 
untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. (OS al Hadid: 16)‏ 
Jangan sekali-kali anda berputus asa dari rahmat Allah sebesar‏ 
apa pun dosa yang pernah anda lakukan. Karena pintu taubat Allah‏ 
senantiasa terbuka bagi setiap hamba-Nya. Perhatikan bagaimana‏ 
menyeru para pendosa yang telah melampaui batas:‏ رر 


UB)‏ عبادي Guill‏ أَسْرَهُوا عَلَ NA‏ 35 الله 
ان الله عفر ال لوټ tao Aelia Ge‏ [الزمر: Ter‏ 


Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (OS az Zumar: 53) 

Maasyiral Muslimin rahimakumullah... 

Hanya sebulan saja kita merasakan lapar dan haus, tapi banyak 
saudara-saudara kita yang kelaparan dan kehausan setiap hari. Allah 
wajibkan kita untuk berpuasa agar kita ikut merasakan bagaimana 


216 


derita mereka. Sungguh sia-sia seorang yang siang-malamnya diisi 
dengan berbagai macam ibadah, namun ia tidak mempedulikan 
saudaranya yang membutuhkan. Bukankan Rasulullah SAW pernah 
bersabda: 


۵ سے‎ - 9 a Cd 
Tidaklah ۳ Ka seseorang yang رواخ‎ dalam 
keadaan kenyang padahal tetangganya yang di sampingnya dalam 
keadaan lapar sedangkan ia mengetahuinya. (HR Thabrani) 
Harta yang kita habiskan untuk kepentingan diri sendiri akan 
habis, namun harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah hilang 
pahalanya di sisi Allah SWT. Itulah harta kita yang sesungguhnya, 
yang akan terus menemani kita setelah kematian. Ketika para 
sahabat menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikan 
semua dagingnya, Nabi SAW bertanya kepada Sayidah Aisyah ra: 


بق he‏ قالث ما GES BSI‏ گیفها 


“Apa yang tersisa dari kambing itu?" Sayidah Aisyah Nan 
“Tidak ada yang tersisa kecuali bahunya.” Maka Nabi SAW bersabda: 
“Semuanya masih ada kecuali bahunya” (HR Turmudzi) 

Ini adalah isyarat bahwa semua harta yang disedekahkan itu akan 
terus ada di sisi Allah, justru harta yang disisakan itulah yang akan 
sirna sesuai dengan firman Allah: 


al ia‏ باق 
Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada disisi Allah‏ 
adalah kekal. (An-Nahl: 96)‏ 
Maka janganlah anda kikir dengan harta anda. Kekikiran hanya‏ 


akan menyusahkan diri sendiri dan menjadikan harta anda menjadi 
tidak berguna di akhirat. Allah SWT berfirman: 


a 
7 


madad (A) با سم‎ GAS5 (A) SN JF ya راما‎ 
Sa A 53365 (y) eka 


“Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, 
serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan 


217 


baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya 
apabila ia telah binasa.” (QS Al-Lail: 8-11) 
Sifat kikir inilah yang menjadikan pelakunya menjadi buas dan 
tega untuk membunuh saudara sendiri demi harta. Simaklah nasihat 
Rasulullah saw berikut: 


oser Rz a 7 Pi 
Ca ار‎ ro a 3 
Dan ee kalian dari sifat kikir, karena sifat kikir telah 
membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir pulalah yang 
telah membuat mereka tega menumpahkan darah dan menghalalkan 
kehormatan sesama mereka. (HR Muslim) 
Semoga kita dijadikan orang-orang yang diterima amal ibadahnya, 


dijauhkan dari segala sifat-sifat tercela, dan diberikan kemudahan 
untuk melakukan kebaikan.. Aamiin 


aus u gió‏ حَافِظ* وَأَوْلَ Kes G‏ به واعظ" کلام مَنْ 
SN‏ نه اه غو abl‏ مِنَ Sa‏ الرجیم" ۳ 
من أغطی dia (0) Bly‏ با شتی )هه نی (۷) 
ما من GAY SIS )۸( GEN JB‏ (ه) Ga ank‏ 
)١(‏ وَمَا KANAL he Gb‏ 


Ke peal a vat a ات الله بي ول في‎ 

pee a da J 0 Ke Sa oO مِنَ‎ 
25) ود روه‎ e ولوالده‎ SAY a) za 
SAI هو‎ 


218 


JUMAT KEEMPAT 
SEBAB KEMEROSOTAN 
AKHLAK 


DA 353) SA Sa aá یله عاقد‎ KAN 
مَوَاعِيْدِه‎ G25 ذکره"‎ SED بقواصم مَكْرو " 5355 عبیده‎ 
ae ME J) 3525 LK * ope JE fe oe Ae Ki tik 
uui * إلا الله وَحْدَهُ لا هریت لَهُ‎ a Yt aeth * is) 
dyse مدا‎ Siaga" بگفره‎ SE (DUB 4 3d 
Ba 27253 الا‎ ey ول‎ ya بمیئاقه‎ 3 
56 chy او‎ sah es 
بصیّب‎ PLE 555% 0,58 عن‎ AE El وعل آله‎ oF سينا‎ 


z 
gS 


اکا 345 She‏ الله یسم سي وی NGA al‏ الله SE‏ 
تٌقَاته و و Salma ai NI‏ 


Ma'asyirol muslimin rahimakumulloh 

Kita berada pada satu masa di mana fitnah telah merajalela 
di segala penjuru dunia. Yang benar dan yang salah semakin 
sulit dibedakan. Keburukan lebih merata daripada kebaikan dan 
Kebodohan lebih banyak daripada ilmu pengetahuan. Orang-orang 
bodoh dipuja dan dijadikan panutan sedangkan orang-orang yang 
benar dicerca dan dinista. Orang-orang yang berpegang teguh 
dengan agama di masa ini dijuluki dengan berbagai julukan buruk 
“Kuno, kaku, ekstrem, fundamental dan julukan lainnya” sedangkan 


219 


mereka yang mengutak-atik agama justru diberikan julukan-julukan 
indah: modern, maju, berbudaya dan lain sebagainya. Sungguh 
benar sabda Nabi SAW: 


رعس رس Ben‏ ره نم o‏ و سس AU o‏ مس ا 
اق Je‏ الاس رَمَّان ass fe ays DLN‏ کالقابض عَلَ tl‏ 

Akan datang pada manusia suatu masa dimana orang yang sabar 

untuk berpegang pada agamanya bagaikan mengenggam bara api. 
(HR Turmudzi) 

Betapa serupa gambaran ini dengan zaman kita ini. Orang-orang 
yang berpegang dengan agama sangat sedikit dan berada dalam 
keadaan serba sulit bagai menggenggam bara api. la tidak hanya 
menghadapi musuh dari luar, namun juga dari dalam tubuh Islam 
sendiri. Banyak yang menentangnya untuk beramar makruf nahi 
munkar. Selain itu dirinya pun digoda terus menerus, dzahir mau 
pun batin dengan buaian kesenangan syahwat dan keindahan 
dunia. Telah merebak fitnah-fitnah yang menyesatkan dan argumen- 
argumen dari para ulama su yang menjual agama demi dunia untuk 
membuat ia ragu pada agama Islam bahkan keluar dari agama. Pada 
saat seperti ini tidak ada yang lebih bermanfaat selain ilmu dan amal. 
Rasulullah SAW bersabda: 


Z سه م2 3 وه وه و روم 43 وه‎ „o£, ما و‎ 
و اوه الزجل موّمنا‎ ANN بادروا م‎ 
do abel كفا ی‎ fecal یمسی کافرا ومس هم هنا‎ 
GI برض ین‎ 
Bersegeralah untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah bagai 
pecahan malam yang gulita. Seorang beriman di pagi hari namun 
menjadi kafir di sore hari. Beriman di sore hari namun menjadi kafir di 


pagi harinya. Seorang di antara mereka menjual agamanya dengan 
harta benda dunia. (HR Turmudzi) 


وی 


Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Jika kita kaji, kemerosotan akhlak dan peradaban umat muslim 
di masa ini sebenarnya adalah karena mereka telah meninggalkan 
ajaran-ajaran al Quran yang penuh hikmah. Dan mulai mencari 


220 


kemuliaan dari luar Islam. Sungguh benar ucapan Amirul Mukminin 
Sayidina Umar bin Khathab ra, 


۳ = 4 
ow 


SAN SE » لله پالاسلام‎ Fe Ns US لَقَدْ‎ 
الله‎ Kisi بغیره‎ 


Dahulu kami hina kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam. 
Dan jika kami mencari kemuliaan dengan selain Islam maka Allah 
akan menghinakan kami kembali. 

Perhatikanlah, ketika pemuda-pemuda Islam mulai terpengaruh 
oleh ajaran-ajaran barat, terfitnah dengan hiasan-hiasan peradaban 
yang semu. Ketika mereka mengira itu adalah kebebasan dan 
kemajuan sejati, maka keadaan umat Islam pun berubah. Akhlak 
mereka semakin rusak dan Allah pun membuat mereka terhina, 
dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dalam sebuah hadits gudsi 
dikatakan bahwa Allah SWT berfirman : 


ISI‏ عصان م ogis2 Y‏ ى غا لا يعرف 


Jika orang yang mengenal-Ku bermaksiat kepada-Ku maka Aku 
akan menguasakan atasnya orang yang tidak mengenal-Ku. 
Demikianlah keadaan mayoritas umat Islam kini. Mereka tidak 

lagi memiliki spirit Islam dan mulai meninggalkan ajaran agamanya. 
Tidak mengherankan apabila negara-negara Islam menjadi mangsa 
yang diperebutkan negara-negara kafir bagaikan makanan yang 
diperebutkan orang-orang kelaparan. Rasulullah SAW telah 
mengisyaratkan keadaan ini dalam sabdanya: 


بوك لام أن pee ANG‏ كما تداع CNE‏ 
َال قائ وین هنن seas‏ ؟ قال بل aan Bl‏ ز aS‏ 
ُمْ JAN SAS PES‏ وَلَيَْرَعَنَّ الله مِنْ سُدُوْرِ 
KAN Le‏ من یلق Jas si Ke‏ 
ی رل لله وا رف حت اللي رگا 


221 


Hambpir saja datang masa ketika kalian diperebutkan sebagaimana 
makanan diperebutkan oleh orang yang kelaparan. Ada yang bertanya, 
“Apakah karena kami sedikit di saat itu?” Rasulullah SAW bersabda. 
“Bahkan jumlah kalian ketika itu sangat banyak. Akan tetapi kalian 
seperti buih air bah. Sungguh Allah akan mencabut wibawa kalian dari 
hati musuh-musuh kalian dan melemparkan dalam hati-hati kalian 
Wahan.” Seorang bertanya, “Ya Rasulullah, Apakah itu Wahan?” Nabi 
menjawab, “Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian.” (HR Abu 
Dawud) 

Ketahuilah bahwa satu-satunya penyebab penindasan orang- 
orang kafir kepada umat Islam, kekeringan berkepanjangan dan 
mahalnya harga barang pokok adalah karena menentang syariat 
Allah SWT dan kelancangan dalam melakukan larangan Allah. Maka 
tiada jalan lain untuk mengembalikan keagungan Islam selain 
dengan berpegang teguh dengan ajaran Islam dengan sungguh- 
sungguh. 

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Sudah saatnya untuk mengembalikan kemuliaan Islam dengan 
kembali kepada ajarannya yang mulia. Menjauhi buaian keindahan 
dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dunia 
ini fana dan tidak berarti, dalam waktu dekat kita akan segera 
meninggalkannya. Rasulullah SAW bersabda: 


ae bel ata ag الله‎ Be 53 GA SE $; 
1 177 7 


Seandainya dunia ی‎ di sisi Allah dengan satu sayap 
nyamuk pastinya Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir 
pun seteguk dari airnya. (HR Ahmad) 

Malaikat maut setiap saat mengawasi kita, siap untuk 
mencabut nyawa kapan saja ia diperintahkan. Maka bersiaplah 
untuk menghadapi kematian yang sangat menyakitkan dan hari 
perhitungan yang mengerikan. 


AAN الا‎ ISI 
Ketika langit terbelah. 


222 


omen ۳۲‏ سرت 


Ketiga gunung-gunung hancur dan dijalankan 


Cha Aa وَإِذَا‎ 


Ketika kubur-kubur dia untuk dikeluarkan apa yang ada di 
dalamnya. 

Ketika lembaran-lembaran amal dibagikan. Ketika itu mata-mata 
terbelalak kebingungan. Tidak lagi bermanfaat penyesalan bagi 
mereka yang selalu berbuat dosa di dunia. Tidak ada lagi secuil 
pun kekuasaan bagi para penguasa di dunia. Mereka semua akan 
merasakan kerasnya kiamat. 


3 
o ډرو‎ 
< SAN AAN 21 ۳ 
we = ۰ = 


Surga akan di dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, 


و اب 9 


> PA وَإِذا‎ 
Api neraka akan dinyalakan bagi orang-orang kafir. 
Kedahsyatan hari itu membuat banyak dari mereka yang di 
dunia saling mencinta menjadi lupa bahkan saling menuntut dan 
membenci. Anak menuntut orang tuanya, istri menuntut suaminya, 
teman karib menuntut temannya sendiri. 
Lalu disiapkanlah mizan untuk menimbang amalan manusia. 


Koh Aas فَهُوَفي‎ (1) tyla من فث‎ UG 


Dan Adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya. 
Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 
و‎ 


NAH kaga SES ما مَنْ‎ 


Adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, Maka 
apa kembalinya adalah neraka Hawiyah. 


کا نو ار 


Tahukah kamu Apakah neraka Hawiyah itu? (yaitu) api yang sangat 
panas. 
Semoga Allah SWT memberatkan timbangan kebaikan kita semua. 


223 


Membersihkan catatan amalan kita dari segala bentuk kedzaliman 
dan syubhat. Dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang 
pernah kita perbuat. Aamiin. 


a كلام‎ : SNI وَدَائِع‎ aay» الطاب‎ als AS 
کل تفس ا‎ er! MEAN Ge الاب * غود بالله‎ 
oF فَمَنْ رُحزحَ‎ Ke TAG میت يوم م‎ era ser yall 


Jl‏ ان Í SAN BALI eg‏ مَتَاعٌ الْغْرُور)» 
لآل عمران: ۱۸۰] 


ab ly eh و العظیم تفع‎ a الله سکم‎ 3G 

بن لیات $5 اکن Jy‏ ول هذا saban‏ الله A‏ الْعَظِيُم 

ل وَلکم a N35 GAINS‏ لشي تر م 
هُوَ SAN‏ 


224 


KHUTBAH 
BULAN DZULQO'DAH 


JUMAT PERTAMA 
ره‎ JANGAN MUDAH > 
MENUDUH SYIRIK 


a‏ و e‏ قدره 
ale Nai‏ صتائعه * KI‏ یه زغ" p: : ya Sa‏ 
كيف * وتا an ae aad‏ 


zan 
= 


MEA Spa ف قَبْلَ علل‎ HAN LAN JS ive: 


a 
s 


se‏ ی رد 1 Ira Unta‏ و 
a‏ في Kpd‏ گزیه * وا اش age‏ أن Y‏ 2۱ الا الله 


ود رت انآ عت AAN‏ توجید: 
بلخیه 4255 ite Pea ee ma‏ 
أَمْوَاجٍ الصَّلَالٍ * 585 شم أفواج Ji "Judi‏ طرقات SII‏ 
g 5285 ce SE 55 ;*‏ الله Spall,‏ وافغال وکال 
یه ab‏ الما * وال به daly foul‏ عم abi fot gle‏ 


w 


Gea 0‏ سيا a‏ وعل As all‏ آل * iso‏ اة San‏ 
الیو و وا * 


۲ 


201 NGASI الله ورو اه‎ Ske 345 ما‎ 
oe o و‎ SG 1 7 asas 


Ma asyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Setan telah putus asa untuk mengembalikan umat Islam 


Ge 
حق‎ 


226 


pada kemusyrikan, Tetapi setan tidak pernah berhenti berusaha 
menjerumuskan kaum Muslimin ke dalam perpecahan. Rasulullah 
SAW bersabda: 


7 
& 


SAI الْمُصَلُونَ في جَزِيرَة‎ aaa پش أَنْ‎ AS SULAM Ó) 
HS MA في‎ Gals 


A. setan telah berputus asa untuk disembah oleh 
orang-orang yang sholat (kaum muslim) di tanah Arab, namun ia 
belum berputus asa untuk memecah-belah mereka. (HR Muslim) 
Bukan kemusyrikan yang ditakutkan oleh Nabi SAW, bukan pula 

kemiskinan, justru yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah umatnya 
berpecah belah karena sebab berebut harta-benda duniawi. 
Dengarkan baik-baik sabda Nabi SAW: 


A ee s 
۱ 


Sesungguhnya aku tidak takut kalian kembali menjadi syirik setelah 
kematianku. Akan tetapi aku takut kalian terpengaruh oleh dunia, 
dan saling berebut untuk mendapatkannya sehingga kalian saling 

membunuh satu sama lain, kemudian kalian akan binasa sebagaima 
kaum sebelum kalian. (HR Muslim) 

Maka hati-hati kepada mereka yang tidak percaya kata-kata suci 
baginda Nabi SAW ini. Yaitu orang-orang yang lisannya mudah 
menuduh syirik dan kafir, mengajak umat Islam untuk saling 
membenci, berpecah-belah dan menumpahkan darah. 

Bukankah Nabi SAW telah mengatakan bukan syirik yang beliau 
khawatirkan? Lalu mengapa mereka dengan lantang menghasut 
umat Islam untuk berselisih dengan dalih menjaga umat dari 
kesyirikan?! Bukankan Nabi SAW telah bersabda bahwa setan telah 
putus asa untuk mengembalikan umat Islam kepada kemusyrikan? 
Lalu kenapa mereka tetap saja menuduh mayoritas umat Islam 
sebagaiorang-orangyangjatuh dalamlembah kesyirikan?! Ketahuilah 
bukan agama yang menjadi tujuan utama mereka melainkan harta 


227 


dunia. Mereka pada hakikatnya adalah para pembantu setan dalam 
memecah-belah umat Islam. 

Maka hati-hati, janganlah anda dengarkan ajakan untuk berpecah- 
belah, ajakan untuk saling mencaci, ajakan untuk saling membenci 
sesama muslim walau pun dari seorang tokoh agama atau tokoh 
masyarakat. Ulama yang mengajak pada perpecahan umat pada 
hakikatnya bukanlah ulama, melainkan manusia terburuk yang ada 
di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah mengingatkan para 
sahabatnya : 


4 4 5 5 ۳ و ,8 o‏ ر ر وف ره 
ENI‏ شرا ركم الْمَشَاءُونَ Kasat‏ المفیدون بَيْنَ 
£o‏ ۳۹ ۳ 4 م2 ول شم wet‏ 
الأحبّة SAN TAN Sb‏ 
Tidakkah kalian ingin aku beritahukan mengenai orang yang paling‏ 
buruk di antara kalian? Yaitu orang yang berusaha mengadu-domba,‏ 
merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai dan‏ 
mencari-cari keburukan pada orang yang tidak bersalah. (HR Ahmad)‏ 
Tokoh-tokoh pemecah-belah umat inilah yang sangat berbahaya,‏ 
bahkan lebih dikhawatirkan Nabi SAW daripada Dajjal. Sebab dengan‏ 
ketokohannya, ia dengan mudah mempengaruhi umat untuk saling‏ 


berpecah-belah, saling berperang dan terjerumus dalam kesesatan. 
Rasulullah SAW pernah mengatakan pada Sahabat Abu Dzar ra: 


Pa و ر وم‎ 95 ma 2 
SEAM أمتى من‎ de اخوف‎ SEA He 
Selain Dajjal ada yang lebih aku takutkan atas umatku. 
Sahabat Abu Dzar ra bertanya: 


adia نه‎ D ور و‎ & E by T مر رو‎ 
JEAN اخوف على امتك من‎ Sa يا سول‎ 
Wahai Rasulullah SAW, siapakah yang lebih engkau takutkan atas 


umatmu selain dajjal? 
Nabi SAW berabda: 


SN 
Tokoh-tokoh yang menyesatkan. (HR Ahmad) 


Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Bukanlah termasuk sunah nabi untuk saling menuduh syirik atau 


228 


munafik kepada golongan yang berbeda. Yang termasuk sunah Nabi 
SAW adalah berprasangka baik kepada manusia dan menyerahkan 
urusan hati kepada Allah SWT. Betapa banyak orang munafik hidup 
di zaman Nabi SAW, namun beliau tetap membiarkan mereka sebab 
mereka telah mengucapkan syahadat. Betapa sering Rasulullah SAW 
mewanti-wanti umatnya untuk tidak mudah menuduh kafir kepada 
orang yang telah bersyahadat. Dengarkan ancaman Nabi SAW: 


ale قدو الد ولیس گك | ار‎ JG: من دعا رجلا ٻالڪُفر أو‎ w 


Siapa yang menuduh kafir pada seorang lelaki atau menyebutnya 
sebagai Musuh Allah, jika kenyatannya tidak demikian maka 
ucapannya akan dikembalikan kepadanya. (HR Muslim) 

Dikisahkan ada seorang sahabat Nabi membunuh orang kafir yang 
telah bersyahadat dalam peperangan. la mengira syahadatnya hanya 
sekedar tipu daya untuk menyelamatkan diri belaka. Mendengar ini, 
Nabi SAW sangat murka. Beliau SAW berulang-ulang mengatakan 
pada sahabat tersebut: 


Ya asi du اقلا شمش‎ 
Apakah engkau sudah membelah Tn sehingga engkau tahu ia 
mengucapkan (syahadatnya) untuk tipu daya atau bukan?! 
(HR Muslim) 

Jika Rasulullah SAW begitu murka karena satu orang yang telah 
bersyahadat dituduh kafir dan dibunuh dalam peperangan padahal 
ada tanda-tanda bahwa syahadatnya tidak ikhlas, maka dapatkah 
anda bayangkan sebesar apa murka Rasulullah SAW jika yang 
dituduh kafir adalah kelompok besar umat Islam yang ikhlas dalam 
bersyahadat?! Dapatkan anda bayangkan jika yang dibunuh dan 
diperangi adalah umat Islam yang tadinya dalam keadaan damai?! 

Maka jangan anda mudah menuduh syirik dan kafir. Perhatikan 
bagaimana pandangan Sayidina Ali ra kepada kelompok yang jelas 
telah memerangi beliau. Ketika ditanya apakah mereka musyrik atau 
munafiq, Sayidina Ali ra dengan tegas menyanggahnya dan memuji- 
muji ibadah mereka. Sayidina Ali ra bahkan menyebut mereka 
sebagai saudara dan berkata: 


229 


Mereka adalah saudara kita yang memberontak kepada kita. 
(HR Baihaqi) 

Demikianlah sunah Nabi SAW, maka siapa saja yang mengaku 
mengikuti sunah Nabi namun lisannya tidak pernah berhenti 
menuduh syirik dan kafir pada kelompok besar umat muslim maka 
sungguh dia telah berdusta. Bukan sunah yang dia ikuti melainkan 
bidah, bukan jalan petunjuk yang ia ikuti melainkan jalan setan yang 
selalu memecah-belah umat. 

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Janganlah anda menjadi orang yang mendukung perpecahan 
umat, tapi jadilah orang yang berusaha mempersatukan umat 
Islam. Ikutilah sunah Nabi SAW yang kini sering dilupakan, yaitu 
mendamaikan umat Islam yang bertikai. Apabila terjadi pertikaian di 
antara sahabat, Rasulullah SAW adalah orang pertama yang datang 
untuk mendamaikan mereka. Beliau SAW tidak ragu untuk pergi ke 
daerah yang jauh hanya untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi 
di antara kaum muslim. 

Mendamaikan umat yang bertikai adalah suatu kebaikan yang 
sangat agung nilainya di sisi Allah SWT. Bahkan keutamannya 
melebihi keutamaan shalat, puasa dan sedekah. Rasulullah SAW 
pernah mengatakan dalam sabdanya: 


PAR که کو م ای ۳ رن ضر رد دن‎ 
من 253 الصَيَام الا وَالصَدَقَةِ نوا بل‎ Jail ألا خیرم‎ 
ر 3 ٠ه دید‎ o$ 3 Toy ta bT 
AJE SN ذات‎ 31085 AL رسول الله قال صلاخ دات‎ G 
“Tidakkah kalian ingin aku beritahukan mengenai yang lebih 
utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah?” Para sahabat berkata, 
“Iya, Ya Rasulullah.” Maka Rasulullah SAW bersabda: Mendamaikan 
yang berselisih. Sebab pertikaian itu akan membinasaan.” 
(HR Abu Dawud) 

Demikianlah seharusnya yang dilakukan umat Islam, dan 
demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama 
Islam. Jangan menjadi orang yang selalu mengeluarkan statemen- 
statemen yang dapat memecah-belah umat, tapi jadilah orang-orang 
yang selalu berusaha mendamaikan kaum muslimin dan mengajak 
kepada persatuan umat Islam. Sebab perpecahan itulah yang akan 
membuat umat Islam menjadi lemah dan tidak berdaya. 


230 


Bukan masalah ekonomi yang membuat kita menjadi lemah, 
bukan pula ketertinggalan dalam teknologi. Perhatikan bagaimana 
Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadi umat yang kuat 
meskipun lemah dalam ekonomi, dan tertinggal secara teknologi 
dibandingkan kaum muyrik di masanya. Kita menjadi lemah karena 
kita tidak menjaga persatuan di antara kita. Renungkan firman Allah 
SWT: 


all (ee ic‏ وو Bs‏ وا gL EGS‏ | وَتَذْهَبَ رڪ 
bol‏ ِن الله مَحَ AAN‏ 
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu‏ 
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan‏ 


hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar. (QS al Anfal: 46) 


SEI [ots + sbi elt ety 28 &‏ اه 


2 


a 


کلام sl tas, lili‏ ار :$ Ga al‏ الشَّيْطَانِ الرَجِيّم لا 
خَيْرَ في کثیر من جرا هم لا من آمر hay‏ آزمفزوب jl‏ ٍضلاح 
GS‏ الئاس وَمَنْ Al GUS Ja‏ مَرْضَاةٍ abil‏ قمَوّف ف st ang‏ 


AN 
2 
1 
\bye 
\ 


356 الله pels‏ في LAN‏ لیم 3353 وی کم بما فیه 
pit eee EES 338 dali “SM SU oY‏ الْعَظِيُم 

SAN a) 1‏ ولوالده یم padng‏ الْمُسْلِمِيْن فَاسْتَغْفِرُ 53 * روه اه 
هو SEN AR‏ 


231 


MENJAUHI LANGKAH 
SETAN 
Sa A ais BAN اند یله‎ 
ity atasi Bee كلك 1 وړ‎ 
E GEN" san بر‎ LAN حْتَجَبَ عن‎ 
SEN آخمده دا يئ‎ SU و لام الي‎ 
زد ري لق نآ‎ Jt سبل عِهاد ر 455 ری‎ 
AS olah على‎ 55 seng الله وشته لا کرت‎ Yl IN 
DA Nyang te GA Gi ably bie ULI في‎ 35855" 
فصد عَنْ‎ * SE BH صِدْقٍ"‎ Es “SS للق * ولسان‎ kan 
صارت الم و‎ GS, yah الْهَلَكَةِ * ومد‎ Jai Jaa 
ee ea 25 الله‎ ke US DAF A مه في التق‎ aj 
HI galls a sé (BES الا‎ PAN 5 
AWALAN وی‎ 0 oe Maa 
gute و‎ en یه‎ 


Ge 
حق‎ 


Maasyirol muslimin Rahimakumulloh 
Allah SWT berfirman: 


SURE AS وَمَن‎ ULE OE LAS VIET بن‎ are 
Ky SAN ماه ياه مر‎ ata 


232 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- 
langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, 
maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan 
yang keji dan yang mungkar. (OS an Nur: 21) 

Ayat ini adalah seruan khusus dari Allah SWT Tuhan pencipta alam, 
kepada orang-orang yang beriman. Janganlah kita ikuti langkah- 
langkah setan, jangan kita patuhi godaan-godaan setan, sebab setan 
senantiasa mengajak kepada perbuatan keji dan munkar. 

Setiap saat setan selalu berusaha menjerumuskan kita kepada 
dosa. Membuat hati kita tertarik untuk berbuat dosa dengan 
berbagai macam tipuan. Membuat dosa terlihat indah dan ringan 
sehingga kita tidak ragu melakukannya. Tujuan mereka sebenarnya 
hanyalah satu, agar kita semua masuk ke dalam neraka bersama 
mereka. Naudzu billahi min dzalik. Allah SWT berfirman: 


Í Sus SI‏ م عَدُوٌ ‘She PI LG Gis a‏ توو 
KO‏ لور 


Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah 
ia musuh(mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak 
golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala- 
nyala. (OS Fathir: 6) 

Maka hindarilah jalan setan, dan ikutilah jalan yang ditunjukan 
oleh Allah SWT. Allah SWT selalu mengajak kita menjauhi perbutan 
keji dan munkar. Menunjukan kepada kita jalan keselamatan di dunia 
dan di akhirat. Allah SWT berfirman: 


SA دي‎ lB OLS Mg Jay Jal الله‎ ó 


ic ۸ و‎ 77-۹٢ ه - رو همم‎ <4 
w 35 AN بعکم‎ IA SIG l 


Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS an 
Nahl: 90) 

Jadilah golongan yang selalu bersama Allah. Jadilah golongan 
yang selalu patuh kepada syariat Allah. karena golongan inilah yang 
akan selalu mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di 
akhirat. 


233 


SINI‏ حِرْبَ الله هم الْمُفْيحُونَ 
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan‏ 
yang beruntung. (QS al Mujadilah: 22)‏ 

Jangan menjadi golongan setan, golongan yang senantiasa lupa 
kepada Allah, lupa kepada akhirat, dan tergoda dengan perbuatan 
keji dan munkar. Sebab mereka adalah orang-orang yang pasti akan 
merugi. Allah SWT berfirman: 


JAM te SI VI‏ هم یرون 


Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan 
yang merugi. (OS al Mujadalah:19) 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Setan yang menyeru kepada kesesatan, yang menyeru kepada 
perbuatan maksiat bukan hanya berasal dari golongan jin. Banyak 
pula setan yang berwujud manusia, mereka adalah orang-orang 
yang membolak-balikan kata-kata untuk menghalalkan kemasiatan. 
Allah SWT berfirman: 

9 ےا ر ررر اروب‎ 
ES NI شَيَاطِينَ‎ Wide 25 HI as NG 

مه 4 وه 
بَعْضُهُمْ إلى JAI S3 ass‏ رورا 

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu 

syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka 
membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang 
indah-indah untuk menipu (manusia). (QS al Anam-122) 

Kita bisa melihat sendiri pada zaman ini, banyak sekali manusia 
bahkan tokoh-tokoh panutan yang selalu berusaha menyesatkan 
umat. Merangkai kata-kata indah dan argumen-argumen palsu 
untuk melegalkan maksiat. Sebagian mereka berusaha melegalkan 
perzinahan dan homoseksual dengan alasan HAM. Sebagian mereka 
berusaha melegalkan perjudian dan minuman keras dengan alasan 
dapat menjadi sumber keuntungan negara. Sebagian mereka 
menghalalkan pembunuhan kepada umat Islam dengan dalih 
syirik dan bidah. Sebagian mereka mengajak untuk mencaci ulama, 
mencaci ahlul bait, mencaci orang-orang sholeh hanya karena 


234 


perbedaan pendapat ormas. Bahkan ada di antara mereka yang 
berusaha menggambarkan kekafiran sebagai sesuatu yang remeh 
dan biasa dan menyamakan semua agama. Padahal Sungguh hampir 
saja langit ini runtuh ketika ucapan kekafiran dilontarkan. Allah SWT 
berfirman: 


Zo 


د۰ ود 2121 وک Sis‏ الا 3 225 لجال هد 


Hampir-hampir langit EN karena ucapan itu, dan bumi belah, 
dan gunung-gunung runtuh. karena mereka menda'wakan Allah Yang 
Maha Pemurah mempunyai anak. (OS Maryam ayat 90-91) 

Mereka yang mengajak kepada kesesatan, mereka yang mengajak 
untuk melegalkan maksiat dan segala perbuaan keji dan munkar, 
mereka tidak lain adalah setan dari golongan manusia. Jangan 
pernah tertipu dengan kata-kata mereka, jangan pernah tertarik 
dengan argumen mereka, tetaplah di jalan Allah, tetaplah ikhlas 
untuk taat kepada Allah, sebab godaan setan tidak akan mempan 
kepada hamba Allah yang ikhlas. Iblis pernah ساد ره‎ 


Cale | الا عِبَادَكَ منم‎ (As) أَجْمَعِينَ‎ Hb Jan 
“Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka 
semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. 
(QS Shod: 82-83) 

Setiap kali anda mendengar syariat Allah yang suci, kemudian 
setan menggoda anda dengan berbagai dalil untuk menyelisihinya 
baik karena keuntungan dunia, atau untuk kesenangan nafsu. Maka 
jangan Anda mendengarkan godaannya. Tetaplah berpegang 
dengan syariat Allah walaupun berat. Sebab tidak ada yang memilih 
jalan setan kecuali para pendusta dan pendosa. Allah SWT berfirman: 


KAN aza و‎ nee Aue 2 اک‎ 
Apakah akan Aku beritakan امه‎ kepada siapa syaitan- 
syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang 
banyak dosa.(QS As Syuara 221-222) 
Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. 


235 


Menyelamatkan kita dari berbagai godaan setan kapan pun dan di 
mana pun kita berada. Dan menunjukan kepada kita jalan kebenaran 
di zaman yang penuh fitnah ini. Amiin ya robbal alamiin. 


دنو و Bes‏ اوعد تخر * کلام 
مَنْ تَظمَيْنُ DAN‏ بذ کرو * IT‏ بالله مِنَ QUEEN‏ الَّجِيْم P‏ 
atl Gs Oa ۳ i‏ )0( ولاس bye (P)‏ 28 
EL th‏ )6( الذي پوس ن ضدُور ol‏ )0( من SA‏ 
seh,‏ )1( 4 


ad le کم‎ pbb gaits bah AN في‎ hj جارك الله‎ 
الْعَظِيُم‎ A رارف ال‎ EES g% ا‎ ee oO مِنَ‎ 
25) روه‎ EES امُشلمن وسن‎ ands ad لد د‎ Nig Sa و عم‎ 

PA 7 


236 


JUMAT KETIGA 
(2 SETIAP MUSLIM > 
BERSAUDARA 


GANG a کی‎ ee as وَارث‎ ab LA 
Sas Cony نا‎ BB أن تل ف عل‎ 


معا وممنوج Sad‏ د juga‏ 
به Sia WA AA‏ بتشره AGA‏ هد أن لا إل إلا الل 


Na nee went Ako á وَحْدَهُ‎ 
Moire Ka BIEN يَوْم‎ CULL مِنْ‎ 
MAS رورو ترا" فَقَمَعَ‎ #195355 ans St 
ع ا‎ ali وأكاظ‎ * staal buly “sus BS 
e العام‎ S52 Gols * الاسلام فطع‎ Spe 
صن ال‎ * BE EN JS وانتقض‎ GEE lay [4 
i آله * صلو یر هم به‎ Ia tan سل على‎ 
SE الله‎ NGÊS al الله ايڪ سي وی‎ see انا ل‎ 

9 is SN gis یه‎ 


Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Setiap muslim adalah bersaudara, Allah SWT berfirman di dalam 
Al-Quran: 


237 


Wy حیسم‎ A BA oa) 


Pre 
w 
z عو‎ of ه‎ 4 - 


در مون 
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu‏ 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan‏ 
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (OS al Hujurat: 10)‏ 

Maka apapun negaranya, apapun warna kulitnya, apapun 
ormasnya, umat Islam harus saling bersatu dan mendamaikan. 
Jangan sampai kita merasa Islam di negara ini lebih benar dan lebih 
baik dari umat Islam negara arab atau negara lainnya, Islam di segala 
negara adalah sama, bersumber dari ajaran yang sama yaitu ajaran 
Rasulullah SAW. Jangan sampai karena berbeda ormas dan berbeda 
pendapat, kita saling mengolok-olok, saling mencaci, saling merasa 
paling benar. Jadilah orang-orang yang menebar perdamaian di 
antara umat Islam. Ingatlah selalu pesan Nabi SAW: 

2,٥ Lie Z اص‎ AS په‎ Ti په‎ 

لا eels‏ | ولا VALUE‏ ولا تَدَابَرُوا وَكُونُوا Se‏ الله ig]‏ 

Janganlah kalian saling membenci, jangan saling iri, jangan 
saling berpecah-belah jadilah hamba-hamba Allah yang saling 
bersaudara. (HR Bukhari) 

Siapapun orang yang berusaha memecah belah umat Islam, 
siapapun orang yang berusaha menyebarkan kebencian hanya karena 
perbedaan ormas, perbedaan negara, perbedaan ras, perbedaan 
pakaian penutup aurat maka jangan diikuti walaupun ia memiliki 
title ulama atau title profesor. Karena bukan orang bodoh yang 
dikhawatirkan Rasulullah SAW bagi umatnya, yang dikhawatirkan 
Rasulullah SAW adalah tokoh-tokoh berilmu yang pandai bersilat 


lidah untuk menyesatkan dan memecah-belah umat ini. Rasulullah 
SAW bersabda: 


شاک و ام لر ار و رك ae‏ وه ور كِ 
!5 أخوّف ما اخاف عل gel‏ کل SE‏ علیم SANI‏ 
Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah‏ 


setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah. (HR Ahmad) 
Dalam — lain dikatakan: 


igs as) Zale Gui خوف ما‎ 


238 


2 


AS 


5 


Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah tokoh- 
tokoh yang menyesatkan. (HR Ahmad) 

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Rasulullah SAW bersabda: 


7 پس‎ 7 P p 5 
SES وَعْلَمَاءُ‎ JUS اد‎ OD کون في آخر‎ 
Di akhir zaman akan ada para ahli ibadah yang bodoh dan para 
ulama yang fasik. (HR Hakim) 

Pada masa ini sabda Nabi SAW telah menjadi kenyataan. Banyak 
sekali ulama yang membuat bingung umat, membuat pernyataan- 
pernyataan yang meresahkan umat, bukan malah menyatukan 
umat. Sehingga akibatnya terjadilah perpecahan demi perpecahan, 
pertentangan demi pertentangan yang merusak ukhuwah islamiyah. 

Maka janganlah tingginya ilmu seseorang membuat kita fanatik 
sehingga selalu membenarkan dan membelanya walaupun banyak 
membuat statemennya yang meresahkan. Ukurlah segala hal dengan 
syariat, Ikutilah ulama yang selalu mengajak pada perdamaian dan 
persatuan. Rasulullah SAW pernah berwasiat: 


لا َجُلِشوا عِنْدَ عن F‏ الم إلى عم ig‏ کی یں ی 
مِنَ ol JI ÉI‏ وین INA JIE‏ 
ASIN Ia‏ إلى PLAN‏ وَمِنَ الْعَدَاوَةِ ِل SA‏ 


Jangan kalian duduk dengan semua ulama, duduklah dengan ulama 
yang mengajak kalian untuk meninggalkan lima hal menuju lima hal. 
Yaitu yang mengajak meninggalkan keraguan menuju keyakinan. 
Meninggalkan riya menuju ikhlas, meninggalkan kesenangan 
menuju zuhud, meninggalkan kesombongan menuju tawadhu, dan 

meninggalkan permusuhan menuju kepedulian. (HR Abu Nuaim) 

Ikutilah ulama yang mengajak kepada hal-hal yang diwasiatkan 
Rasulullah SAW. Yang mengajak kita untuk semakin yakin kepada 
Islam dan bukan malah membuat statemen-statemen yang 
menimbulkan keragu-raguan. Yang mengajak kita untuk selalu 
ikhlas beribadah, tidak mencintai kesenangan dunia, rendah hati dan 
mengajak kepada persatuan dan peduli kepada umat Islam. Inlah 
ciri-ciri ulama akhirat yang harus kita ikuti. 


239 


Ma'asyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Kehormatan seorang muslim di sisi Allah SWT lebih agung daripada 
kehormatan Kakbah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Kakbah: 


Tya الله خر‎ Be AKEN ن‎ gali تن يكو يقزر‎ ea, 
وَدَمِهِ‎ alle منك‎ 


Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan- 
Nya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah 
daripada kehormatanmu (wahai Kakbah), baik harta mau pun 
jiwanya. (HR Ibnu Majah) 

Maka jangan sampai kita saling merendahkan kehormatan 
seorang muslim baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. 
Apalagi sampai menumpahkan darah. Ketahuilah bahwa andai bumi 
hancur berkeping-keping, itu tidak ada harganya di sisi Allah SWT 
dibandingkan dengan satu nyawa seorang Islam yang ditumpahkan 
dengan zalim. Rasulullah SAW bersabda: 


Sua 
Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dari pada 
terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. (HR Ibnu Majah) 

Mari kita sudahi saling caci karena perbedaan pendapat, perbedaan 
ormas, atau perbedaan ras. Umat Islam tidak membutuhkan 
perselisihan yang lebih banyak lagi. Yang kita butuhkan adalah 
persatuan, kerukunan, dan saling kerja-sama dalam kebaikan dan 
dalam beramar makruf nahi munkar. Ingatlah selalu firman Allah 
یات‎ 


AN 


rs عات‎ dad 


Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka 
itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, (OS Ali Imran: 105) 

Ya Allah, satukan umat Islam dalam petunjuk dan syariat, putuskan 
rencana orang-orang yang ingin merusak dan menyakiti umat Islam, 
jangan menangkan musuh-musuh kami dan orang-orang yang 
hasud kepada kami. Aamiin Ya robbal “alamiin 


240 


Di geii إلى‎ si onal a ما‎ gai ó 
abl Sel eta Ne AIS الصَادیات"‎ LI به‎ £5555 
بر ما‎ AG Seal O38 ally) EN OURAN مِنَ‎ 
{Gh ونما‎ CE اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا‎ 
a او الله لله لي وَلَكُمْ في ارآ الم‎ 
وَأسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيْم‎ 156 g Jhi وال کر اک‎ AN من‎ 
A) فَاسْتَغْفِرُوه‎ AN padng kêba) Sally ل وآ‎ 
SE AA هُوَ‎ 


241 


JUMAT KEEMPAT 
MEMELIHARA KEIKHLASAN 


KY, e لَيْسَ مج‎ gl ند یله‎ 
lbh DAS Wess و‎ ne سب إلى‎ on 


Jas دی 8 ولا مدا‎ Sac AS ار و‎ 
و‎ ASN Xba Ki 25 (3,42 دای ولا‎ 
ون‎ a الم ی‎ gi و ال قبل‎ 
Ham AAN gp A 
E اښ‎ ok Mama 


بتوحیده 


om 


A‏ لور ANAA‏ رید أن ل 
١‏ إلا الله وَحْدَهُ لا BLS‏ له * BUGS‏ واقق الافرار با الاخلاض 
cS a‏ بها WA‏ احلا * DA Kr EREA‏ 
peron‏ بالقَضل x ie ia * SUSU;‏ 
in ye‏ الفر وَالصَلَالِ Ji get) ga‏ 
محر م د في الله عَلَ JES‏ 
ste gs‏ بر Jain. JUS JAN‏ $1 بِسَيْفِهِ Gl‏ اغیدال * 
صل الله byt‏ على MI Jad Jalal Je ala‏ 
صلوة Je Ka Jey Hdl, ian‏ گرزر RAI‏ وَالْأَْوَالٍ * 


242 


a 
ake 


اما 385 Stic‏ الله m et‏ برف الله, انوا الله SS‏ 
A‏ وس i Si‏ مرن 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya: 


و۶ رح alo:‏ ی ارس وبر رت هف په 24 )اص A,‏ 
قل ِن SS De‏ وَمَمَاني له زب العَاليينَ 

“Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS al-Anam: 162). 

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menuntut 
keikhlasan dalam beramal. Kita dituntut untuk ikhlas dalam semua 
perbuatan, baik itu berupa ibadah atau pun pekerjaan keduniawian. 
Islam sangat memperhatikan niat seseorang. Apa yang dilakukan 
dengan ikhlas akan diterima oleh Allah SWT. Sebaliknya, apa yang 
dilakukan untuk mencari kedudukan di sisi manusia akan menjadi 
sebab kehancuran di akhirat. 

Misalnya dalam bersedekah. Terkadang orang menyumbangkan 
banyak harta untuk menarik simpati manusia, agar dicintai oleh 
sesama, untuk membalas budi, atau bahkan untuk menanam budi 
agar dibalas di kemudian hari. Semua sedekah itu tidak ada harganya 
menurut pandangan Islam. Islam hanya menerima amalan sedekah 
yang dilandasi niat yang ikhlas untuk Allah SWT tanpa tercampur 
ambisi pribadi. Allah SWT berfirman: 


(وَيُظْعِمُونَ الطّعَامَ Je‏ حُبّهِ WAN) Geh sg Un‏ 
ې و سر : teu‏ 
GE‏ من 55 یوم Lae‏ قَمظريرًا )+( فوقاهم الله شر NS‏ 


الیو اه 11 


“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada 
orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya 
kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 
keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan 


243 


tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan 
(azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang 
bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka 
dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan 
(wajah) dan kegembiraan hati” (OS al-Insan: 8-11). 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Nabi SAW memperingatkan agar kita senantiasa beramal untuk 
Allah SWT, bukan untuk tujuan lainnya. Dalam sebuah hadits, Nabi 
SAW bersabda 


Boy AENG SEEM KS‏ امُرئ ما نوی 


“Sesunggunya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Dan 
sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang 
ia niatkan! (HR Bukhari). 

Ribuan umat Islam menempuh perjalanan jauh baik untuk 
melakukan Haji, Umrah, atau urusan yang lain. Tapi niat mereka 
berbeda-beda. Ada yang ingin dihormati manusia. Ada yang sekedar 
ingin melihat-lihat keindahan alam. Ada pula yang berniat ingin 
mendekatkan diri dan melaksanakan perintah Allah SWT. Niat-niat 
itulah yang membedakan mereka walau pun mereka menempuh 
perjalanan yang sama, jarak yang sama dan jerih-payah yang sama. 

Niat yang baik dan keikhlasan dalam beramal akan membuat 
perbuatan yang bersifat keduniaan seperti bekerja, makan dan 
minum, bisa bernilai ibadah. Sebaliknya, niat yang buruk dapat 
membuat perbuatan taat menjadi bernilai maksiat di sisi Allah. 

Terkadang manusia membuat istana yang mewah atau kebun 
yang rindang dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi 
orang lain. Jika itu yang diniatkan, maka ia akan mendapat pahala 
yang terus mengalir tanpa henti selama masih ada yang mengambil 
manfaat dari bangunan yang ia buat dan pohon yang ia tanam. 
Rasulullah SAW bersabda: 


بت بیان من MEN AANG JB AE‏ عَرْسَافي JB AE‏ 
ARA:‏ لاج جار ما اليم هين یا تاد وكا Jk‏ 


“Siapa yang membangun bangunan tanpa kezaliman dan tanpa 


Sy 


244 


permusuhan atau menanam pohon di tempat yang tidak diambil 
secara zalim atau permusuhan, maka ia akan mendapatkan pahala 
yang mengalir selama ada makhluk Allah SWT yang mengambil 
manfaat dengannya.” (HR Ahmad). 

Bahkan kesenangan dan gairah syahwat, apabila itu ditunaikan 
di jalan yang sesuai dengan syariat dengan disertai niat yang 
mulia, akan menjadi ibadah dan ketaatan. Lelaki yang mendatangi 
istrinya dengan tujuan menjaga diri dari yang haram dan menjaga 
agamanya dari perbuatan terlarang akan mendapat pahala seperti 
yang disabdakan Nabi SAW: 


G 


DA na ta و‎ Pe 5 ۳ 
صدقة‎ ee بضع‎ 33 
“Dalam kemaluan setiap dari kalian ada sedekah! (HR Muslim). 
Selama seorang Muslim memasrahkan dirinya kepada Allah dan 
mengikhlaskan niatnya untuk Allah, maka semua gerakan, diam, 
bangun, bahkan tidurnya adalah langkah-langkah menuju keridhoan 
Allah SWT. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Terkadang seorang tidak mampu melakukan suatu perbuatan baik 
karena sedikitnya harta atau kesehatan yang buruk, tetapi Allah SWT 
tahu isi hatinya. Kemauan kerasnya untuk melakukan kebaikan yang 
tidak mampu ia lakukan akan menjadikannya termasuk golongan 
orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Ingatlah perang Tabuk! 
Ada beberapa orang yang sangat ingin mengikuti perang itu. Mereka 
meminta izin kepada Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW tidak 
mampu mengajak mereka karena tidak memiliki perbekalan dan 
kendaraan untuk mereka. Mereka pun kembali dengan kesedihan 
yang sangat mendalam karena tidak dapat berjuang mengorbankan 
nyawa di jalan Allah. Allah SWT tidak menyia-nyiakan keteguhan hati 
dan keinginan kuat mereka untuk berjihad. Karena keikhlasan niat, 
mereka tetap mendapat pahala berjihad walau pun mereka tidak 
ikut berjihad. Rasulullah SAW bersabda mengenai mereka, 


2 ۲ ۳ ۳ WAH et ae -$ 2 
ماسجا شا و‎ ea 


prr‏ وه ووو 
A Ag‏ العذر 


- ee 


0 
و 6 
2 )5 


إن 


245 


“Sungguh ada orang-orang di Madinah yang kita tinggalkan, yang 
tidaklah kita melewati suatu padang atau lembah kecuali mereka 
bersama kita (Mendapatkan pahala berjihad). Mereka terhalangi oleh 
uzur mereka.” (HR Bukhari). 

Niat yang baik akan menjadikan orang yang tidak mampu 
melakukan kebaikan termasuk golongan yang berbuat baik. Begitu 
pula sebaliknya. Niat yang buruk akan merusak amal sholeh dan 
menjadikan orang yang melakukannya ternilai sebagai pelaku 
kemaksiatan. Allah SWT berfirman: 


ول من )4( الذيق ob‏ عن صلاتهم alesse‏ 


“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) 
orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat 
riya.” (QS al-Maun: 4-6). 

Shalat yang dibarengi dengan riya akan menjadi suatu dosa. 
Begitu pula zakat, puasa, sedekah dan lainnya. Jika semua itu 
dilakukan dengan riya, maka semuanya akan menjadi dosa yang 
membinasakannya di akhirat. Sedikit amal yang disertai keikhlasan 
akan menjadi berkembang sehingga menjadi sebesar gunung.Tanpa 
keikhlasan, amalan yang banyak tidak akan sebanding beratnya 
dengan debu yang berterbangan. Oleh sebab itu Nabi SAW bersbada: 


“Ikhlaskan ibadahmu maka akan cukup bagimu amal yang sedikit.” 
(HR al-Hakim). 
Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan semua perbuatan kita untuk 
Allah SWT. Kita serahkan shalat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita 
semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT. 


game‏ حُسَنَ Ji‏ ةوبل م الإندارواً ea‏ ا 
رْفَقَهُ* كلا کلام مَنْ GIE‏ الافسان aes‏ * آغود QUEM ja abl‏ 


216 


النَّجِيْم SL; s; SS ól BP‏ وَمَمَاقي ay‏ 55 الْعَالَمِينَ 

ERA Sich ey) ai A 

ارك الله بي وڪم في oT)‏ الم sa‏ وم ما فيه 
مق یات SA‏ ا لكي ول قول هَذَا Jake‏ الله الْعَظِيْم 

3 ون SU,‏ ولوالدیکم عم ciel! gad‏ فَاسْتَغْفِرُوه )23 
قنور ریم 


247 


KHUTBAH 


BULAN DZULHIJJAH 


JUMAT PERTAMA 
KEMULIAAN BULAN 
DZULHIJJAH 


و 302 ر هر و 


wanes * ره‎ aT dads BEI مت‎ call یله‎ KAN 
Jeet عَنْ‎ Nah) وافجمت‎ EA یر شِبْهَهُ گیف ما‎ suai 
مش وه‎ abi ear aka با‎ she 


١ a 


cál 


75 
9 


له وش اش be‏ او را و رلور ره 


na AWAKE ا سرو لاو رز موه‎ Tn 


كيده ورسوا a‏ 
a‏ مَارِعَة " Gesell fe iig‏ وَاقِعَةَ * وَرَحْمَةَ NAN‏ 
اه "درس بکتابه الک C2585‏ ت eet alee‏ 
نطقت + 2 الف ولعت و فرت بد كوا اة C A‏ 


w 


bate fe ches ait fc Be,‏ حم fe‏ آله SEN SIS‏ "لو 
an‏ دورو وی ویس 


z 
Pd ae 


Ns رر نت‎ AWAN NN د‎ 


KG‏ و ه 
نتم Opi‏ 

Maasyiral Musslimin Rahimakumullah... 

Saat ini kita berada pada sepuluh hari pertama Bulan Dzul 
Hijjah. Hari-hari teragung dan terbaik sepanjang tahun. Hari yang 
disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Ayyamul Ma`lumat, hari-hari 
yang ditentukan untuk berdzikir kepada Allah SWT: 


24-5 2 


250 


ق 


Dan supaya mereka menyebut ۳ Allah pada ayyamul 
ma`lumat (OS Al Hajj: 28) 

Ibadah pada hari-hari ini dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali 
lipat. Apabila datang sepuluh hari pertama Dzul Hijjah, Nabi SAW akan 
mengisinya dengan berpuasa di sembilan hari pertama. Begitupula 
para salaf, Said bin Jubair mengerahkan semua kekuatannya sampai 
tidak tersisa lagi untuk beribadah di hari-hari ini. Ini tidak lain karena 
tidak ada ibadah yang lebih disukai oleh Allah SWT melebihi ibadah 
di hari-hari ini. Inilah hari-hari untuk berdzikir, bertahlil mengesakan 
Allah, bertakbir mengagungkan Allah dan bertahmid memuji Allah 
SWT. Rasulullah SAW bersabda: 


ما ِن EEN al‏ عِنْدَ الله ولا atl) ESA‏ من beb JAN‏ صِنْ 
هذه و الا AU JI Sys NANI SA‏ والتخمید 


Tidak ada hari-hari yang lebih agung bagi Allah dan lebih disukai 
amal saleh di dalamnya dari hari-hari yang sepuluh ini (10 hari 
pertama Bulan Dzulhijjah) maka perbanyaklah di dalamnya ucapan 
Tahlil, Takbir dan Tahmid. (HR Ahmad) 

Pada Rangkaian hari-hari ini terdapat dua hari agung, yaitu hari 
Arofah pada 9 Dzul Hijjah dan Hari Idul Adha. Dua hari yang demikian 
agung sehingga Allah SWT bersumpah di dalam Al-Ouran dengan 
menggunaan dua hari ini. Allah SWT berfirman: 


ji á 


Dan demi yang genap dan yang ganjil, (QS al Fajr: 3) 
Sahabat Ibnu Abbas mengatakan: 


وو ki sor‏ ل امكو For‏ ر 
all‏ يَوْمُ SNI‏ وَالْوَثْرُيَوْمُ DE‏ 
Yang genap adalah hari Idul Adha, sedangkan yang ganjil adalah‏ 
hari Arofah.‏ 

Hari Arofah adalah hari ampunan Allah SWT bagi hamba yang 
memohonkan ampunan. Allah SWT membebaskan sangat banyak 
hamba-Nya di hari ini dari api neraka. Arofah juga adalah hari 
dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda: 


251 


ما من یم Sl‏ من ISLE AR‏ مِنْ الگار مِنْ يم 
عير TRA 1 A o ۶ 7 5 PEA‏ 2 £ 0 
ale 5 sic SIA 455‏ بهم KESAN‏ يمول مَا اراد SY‏ 
Tidak ada hari, di mana Allah lebih banyak membebaskan‏ 
hamba-Nya dari Neraka dari hari Arofah. Sesungguhnya rahmat‏ 
Allah mendekat di hari itu, dan Allah membanggakan hamba-Nya di‏ 
hadapan malaikat seraya berfirman, “Apa yang mereka inginkan? (aku‏ 
akan mengabulkannya.)(HR Muslim)‏ 
Begitu luasnya maghfiroh Allah SWT di hari ini, sehingga siapa‏ 


saja yang berpuasa di hari ini, maka dosanya selama dua tahun akan 
diampuni oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: 


IS الي‎ EA | کر‎ ee T 
الي بَعْدهُ‎ KI 


Aku berharap kepada Allah bahwa puasa di hari Arofah dapat 
menghapus dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. (HR 
Muslim) 

Renungkanlah, hanya dengan berpuasa satu hari saja, dosa 
selama dua tahun akan diampuni. Maka jangan siakan kesempatan 
emas ini, mari kita berpuasa di Hari Arofah nanti dan ajak keluarga 
anda, sahabat anda, dan semua semua orang yang anda cintai untuk 
mendapatkan fadhilah besar ini, sebab Rasulullah SAW bersabda: 


من دل عل fab is‏ أَجُر قاعله 
Siapa orang yang memberi petunjuk atas kebaikan maka ia‏ 
medapatan sepertipahala orang yang melakukannya. (HR Abu Dawud)‏ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Satu minggu lagi insya Allah kita akan merayakan Idul Adha, 
Ibadah yang paling utama bagi yang tidak mampu berhaji pada hari 
Idul Adha adalah melakukan Udhiyah di Hari Raya, menyembelih 
hewan qurban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasulullah 
SAW bersabda: 


asia مِنْ‎ IE KE SEN EGET ما عَمِلَ‎ 


252 


Tidak ada amalan manusia yang di Hari Nahr (ledul Adha) yang 
lebih disukai oleh Allah azza wa jalla selain menumpahkan darah 
(hewan qurban) (HR Turmudzi dan Ibnu Majah) 

Janganlah anda merasa berat untuk berqurban. Balasan atas 
ibadah kurban jauh lebih besar dari secuil harta yang anda keluarkan. 
Ketahuilah bahwa setiap helai rambut hewan yang anda kurbankan 
akan dihitung sebagai satu kebaikan. Bayangkan berapa kebaikan 
yang anda gapai dengan berkurban. 

Setiap dosa yang telah lalu akan diampuni bersamaan dengan 
tetesan pertama darah hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda 
kepada Sayidatuna Fatimah ra: 

ee 2‏ 2 وا o 52 oR a TB‏ - ےم 
قوي إلى Ue BI‏ فَاشْهَدِيها فان لك باوّل 355 تقظر من دم 
بو 203 > ۳ Pari‏ و 
أن يعقر لك ما Be‏ يِن Diss‏ 

Berdiri dan saksikanlah hewan qurbanmu. Sungguh bersamaan 
dengan tetesan pertama yang mengalir dari darahnya diampuni segala 
dosa-dosamu yang telah lalu. (HR Hakim) 

Kurban juga adalah tanda kepedulian kepada fakir miskin, sarana 
untuk saling bersilaturahim dan memasukan kegembiraan di hati 
kaum muslim. Dalam setiap hal ini terdapat ganjaran yang sangat 
besar bagi yang ikhlas niatnya. 

Maka betapa rugi orang yang memiliki harta namun tidak 
berkurban. Kurban memang tidak wajib kecuali dengan nadzar 
namun sungguh tidak pantas seorang mukmin yang tidak sudi 
mengeluarkan sedikit harta untuk mendapatkan keuntungan akhirat 
yang demikian besar. Dengarkanlah sabda Nabi SAW untuk orang 
seperti itu: 


Tri P 
en سح خو هوو ره وه‎ A 
Las = يض فلم يضح‎ OY من وجد سعهة‎ 


Siapa yang mampu berqurban namun ia tidak bergurban maka 
tidak perlu ia hadir ke tempat shalat kita. (HR Baihaqi) 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Jangan lewatkan sepuluh hari pertama dari Bulan Dzul Hijjah ini 
dengan sia-sia. Hadanglah nafahat, anugrah, rahmat dan ampunan 
Allah dengan memperbanyak ibadah kepada-Nya, dengan banyak 


253 


berpuasa, dengan banyak berdoa dan berdzikir. Pergunakan waktu- 
waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan hari-hari ini berlalu 
dengan sia-sia. Sebab bisa jadi satu anugrah yang kita raih dapat 
menjadi sebab selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah 
SAW bersabda: 


5 Tuhan سر‎ memiliki 9 nafahat ا‎ di 
sebagian hari-hari kalian. Maka hadanglah anugrah-anugrah itu. Bisa 
jadi seorang dari kalian mendapatkan satu anugrah yang dengannya 

ia tidak akan celaka untuk selamanya. (HR Thabrani) 
کلام‎ * giaa NG" Ek Aa عي‎ 16) 
وهم‎ 0 4 Sy و و‎ 2 
Nebel Ui JAN Ge abl 556 MERE مَنْ‎ 
MOFA هو‎ ABE وان () إِنَّ‎ one (Š 
A o 4 ود‎ KA دو و‎ 5 rer AG 
o o one om Sty. ر سي‎ 
ال‎ a و اقول 353 هدا متفه الله‎ er OF 
وه وه يج 7 و‎ ee, ات فاص‎ o 4 te 6 
SI وه زه‎ PEME لوالدیکم 5 ا‎ SI و ول‎ J 
5 A ور .3 و و‎ 
هو الغقور الرجیم‎ 


254 


JUMAT KEDUA 
(2 KHUTBAH JUMAT 10 
DZULHIJJAH 


نام نت ۰ UKs‏ اه ام ash‏ و 
Te‏ غیدال A‏ وَالْعَرْض * KA‏ ل و 
دكي نامع شي ah‏ أذ 1 4 إلا اله 

ده لا a‏ اك 
محجته Si ah FA‏ مدا ده E NK‏ د 


Zot uí o 


انتشار الفشاد 3 اقا SU,‏ * وَاسْتِعَارِ العتاد 3 LS‏ 
أ من et AI‏ + رح ین ارعان شيدلة * EN‏ 


= 


A‏ درد chs, Bie‏ عل Os‏ مد fey‏ آله 
ane‏ ف بها مَقِيْلَهُ * كُمَا رف 6585 "ANE GA‏ 


أن As‏ نيا BESI aol Go RA‏ الا 


A 
> نکم مسا وه‎ 


ل 


Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 

Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Pada hari ini terkumpul 
dua hari raya umat Islam yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Jumat. 
Idul Adha merupakan hari teragung sepanjang tahun. Rasulullah 
SAW bersabda: 


255 


ech) مه و‎ a2 ye byo 2 4 سم‎ oF 
Hari yang Baling mulia di 0 ae adalah Hari Nahr (ledul Adha) 
kemudian Hari Qorr (Tanggal 11 Dzulhijjah). (HR Baihaqi) 
Sedangkan Hari Jumat adalah hari terbaik yang selalu berulang 
setiap minggu. Rasulullah SAW bersabda: 


خير يوم ف عليه ana LAN‏ 


Hari terbaik di mana matahari terbit adalah Hari Jumat. 
(HR Muslim) 

Pada hari ini nafahat, rahmat, anugrah serta maghfirah Allah 
SWT turun dengan derasnya. Nafahat yang tidak turun sepanjang 
tahun kecuali hanya pada hari ini saja. Maka sudah sepantasnya kita 
hadang nafahat dan maghfirah Allah SWT dengan amal-amal shaleh 
yang dianjurkan di hari ini. Dengan bertakbir, dengan shalat Idul 
Adha, dengan Shalat Jumat, dengan berqurban, dengan bersedekah, 
dengan berbahagia serta membahagiakan orang lain. 

Berbahagia di hari ini adalah ibadah, saudara. Bergembira atas 
anugrah dan rahmat Allah SWT diperintahkan langsung di dalam Al- 
Quran: 


-o = ۳ PE L o وه م‎ 
يجْمَعُونَ‎ ka RE قلیفرخوا هو‎ NG Ag فل مضل الله‎ 
Katakanlah: ih kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 
dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS Yunus: 58) 
Lupakan kepenatan mencari harta dunia, mari kita berbahagia di 
hari raya kita ini. Bergembiralah, tapi bukan dengan kelalaian, apalagi 
dengan berbuat dosa. Bergembiralah dengan cara yang sudah 
diatur syariat pada hari raya, dengan melakukan mandi sunnah, 
memakai pakaian terbaik, bersiwak, memakai wewangian terbaik, 
bersilaturahim, melapangkan nafkah untuk keluarga serta merayakan 
dengan makan dan minum yang halal dan tidak berlebihan. Nabi 
SAW bersabda: 


Hari Arafah, Hari Idul Adha serta Hari-Hari Tasyrik adalah hari raya 
kita, umat Islam. Itulah hari-hari untuk makan dan minum. 


(HR Turmudzi) 
Dalam hadits lain dikatakan: 


KA جَعَلَهُ الله لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إلى‎ we هَذَا يَوْمُ‎ GI 
ار‎ o3 مه 20 رە‎ 9 aye ره‎ ٩ مر وم‎ 
Nyy لب‎ Se AAA Cb کات‎ a 
Sesungguhnya hari ini (Hari Jumat) adalah Hari Raya. Allah 
menjadikannya hari raya untuk kaum muslim. Maka siapa yang 

pergi untuk melaksanakan shalat Jumat hendaknya dia mandi, jika 

ia memiliki wewangian, hendaknya ia memakainya, dan hendaknya 

kalian bersiwak. (HR Ibnu Majah) 

Berbahagialah, dan sebarkan kebahagiaan kepada keluarga, anak- 
anak serta saudara-saudara kita. Tidak ada ajaran Islam yang lebih 
baik selain berbagi harta dan makanan, menebar salam serta berbagi 
kebahagiaan. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi: 


اي الاسلام ye‏ 


Ajaran Islam apa yang paling baik? 
Nabi SAW menjawab: 


نیم GUEN‏ ور السام عل مَن عَرَفڪ وَمَنْ SE‏ 


Memberi makan, dan menebarkan salam baik kepada orang yang 
engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. (HR Bukhari) 


Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda: 


pe NE AA الله بعد‎ Aue ES 


Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah setelah 
melakukan ibadah-ibadah wajib adalah memasukan kebahagiaan ke 
hati seorang mukmin. (HR Thabrani) 


7 
w 


IG! 


Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 


Mulai hari ini sampai tiga hari ke depan kita dianjurkan 
menyembelih hewan gurban untuk diberikan kepada saudara kita 
yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda: 


257 


ما عیل Aa aT‏ إلى الله من هرا الم 

Tidak ada amal seseorang di hari Idul Adha yang lebih disukai Allah 

daripada mengalirkan darah hewan qurban. (HR Turmudzi) 

Mengorbankan harta bukanlah hal yang mudah, saudara. Banyak 
orang mampu membeli kendaraan mewah, mampu membangun 
gedung megah tapi tidak mampu untuk membeli seekor kambing 
kecil untuk berkurban. 

Ketamakan dalam jiwa manusia yang menjadi penghalang 
manusia untuk berkurban. Ketamakan pada harta itulah pula yang 
menghalangi para kaum munafik dahulu untuk ikut berkorban di 
jalan Allah. Allah SWT berfirman: 


Soe a‏ کک ی 
قاستففر لکا ll Jb‏ ما یس في لو 


۱ Badwi yang tertinggal akan mengatakan: «Harta dan 
keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan 
untuk kami»; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak 

ada dalam hatinya. (OS al-Fath: 11) 

Untuk menghilangkan ketamakan inilah Islam mensyariatkan 
zakat, mensyariatkan sedekah, dan mensyariatkan kurban pada hari 
Raya ini. Semua itu agar kita terbiasa mengorbankan harta untuk 
agama. Sebab siapa saja yang tidak mampu mengorbankan sedikit 
harta untuk agama, bagaimana mungkin ia mampu mengorbankan 
jiwa raganya? 

Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengancam dengan keras mereka 
yang memiliki banyak harta namun tidak mau berkurban. Beliau SAW 
bersabda: 


Dar Dayat فلا يقر‎ Ah Ip RL مَنْ کان له‎ 


Siapa yang memiliki Mean rizki namun tidak mau bergurban, 

janganlah ia mendekat ke tempat shalat kami. (HR Ibnu Majah) 

Berkorbanlah jika anda mampu, jangan merasa berat. Ketahuilah 
bahwa jika anda mengeluarkan seluruh harta yang anda miliki untuk 
berkurban, itu belumlah dapat menunaikan syukur satu saja dari 
nikmat yang Allah SWT anugrahkan: 


258 


سی و 


A اللو‎ A OF 


Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu 
mampu menghitungnya. (QS Ibrahim 34) 

Ketahuilah bukan daging-daging hewan yang menjadi tujuan 
berkurban, bukan pula darah-darahnya. Yang menjadi tujuan 
berkurban adalah kepatuhan kita melaksanakan perintah Allah SWT, 
ketakwaan kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman: 


07 O og Ve - - F - + لار‎ w- of 
مِنْكُمْ‎ KANG ولڪن‎ Laga NG ea الله‎ IG لن‎ 
Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 
mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang 
dapat mencapainya. (QS al Hajj: 37) 


A 


A sie ESAI "AAN LES gasi 0 
الرَجيْم إن‎ A مِنَ‎ aly SE" کلام من او‎ 
FN 5h OBE Si (8) Aly NA Jad )۱( أعْطَيْتاك الگوگر‎ 
]۳ - ۱ [الکوثر:‎ * )۳( 

ارك اله لي في LAN‏ الطب وتفن و و يه 
coe‏ ال کر SS‏ ول َو aa‏ ی 
ی رَلکم Pewter hs us Sls Gals‏ 
ea‏ 


259 


JUMAT KETIGA 
NA MEWASPADAI KABAR <> 
TIDAK JELAS 


اند يله "Aas ea‏ العظیم قله * SAN T K‏ 
MEA Ai‏ که بال“ کي متیر 
E ae cally SE iia‏ رای نو 
ات کر ۵ر کی هب 
وَجمعَت A‏ همه نعمت * ووسعث Tai AA‏ * وَقَمَعَت الأغتاء 
ولا قصل acl)‏ اواس KANG‏ 
Ae‏ تل تب رب 
the‏ لو eek‏ 
حِجَابًا * JÊNG BG‏ مِنَ DN‏ * وَنَقَضَ مَعَالِمَ الکفر 
DSN,‏ * ودخض شقایق اع MA‏ ا 
CLES, Sa minis gs * hal‏ این * وغید 
WIS sada‏ سيه في all‏ لا تلع e‏ 
رک وی Giaa‏ لك وتا a‏ * 


val 
: 


چا 


i: Nas وس‎ NG NE NG A 
013 sk 


3 


260 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Akhir-akhir ini umat Islam Nusantara tengah bergejolak. Musuh- 
musuh Islam begitu gencar berusaha memecah-belah umat Islam 
dengan berbagai cara. Perbedaan kecil dibesar-besarkan sehingga 
kita selalu curiga kepada saudara sesama Muslim. Kabar yang tidak 
jelas kebenarannya begitu mudah menyebar sehingga menyebabkan 
perselisihan di antara umat Islam. Patut kita renungkan firman Allah 
SWT dalam menyikapi setiap kabar yang kita dengar. Allah SWT 
berfirman: 


أيه ین a‏ قاق با فوا أن ترا 
Ka par ak‏ قلعم Suet‏ 


“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar 
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu.” (QS al-Hujurat: 6). 

Periksalah berita yang sampai kepada kita. Bisa jadi itu adalah 
berita dusta yang sengaja dibuat musuh-musuh Islam untuk merusak 
hubungan umat Islam. Jangan mudah percaya pada berita yang 
tidak jelas, apalagi langsung menyebarkan berita itu ke mana-mana. 
Dengan berbuat itu, bisa jadi kita telah menyebarkan kedustaan 
tanpa kita sadari. Bisa jadi kabar yang kita sebarkan tanpa sengaja 
itu mengakibatkan kerusakan besar, membuat nyawa melayang, 
menimbulkan kekerasan kepada sesama. Akibatnya, kita akan 
menyesal sebab telah ikut andil dalam perselisihan dan kekerasan 
yang terjadi pada umat Islam. Rasulullah SAW pernah memberikan 
petunjuk agar kita tidak segera mengabarkan apa yang kita dengar. 
Beliau bersabda: 


7 م‎ Ža وره‎ of Z ۳ -£ 


“Cukup seseorang dianggap berdusta dengan membicarakan 
semua yang ia dengar.” (HR Muslim). 

Maka berhati-hatilah! Jangan sampai kita mengabarkan sesuatu 
yang dapat menyebabkan perpecahan. Jangan sampai kita ikut 
menyebarkan sesuatu yang bernada kebencian kepada sesama 
Muslim. Jadilah pelopor kebaikan yang menyebarkan berita-berita 


| 


261 


baik, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan membuang 
berita-berita buruk, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan tidak 
terpuji. Rasulullah SAW bersabda: 


ظوق les wa‏ الله مِفْتَاحًا A pol‏ 
جَعَلَه الله مِفْكَاحًا لش BNR,‏ لکد 


“Betapa beruntung hamba yang dijadikan Allah sebagai pembuka 
kebaikan dan penutup keburukan. Dan betapa merugi hamba yang 
dijadikan oleh Allah sebagai pembuka keburukan dan penutup 
kebaikan.” (HR Ibnu Majah). 

Masyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Islam adalah agama yang selalu menganjurkan ishlah, 
mendamaikan dua golongan yang berselisih. Di masa hidupnya, 
Rasulullah SAW selalu berusaha mendamaikan para sahabat. Begitu 
pula para ulama dan kaum salaf dahulu. Ini karena besarnya ganjaran 
bagi mereka yang berusaha mendamaikan perselisihan. Rasulullah 
SAW bersabda: 


IE والصَلاه وَالصدَقَةِ‎ PLAN A555 من‎ JIL ESA 
AEN Je JE O18 فان قَسَادَ‎ yell ob قال صلاخ‎ | 


“Apakah kalian ingin aku kabarkan mengenai amalan yang 
lebih utama daripada keutamaan puasa, shalat dan sedekah?" Para 
sahabat menjawab, “Tentu saja” Maka Nabi SAW bersabda, “Yaitu 
mendamaikan dua kelompok yang bertikai, sedangkan merusak 
hubungan dua kelompok yang bertikai adalah perbuatan yang dapat 
merusak agama.’ (HR Turmudzi). 

Maka berusahalah untuk mendamaikan dua kelompok umat yang 
bertikai. Dengan berbuat ini, maka berarti kita memperkuat umat 
Islam. Persatuan umat Islam itulah yang membuat kita menjadi kuat. 
Bukankah di dalam Al- Quran د‎ SWT telah berfirman: 


A په‎ e, aa 3 و شام ړ و‎ 
الله تو ولا تا غوا فَتَفْمَلُوا وَتَذْهَبَ رڪ‎ aa 
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 


berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan 
hilang kekuatanmu.” (QS al-Anfal: 46). 


262 


Begitu besarnya perhatian Islam untuk mendamaikan dua 
kelompok yang bertikai sehingga Islam membolehkan kita 
berbohong demi terciptanya perdamaian. Rasulullah SAW pernah 
bersabda: 


pE م‎ SINE الكّاين فَيَنبي حبر‎ GS Abed ool CNS al 


“Bukan dikatakan pendusta orang yang bertujuan mendamaikan 
antara manusia kemudian menyebarkan perkataan baik atau 
mengatakan perkataan yang baik.” (HR Bukhari). 

Selalu berusahalah untuk menebar perdamaian. Jangan pernah 
menyebarkan berita-berita yang dapat menyebabkan permusuhan 
antara umat Islam. Jangan menjadi pengadu domba, menyebarkan 
berita untuk menimbulkan permusuhan dan perpecahan, 
mendukung golongan sendiri dan menghina golongan lain yang 
tidak sejalan. Ketahuilah bahwa di surga tidak ada tempat bagi para 
pengadu domba. Rasulullah SAW esa 


و کے 
NG | 2 17‏ 192“ 
9 سب 


“Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.” 
(HR Bukhari). 
Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Mari kita tanggalkan permusuhan di antara kita. Mari kita ubah 
perselisihan menjadi perdamaian, dan saling benci menjadi saling 
mencintai di antara umat Islam. Lupakan perbedaan pilihan politik, 
perbedaan ormas, perbedaan ras, perbedaan bangsa, dan perbedaan 
bahasa. Ingatlah bahwa Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Shalat kita 
sama, Kiblat kita pun sama. Semua umat Islam bersaudara. Jangan 
mengotori persaudaraan kita dengan kebencian. Ingatlah selalu 
pesan Nabi SAW: 


WENG کو‎ Vo lee A y 


“Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling mendengki, 
jangan kalian saling berpaling. Jadilah kalian hamba-hamba Allah 
yang bersaudara.” (HR Bukhari). 


b IYA وَأَوْضَعَ‎ AN 


مر 
salee 2‏ 


BAM ol 


2 


263 


SN QUEEN مِنَ‎ abl Seale yey ute کلام‎ * BUSI 
رم‎ SANG I Lease ولا تتاتغوا‎ Aa الله‎ Lab) 
» الصابریق‎ pa ANG) وَاصْيِرُوا‎ 
ad وَنَفعَيْ یاک بما‎ abad) بَارَكَ الله ل وَلَكُمْ في مرآ‎ 
= الله‎ aka Ia Ji ول‎ SM BU مق ألآيَاتِ‎ 
A) المسلمین فَاسْتَغْفِرُوه‎ aks els Sa - 
eye 


هو 


264 


JUMAT KEEMPAT 
سر‎ DUA PENYEBAB LEMAHNYA C2 
UMAT ISLAM 


مهس موس سر 


poe لا يِف‎ AG sa ل ڪل انت‎ saji 
AR reaper ashy 
الك ريه 7 وش َد أن لا إل إلا الله وَحْ‎ Ba "وله أن‎ 


را من وفع ذا نع ais‏ * وَصد صد ع 
wi at easly A alis Eh‏ 


2 
۳ 
KA 


Ca ( 


g gas 


ea se الله‎ ka وصدّق مدا‎ * 
تاد‎ AEN من‎ aba Nigh e 

Lake التقاق‎ JST في فوب‎ SG NS aah S55 
& || وان پس‎ Mana مها الله‎ 
"EA الله‎ doa بد‎ al aos "OE Higa) SUN LS 
Ka * وَرَيْكَانًا‎ EG يتْبَعْهَا‎ ile آله‎ aa fe صل الله‎ 


* ورضوانا‎ Spa 
الا‎ EN, sli Gs بر ووو د لله‎ Gi 
وانتم مس لمون‎ 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 
Kondisi umat Islam saat ini sangat lemah dan memprihatinkan. 


265 


Musuh-musuh Islam tidak lagi gentar dan takut untuk menyerang 
Islam, menistakan Islam, bahkan menumpahkan darah umat Islam. 
Terang-terangan mereka menistakan agama Islam walaupun di 
negara mayoritas Islam. Terang-terangan mereka memerangi dan 
membantai Umat Islam di berbagai penjuru Dunia, Di Myanmar 
oleh sekte Agama Budha, di Palestina oleh Zionis Israel, di Irak dan 
Afghanistan oleh Amerika dan sekutunya, di Afrika Tengah oleh milisi 
Kristen. Di mana-mana umat Islam dibantai dan dihinakan. 

Tahukah anda, mengapa mereka berani menindas Islam. Mengapa 
mereka tidak takut lagi kepada umat Islam? Jawabannya sudah 
diberikan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya seribu empat ratus 
tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda: 


و و هو سس 2 وه ر Kadar‏ خو seeks‏ 1 4 ۵ 7 - 

aN hig‏ أَنْ F133 US Eade FN‏ الا as‏ إلى قصعتها 
Hampir saja umat-umat memperebutkan kalian sebagaimana‏ 
orang-orang saling berebut memakan hidangan di atas nampan‏ 


فقال JIE‏ وین قِلَةِ خن ais‏ 


Ada yang r “Apakah itu karena jumlah kami yang sedikit 
ketika itu?” 


SEA JAN كَمَْاء‎ SEE وَلَكِنَكُمْ‎ jah asa en's قال بل شم‎ 
الله في‎ Si se na 
en 


Nabi SAW menjawab. “Bahkan jumlah kalian ketika itu adalah 
banyak, akan tetapi kalian bagaikan buih yang dibawa oleh air bah 
sehingga Allah mencabut wibawa kalian dari musuh kalian dan Allah 
tanamkan pada hati kalian sifat wahn.” 


2 A PP خر سا 1 4 عن‎ 7 a 1 rare 
GAM فقال قاثِل يا سول الله وَمَا‎ 
Ada yang La “Wahai Rasulullah, sai itu Wahn?” 


266 


Nabi bersabda, “Cinta kepada dunia dan takut mati.” 
(HR Abu Dawud) 

Cinta dunia dan takut kepada kematian. Itulah dua penyakit umat 
yang membuat kita lemah saudara. Banyak dari kita sendiri yang 
menanamkan cinta dunia di hati anak-anak kita. Kita sekolahkan 
anak-anak kita untuk mempelajari ilmu dunia belasan tahun tapi 
lupa mengajarkannya ilmu agama walau hanya sedikit. Kita biarkan 
musuh-musuh Islam mendokrin cinta dunia dan takut kematian 
kepada hati anak-anak kita dalam setiap program televisi, dalam 
setiap media elektronia, dalam setiap media sosial tanpa kita berusaha 
mencegahnya. Apa yang dipikirkan oleh kebanyakan anak-anak 
kita setelah belajar belasan tahun sekolah? Yang diinginkan adalah 
pekerjaan dengan gaji besar, memiliki rumah mewah, kendaraan 
mewah. Adakah di antara mereka yang bercita-cita ingin menjadi 
orang shaleh walaupun harus hidup miskin, adakah di antara mereka 
yang mengharapkan surga walaupun harus susah di dunia? 

Kita cinta dunia maka kita menjadi lemah dan tidak lagi peduli pada 
saudara kita. Kita takut kehilangan dunia maka kita tunduk kepada 
orang-orang kaya, negara-negara kaya walaupun mereka menghina 
Islam dengan berbagai hinaan. Kita takut mati dan terluka, maka 
kita tunduk pada penguasa, pada negara-negara adidaya walaupun 
mereka zalim kepada Islam. 

Yakinilah saudara bahwa dunia dan ajal itu adalah urusan Allah 
SWT. Tidak ada kekuatan apa pun atau seorang pun yang mampu 
menambah dan mengurangi rizki dan ajal yang telah ditentukan 
Allah SWT. 


- 2 2 L 2 ٤ اتمه‎ o رت‎ 
َمَا ین دا في الأرض إلا عل الله رها‎ 
“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah- 
lah yang memberi rezekinya).” (QS. Huud: 6) 


پر مر ره کو سوا ے په ٤٢‏ اط کے و 
وَمَا OE‏ لس آن تَمُوتَ الا O54‏ الله UES‏ مُوَجّلا 


Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin 
Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. 
(QS Ali Imran: 145) 
Maka hilangkan cinta dunia dari hati kita, isi dengan cinta kepada 
akhirat. Mungkin kita lemah saat ini, tapi jangan biarkan generasi 


267 


umat Islam ke depan menjadi lemah pula. Tanamkan pada anak-anak 
kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, cinta kepada 
kebaikan, cinta kepada amal shaleh, cinta kepada jihad, sehingga 
akan terlahir nanti generasi islam yang kuat dan mulia. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Jika kita ingin menjadi umat yang mulia, carilah kemuliaan itu dari 
Allah SWT. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: 

BESAR Sal من گان يريد‎ 
Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah 
kemuliaan itu semuanya. (QS Fathir: 10) 

Kemuliaan dan kehormatan adalah sifat yang selalu diserukan oleh 
Islam dan ditanamkan dalam jiwa setiap umat Islam. Perhatikanlah 
bagaimana para muadzin di setiap masjid mengumandangkan 
adzan lima kali sehari. Dalam setiap kali adzan mereka memulai dan 
mengakhirinya dengan seruan takbir, Allahu Akbar Allahu Akbar, 
Allah Mahabesar. Perhatikan pula bagaimana pada setiap gerakan 
shalat kita mengulang-ulang lafadz takbir, Allahu Akbar, Allah 
Mahabesar. Mengapa takbir itu diulang-ulang? Agar kita memiliki 
keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah yang Mahabesar, segala 
sesuatu selain Allah adalah rendah. Segala sesuatu yang diagungkan 
selain Allah seperti harta, jabatan, dan dunia itu adalah kecil. Maka 
pada jiwa setiap muslim akan tertancap makna keagungan Allah. 
Keagungan hanyalah milik Allah, tiada sekutu bagi-Nya. 

Islam mewasiatkan umatnya untuk selalu menjadi umat yang 
terhormat. Kemuliaan ada pada takwa, ibadah dan ketaatan kepada 
Allah SWT. Yang paling mulia bukanlah yang paling kaya, tetapi 
adalah yang paling bertakwa kepada Allah, tanpa memandang 
derajat dan status sosial. Rasulullah SAW bersabda: 


SAN الى‎ Sealy EGS ليس الغ عَنْ‎ 
Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, akan tetapi 


kekayaan itu adalah dengan kaya hati. (HR Bukhari Muslim) 
Ingat pula pesan Malaikat Jibril kepada Nabi SAW 


تاغل GAM‏ الم 2S‏ الا > ع اا ك ال 
واعلم ان شرّف الموّمن قیام Jalil‏ » وعزه hial‏ عن الثاس 


268 


Ketahuilah bahwa kemuliaan mukmin ada pada shalat malamnya, 
kehormatannya adalah ketika ia merasa cukup dari manusia. 
(HR Thabrani) 
Maka siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tolok ukur 
kemuliaan, maka ia akan dimurkai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW 
bersabda: 


من تضعضع fell‏ لیتال مِمّا في یی BEN‏ الله ala ja ia‏ 


Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena 
berharap mendapatkan harta yang ada di tangannya, maka Allah 
azza wa jalla akan murka kepadanya. (HR Thabrani) 

Maka, Jangan anda rendahkan diri dengan mengemis harta 
kepada orang kaya, jangan ada rendahkan diri dengan mengemis 
jabatan kepada penguasa. Rendahkanlah diri anda hanya kepada 
Allah SWT pemilik segala kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, maka 
kita semua inysa Allah akan menjadi umat yang mulia yang disegani 
oleh musuh-musuh Islam. Karena Allah SWT adalah pemilik segala 
kekuasaan, kemuliaan, dan kekuatan: 


Sd es AS الْمُلْكَ مَنْ‎ GB الم‎ Ms Qi Ja 
~ وة‎ kata تا‎ yy Ae وتاي‎ 


Bana “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan 

orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 

Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Ali Imran: 26) 


e 
QUE مِنَ‎ al S; e و‎ SANAN کلام مَنْ‎ * 
وتنزع‎ ES مَنْ‎ AAN الك 44 تي‎ ays لی ؤ فل الل‎ 


269 


sont 2 وځ‎ 7 é 2 Bot ay ah 
BE) اكز‎ Ang BUS مخ ا وئذل عن‎ Hedy JUS GL GL 
< 2a 


کل کل sce‏ قدیر 4 


NERE‏ لله لي وَلَكُمْ ني ty a eal oa‏ با 

من AN‏ وال کر Il ai‏ قولي 138 وَأَسْتَغْفِرُ الله 3 

A) امین فَاسْتَغْفِرُوْه‎ aah ag, SAN, و‎ 3 
AA 


270 


JUMAT KELIMA 
RENUNGAN AKHIR TAHUN 


sa pi piil ني‎ jai ako يله الذي ي هر‎ ii 
AA وَدَلَّ دوي‎ * 5% GEN اق مَقَاصِدَ‎ slosh 
في‎ dl Bus عَنْ‎ bes * بمشاهدة عرّره‎ EAS) sab] 
غوایض‎ OFS في‎ LEY gS وَعَلِمَ‎ " nan SAE SI 
255 قَضَائِهِ‎ slab te AN call سرو * فَتَبَارَكَ‎ 

He Bal‏ ِن Sem‏ رتکد« 
AA" Sis‏ أن لا ay‏ اله وَحْدَهُ لا ريك لَه * د BYE‏ مَنْ 
fs ek ١ PANGAN es‏ + 
sue ES Af Ka)‏ وَسُوْلهُ * LEIS Ge Ge Oon‏ من Bi‏ 
a‏ وقاعث مِنْ أَفْعَالٍ saab dah pes‏ له ads‏ 
مد Lo‏ الله ale‏ یه chy‏ من KAN‏ ضرَامَها E‏ 
GADAH ia |‏ جلا به مق ALI‏ کلام "وغل به في Bo‏ 
et * gales ll‏ ار A‏ ختَامَها je ۹-5 ti Lo"‏ 

e 
ss اه نن‎ TA يكذ فيا الها‎ 


8 ۶ و < 


ل 


SA, 


271 


Maasyiral muslimin rahimakumulloh 

Saat ini kita berada pada hari-hari terakhir tahun Hijriyah. Beberapa 
hari lagi insya Allah kita akan memasuki tahun baru Islam. Kita akan 
berpindah dari Bulan Agung Dzul Hijjah menuju Bulan Agung lainnya 
yaitu Muharram. Berpindah dari satu bulan Haram yang dimuliakan 
Allah kepada bulan Haram yang lain. Alhamdulillah Allah SWT selalu 
memindahkan kita dari suatu kebaikan menuju kebaikan yang lain. 
Selalu membuka pintu-pintu taubat, nafahat dan anugrahnya bagi 
setiap hamba yang ingin mendekat kepada-Nya. 

Jika di Bulan Dzul Hijjah ada sepuluh hari teragung dalam setahun. 
Hari-hari di mana Rasulullah SAW bersabda mengenainya: 


. o Bio, A ges ot م‎ 2 0 Pn و‎ 
من هزه‎ ot Jal AH) Sl عند الله ولا‎ z 
PARI 


Tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih disukai amal 
shaleh di dalamnya dari hari-hari yang sepuluh ini (10 Hari pertama 
bulan Dzulhijjah). (HR Ahmad) 

Maka di bulan Muharam nanti kita akan dianugrahi hari-hari yang 
puasa di dalamnya lebih utama dibandingkan puasa di bulan lain 
kecuali Bulan Ramadhan. Rasulullah SAW bersabda: 


٩ 8 TE برخ ابو لس‎ jew 42 ۳ 
AI افصّل الصَيَام بَعْدَ رَمَضَانَ 528 الله‎ 
“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di 
bulan Allah Muharram "(HR Muslim) 

Jika pada hari ke sepuluh Bulan Dzul Hijjah ada hari Raya Idul 
Adha, maka pada hari ke sepuluh Bulan Muharam kita dapati Hari 
Asyuro. Hari agung yang puasa di dalamnya dapat menghapus dosa 
dalam setahun. Rasulullah saw pernah ditanya mengenai keutamaan 
berpuasa di hari Asyura' dan Beliau menjawab : 


a”. A و 325 سی‎ 
هه‎ ra 


“Bisa menghapus dosa satu tahun yang telah lalu.” (HR Muslim) 
Begitulah Allah SWT selalu memberikan kesempatan-kesempatan 
yang besar bagi hamba-Nya yang ingin mendapatkan anugrah. 
Maka pergunakan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan 


4 
Kel K 5 
ra 


ما من 


272 


lewatkan kesempatan-kesempatan ini berlalu dengan sia-sia. Sebab 
bisa jadi satu anugrah yang kita raih dapat menjadi sebab selamatnya 
kita di dunia dan di akhirat: 


1 م SBS‏ م LIS a D‏ حدم 
ái iy Ba ower‏ بَعْدَهَا ladi‏ 


Sungguh Tuhan memiliki banyak nafahat aman di sebagian 
hari-hari kalian. Maka hadanglah nafahat-nafahat itu. Bisa jadi 
seorang dari kalian mendapatkan satu nafahat yang dengannya ia 
tidak akan celaka untuk selamanya. (HR Thabrani) 

Semua hari-hari utama itu bagaikan hadiah yang ditawarkan oleh 
Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Maka janganlah anda menjadi 
orang bodoh yang ditawari berbagai macam hadiah berharga namun 
ia justru menolak semuanya begitu saja. Jika demikian kelak anda 
akan menyesal di mana penyesalah sudah tidak ada lagi artinya. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Pada penghujung tahun Hijriyah ini, perlu kita renungkan apa 
saja yang telah kita lakukan selama satu tahun. Apakah kita lebih 
banyak berbuat dosa ataukah beribadah? Apakah kita lebih banyak 
membantu sesama muslim atau justru banyak menyakiti mereka? 
Berapa kali kita telah menghatamkan al Quran pada tahun ini? Mana 
yang lebih banyak kita lihat, al Quran ataukah HP? Mana yang lebih 
sering kita datangi Majelis ilmu ataukah mall dan kafe? Mana yang 
lebih sering keluar dari mulut kita apakah dzikir ataukah ucapan 
yang tidak berguna? 

Hisablah diri kita sendiri sebelum nanti Allah SWT yang akan 
menghisabnya. Mengevaluasi diri itu sangat penting agar kita tahu 
apa saja yang kurang dari diri kita untuk kemudian diperbaiki. 
Sayidina Umar ra berkata: 


gi في‎ ns حاسب‎ Ga عل‎ aati gy CED تما خف‎ 


Sesungguhnya hisab di hari kiamat akan menjadi ringan Hanya 

bagi orang yang selalu menghisab dirinya di dunia. (HR Turmudzi) 
Jika keburukan yang lebih banyak kita lakukan pada tahun ini, 
maka hentikan segala perbuatan buruk itu saat ini juga. Segeralah 


273 


kembali kepada Allah SWT sebelum semuanya terlambat. Sebelum 
kesempatan anda untuk bertaubat hilang dengan datangnya 
kematian: 


5 A 


i‏ إل رَبَكُمْ وَأَسِْمُوا له مِنْ قبل أن يَأتِيَكُمْ الْعَدَابُ 


r و‎ 08 p at 
يم ىصرول‎ 
Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah 
kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak 
dapat ditolong (lagi). (QS az Zumar: 54) 

Jika anda termasuk orang yang banyak beribadah, maka 
tingkatkan ibadah kepada-Nya sebagai wujud syukur atas taufiq 
Allah SWT. Pertahankan perbuatan baik anda sampai akhir hayat, 
dan jangan ada sedikit pun keinginan untuk mencoba-coba berbuat 
maksiat. Betapa banyak orang yang asalnya ahli ibadah namun 
mati dalam keadaan suul khatimah naudzubillah min dzalik karena 
mencoba-coba untuk berbuat dosa sebelum akhir hayatnya. Dan 
betapa banyak pula orang yang asalnya ahli maksiat namun berakhir 
dengan husnul khatimah karena ia kembali kepada Allah sebelum 
akhir hayatnya. Rasulullah SAW bersabda: 


5 لا ڪون‎ Sg jan fad ess 6 


KÝ‏ زا شه بحسم چا و وی و 
و3 حدم MAA Jat‏ يڪو تا یت SI‏ 
EN‏ قیسیق عليه الکتاب Pelt haá‏ ی Geax‏ 


- salah seorang dari kalian ada yang — Teka amal 
penghuni surga sehingga jarak antaranya dan surga hanya tinggal 
sehasta, lalu ketetapan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal 
dengan amal ahli neraka maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan 
sungguh salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amal 

penghuni neraka sehingga jarak antaranya dan neraka tinggal sehasta, 
lalu ketetapan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amal 
penghuni surga dan masuk ke dalamnya. (HR Bukhari-Muslim) 

Maka hati-hati, jangan anda berhenti berbuat baik dan jangan 


Ai 
1 


214 


pula anda terus menerus berbuat jahat. Sebab baik-buruknya kita 
ditentukan dengan amalan terakhir di akhir hayat kita, dan kematian 
dapat datang kapan saja. 


Ja duh 


Sesungguhnya kebaikan amal-amal itu ditentukan oleh amal yang 
terakhir. (HR Bukhari) 
Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari dosa selama satu 
tahun ini. Dan sungguh Allah SWT telah memudahkan hamba-Nya 
untuk menghapus dosa dengan cara bertaubat. Siapa yang bertaubat 
seakan ia tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda: 


NA E a) 
Seorang yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang yang tidak 
memiliki dosa. (HR Ibnu Majah) 

Maka mari kita bertaubat bersama-sama, buatlah perbuatan setan 
yang bekerja-keras selama satu tahun untuk menjerumuskan kita 
menjadi sia-sia. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT untuk 
mengampuni dosa-dosa kita selama setahun. Dikatakan bahwa siapa 


orang yang pada akhir tahun membaca doa akhir tahun dengan tulus 
maka setan akan berkata: 5 
في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ‎ a وَأَفْسَدَ‎ EN تعبتا مَعَهُ طول‎ 
Kami telah susah-payah menjerumuskannya selama setahun 
namun ia merusak perbuatan kami hanya dalam sesaat saja. 

Jangan sia-siakan pula kesempatan yang diberikan Allah SWT 
untuk menghapus dosa-dosa kita selama setahun ini dengan 
berpuasa pada hari Asyuro nanti, hari ke sepuluh bulan Muharram. 
Seakan kita diberikan hari Asyuro agar kita dapat memulai tahun 
baru dengan catatan yang bersih dari dosa. Sungguh bodoh bila 
kita menyiakan kesempatan besar ini. Dan lebih bodoh lagi jika kita 
malah mengisi hari mulia ini dengan kemaksiatan atau perbuatan- 
perbuatan lain yang tidak diridhoi Allah SWT. 

Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa 
bersegera untuk mendapatkan keridhoan-Nya, mengampuni segala 
kesalahan kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat 
membuat kita lalai dari-Nya. 


275 


کلام م عن عو لیر و بهن ای 


ا USG Gaal gale‏ أَنْفْسِهمْ لا تفتظوا مین Pan‏ 

]0۳ [الزمر:‎ {cael إِنّهُ هو الْعَفُورُ‎ Nn Da Gak a 

27 الله لي وَلَكُمْ فيالقرآن GA alal‏ ويا ڪُم يما فيد 
من g5 da AN AG EN‏ ها abl an‏ الْعَظِيُم 

A) فَاسْتَغْفِرُوه‎ aL pad sal, SA, وآ‎ 3 

SEP AR هو‎ 


276 


KHUTBAH KEDUA 


L> KHUTBAH KEDUA (I) <> 


اند يله ندا US Tas‏ مره وآشهّد Ay Yi‏ 
ريك UEA‏ جَحَدَ به Esr Bake Ol AN BG‏ 
NS ne‏ 
لم وارك على fey AE UY 525 Ss be‏ آله راضحابه 
a‏ ار 
Has aio 1251 NENT‏ 
من سِمَاع A‏ وَفْضُوْلِ ار و و و 
alan,‏ أن الله AL SAN‏ بدا sa‏ يفيه" و 5 ses,‏ 
el pay ES "aka Al‏ ینت من تر له 
واه" فقال "ats 2 ds‏ إن al‏ تملافستته Gilas‏ 
lo ل٢ ٢‏ د ند ولو 
Kaki & yyy chy Je‏ یلا ومولاتا PB‏ امین 
وصاجب الیجرتین وعل JT‏ مد" قيا أيه الراجُؤن من هماع 
AN ater tape‏ 1 صن bana Bey‏ 


E gni وَعَلَ آل‎ a 3 AI مَؤْلَانَا خمد“ ور‎ 29 5 E5 
a Jana ser OAR I ler ls seisi 


218 


ails 4 aa sji ae = عل نو‎ je 
۳ و‎ eal; وكا آله‎ tabby کتابك‎ sas; 
cae امن‎ ul ‘sal ٢ دې‎ Kb bena aga 
بالصَّرَاب*‎ GbE ON الَّاهِد‎ iss “shal 5 
a جايع‎ É MABA y cb حَفْصٍ‎ UI موم سر‎ 
"IL abl سم تک کد نا تغل ام‎ É مر بر له‎ 
pel a 2 بي الب"‎ op عن‎ Bae 1 R 
Jaaa Sey totes abl we ab ge 
a * lilly مهم عند الله‎ ate وعل‎ "IA شي‎ 
ES و‎ tll da 
PAI TE KAA EA 5250 ها وار د‎ 
SAN AN KES AA وید‎ SAN ay ال‎ IL 
عَلَيْي‎ JB رضوانْ الله‎ "AI el SE راي‎ = 
"alas جْمَعِيْنَ إلى‎ 

AEN ot WG abit یناب‎ sy ic | 
els KA oie LP وك‎ HY "eh | pee 
s له‎ "li ت“ رمك يا ر‎ SN گاق‎ Coke 
والنشرکنن*‎ Seach, maya واخذل‎ “kah pL 
ia د‎ Gall عنم‎ ga gah pia كقث‎ RAN 


219 


E 


الما 


| امه رکه or‏ ورن 


KE ی ڪڪ دِينَ‎ 
ویر بان این"‎ Haak & مد لو‎ | JEN 
GAN de Ja Ie ad مه‎ KANAN SY, 
ساره اور سرب‎ asa 
ra Ne ام من نوات‎ oui 3 a ار وی‎ 
Sally وا یور‎ ally Beal Ce رقم‎ cal ا امد جين"‎ 
وین ۳ له‎ KAE CL ین‎ IAI sil باه وسار‎ 
Sis Salil S 7 a 

نت وگیف reda‏ عَاجلاً Jol GE‏ ف a‏ وعافية* ال 
یی CE‏ من SANG Riy ii‏ 
ANG‏ ولا Uae‏ من ‘seal‏ سر و 
قح Eh a GA ‘acti‏ حم | BI" chal‏ 


Zar 7 ص‎ 


في A NE GU‏ الْآَخِرَةِ Ans‏ و Wa‏ عَذَاب اا 
ste‏ ال لد الله مر پالعذل SMG‏ وَإيتاء ذي SAN‏ 
دون AG SG‏ تیف لصفم aa‏ 
7وو ید سم" fe dyii‏ مه یره" 


KI يَْفِْلَكُمْ و کر الله‎ agak NG 


280 


L> KHUTBAH KEDUA (II) <> 


SS Jj بالدين الْقَوِيْمه وقداتا‎ la 5 gi اند يله له‎ 
Kab dana yag الله‎ YA آلا‎ gd i 
ANT “oN روف‎ AI a وون‎ 
yuri SS َم وعل آله وََضْحَابِهِ‎ Un fe ly صل‎ 
aa 
Wi sys ie الله كق‎ E A bu 
ادي‎ 
Su ASU الله وو لا مق‎ Cc 
د‎ JAN والاسیفمار آتَاء‎ SA اسر‎ BLS: خِصّال‎ 
al Le ale SLANG * PN الصّلا: د‎ sa 
sii sah الظاعات*‎ Jails ټ"‎ ww ا اعم‎ 
الله سْبْحَائَهُ تال‎ SA فَقَذ‎ oth di رب‎ Mle ابو‎ Sa 
AG Pent ا‎ ees, وك ی‎ aa فرب فيه‎ 
Gah A فقال‎ assy Se Bi من‎ Sai Gi ee 
eae gi عل‎ kai الله وَمَلَائِسَتَة‎ a 
وو‎ 


٠٠ 


we 


e 


281 


je abl‏ وسل كل aka)‏ امون ples":‏ این و 
ا da‏ تا 525 BY‏ حبیب الله ورسوله* Je accel‏ وخبه 
na‏ جا 
دز Ea‏ الاب لَهُمْ ne QUEL‏ رم a‏ 
6233 اللة تبارك وَتعَان كن ااال اد را 
وې ah saja‏ الع" a‏ ڪر وَعْمَر وغثمان “des‏ و 

ب سول نه وج ارات نات ار 
م الظاهریُن* 
Was TNI‏ بذ DS‏ تفن IS,‏ 5 ار هن 
fey‏ طاعتك مجتمعین, وَتَوَفْنَا مسلمین, EEN wa‏ 


وى ځ 
al‏ 


lg فاون مُوْرِنا‎ ka 33 3 EN EN اللي اد لځ‎ 
مغر مه‎ Males, NNE enon] 
وارحم‎ “NA "GLS AN Gu 11 
aki اعد‎ KAN Cr وَأَصْلِحْ | ځرو هه‎ cet 
toli مِنْهُمْ و‎ Ni زا رات‎ 
PAS UI 

ca‏ تا یا فى انا HS‏ وف E PI‏ پچ 


282 


SA والاخسان وإيتاء ني‎ Jih 26 ain yp aa 
Ai واشکروا له عل نعیه‎ SS وَاذّكُرُوَا الله الْعَظِيْم‎ 
ود کر 1ه‎ aan 


283 


KHUTBAH PERTAMA 


IDUL FITRI 


KHUTBAH IDUL FITRI (1) 
BERBAGI KEBAHAGIAAN 
DENGAN SESAMA 


Se onl‏ و 55 Ny Sa ie‏ رکه 
(a) Sia‏ 


AN JIN‏ وله اک" الله BT‏ ويله MISAL‏ الله SN‏ كرا“ 
Cee hes ay 23‏ اه 55 aul ai e‏ 
َد“ صدق "AE‏ وَنصَرَ Joh CE‏ جنده* وَهَرَمَ SIS‏ 
2155 لاله MS NG GUN‏ الا إِيَّه* Gale‏ لَه gil‏ وَلَوْ گره 


jab Ng KS 15 ولا‎ Kata gati يله لدي لا‎ KAN 


Bio. 2 هرو رو ق‎ da 


yen ده دا یموق‎ P3 دون‎ we AEG ان"‎ 
CANARE 5 abl عِنْدَ‎ Lay; تون لكا شو‎ wa * امحامدین‎ 
رل زین‎ thats 
jai عن ر ته‎ Dias sal “IG SAN Pt 
az da taaak D aa DA "op Bt 
Se KA لله‎ Lai alls سيا‎ AN 


Ze 


Dea J‏ له Z‏ و 


286 


wee 


حم EN es EN‏ الظاهرین" AN‏ 
ما الْمُهْتَدِينَ* وَعَلَ الكَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ : يوم “Ga‏ 


Pe 


Sa OC‏ تقاف وه الا 
ye h eal‏ 


Maasyiral Muslimin rahimakumullah... 

Hari ini adalah hari bahagia bagi mereka yang diterima puasanya, 
bagi yang bersih hatinya, dan baik akhlaknya kepada sesama 
manusia. Ini adalah hari raya yang agung, sudah sepantasnya kita 
berbahagia, bukan karena makanan yang melimpah, bukan pula 
karena pakaian yang baru dan mewah, tetapi karena hari ini adalah 
puncak pemberian karunia Allah SWT setelah sebulan penuh kita 
berpuasa: 


x ٢ ۷ pe 7 ده‎ L 9 4 
Katakanlah: a a kurnia Allah ۳ a hendaklah 


dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS Yunus: 58) 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Hari ini adalah hari berbahagia, tetapi bukan dengan berfoya-foya 
kita merayakannya, bukan dengan larut dalam kesenangan tanpa 
mempedulikan orang lain. Kita rayakan hari ini dengan berbagi 
kebahagiaan dengan sesama. Perhatikan bagaimana Allah wajibkan 
kita mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian kepada 
sesama. Sahabat Ibnu Abbas Ra mengatakan: 


Lau الفظر‎ 5 SATIN TNE 


287 


مِنْ Labs 633 AN‏ لِلْمَسَاكِينٍ 


Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang 
yang berpuasa dari kelalaian serta perbuatan buruk. Serta sebagai 
pemberian makanan bagi orang-orang miskin. (HR Abu Dawud) 

Nabi SAW terus-menerus mengingatkan para sahabat arti 
pentingnya berbagi pada hari ini. Diriwayatkan bahwa ketika beliau 
melaksanakan Sahalat Idul Fitri, Beliau memerintahkan kepada para 
sahabatnya : 


Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. 
(HR Ahmad) 

Para sahabat pun segera mengeluarkan harta yang mereka bawa, 
bahkan para wanita berlomba mensedekahkan cincin, kalung serta 
perhiasan yang mereka bawa ketika itu. 

Begitulah Islam mengajarkan kita untuk mengungkapkan 
kebahagiaan di hari raya, yaitu dengan berbagi dengan sesama 
sehingga tidak ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang nampak 
pada hari ini. Jangan sampai pada hari yang mulia ini, kita melihat 
satu golongan berpakaian mewah dan menyantap makanan ledzat 
sedangkan golongan lain berpakaian lusuh dan menderita kelaparan. 
Zakat Fitrah kita, sedekah kita, adalah bukti nyata kepedulian kita 
kepada sesama. 

Bohong besar seorang yang mengaku Islam tetapi membiarkan 
saudara atau tetangganya kelaparan pada hari ied ini. Rasulullah 
SAW bersabda: 


Be وَجَارُهُ‎ AS SAN aj al 
Bukanlah orang yang beriman, yang ia sendiri kenyang sedangkan 
aa ah A kelaparan. (HR al- Baihaqi) 


الله اک الله (Bi‏ لل سو AS,‏ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Hanya sebulan saja kita merasakan lapar dan haus, tapi banyak 


288 


saudara-saudara kita yang kelaparan dan kehausan setiap hari. Allah 
wajibkan kita untuk berpuasa agar kita ikut merasakan bagaimana 
derita mereka. Sungguh sia-sia seorang yang siang-malamnya diisi 
dengan berbagai macam ibadah, namun ia tidak mempedulikan 
saudaranya yang membutuhkan. 

Harta yang kita habiskan untuk kepentingan diri sendiri akan 
habis, namun harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah hilang 
pahalanya di sisi Allah SWT. Itulah harta kita yang sesungguhnya, 
yang akan terus menemani kita setelah kematian. Ketika para 
sahabat menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikan 
semua a Nabi SAW bertanya kepada Sayidah Aisyah ra: 


EFE BS 5 BEEN ما بقی منها‎ 
“Apa yang tersisa dari kambing itu?" Sayidah Aisyah menjawab, 
“Tidak ada yang tersisa kecuali bagian bahunya.” Maka Nabi SAW 
bersabda: “Semuanya masih ada kecuali bagian bahunya." 
(HR Turmudzi) 

Ini adalah isyarat bahwa semua harta yang disedekahkan itu akan 
terus ada di sisi Allah, justru harta yang disisakan itulah yang akan 
sirna sesuai dengan firman Allah: 

ما عندکم LA‏ وما عند الله باق 
Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah‏ 
adalah kekal. (An-Nahl: 96)‏ 

Maka janganlah anda kikir dengan harta anda. Kekikiran hanya 
akan menyusahkan diri sendiri dan menjadikan harta anda menjadi 
tidak berguna di akhirat. و‎ berfirman: ۳ 


w 2 


zis o‏ 2 سر ومر = تسس 
ی 69 fice‏ 17 عنة C IS) hee‏ 
“Dan adapun orang-orang jang bakhil dan merasa dirinya cukup,‏ 
serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan‏ 
baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya‏ 
apabila ia telah binasa.” (QS Al-Lail: 8-11)‏ 
Sifat kikir inilah yang menjadikan pelakunya menjadi buas dan‏ 


tega untuk membunuh saudara sendiri demi harta. Simaklah nasihat 
Rasulullah saw berikut: 


289 


OV على‎ AE ALS ل ال الا مَن گا‎ 
P م ص 22 ق سر سر‎ 22 
ya خارمهم‎ Reon دماءهم‎ asam 
Dan berhati- 8 kalian dari A kikir, karena sifat kikir telah 
membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir pulalah yang 


telah membuat mereka tega menumpahkan darah dan menghalalkan 
kehormatan sesama mereka." (HR Muslim) 


الله اک لله SI‏ آللة hay ii‏ ل إلا ably abl‏ أك Ai‏ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah... 

Bersenang-senanglah pada hari raya ini, tapi jangan melupakan 
saudara-saudara kita yang membutuhkan. Berbahagialah pada hari 
ini tapi jangan nodai keindahan dan kemuliaan hari ini dengan dosa. 


لیس العیّد لِمَنْ لبس US apa‏ الْعِيّد لِمَنْ EUG‏ یله ترید 
led bukanlah milik mereka yang memakai pakaian baru, tetapi ied‏ 
itu hanyalah milik mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah‏ 


Bukanlah baju indah kita yang menandakan kemenangan kita, 
bukan نت‎ makanan da 5 a ied yang sebenarnya adalah : 


- dg 
Setiap hari yang kami tidak berka kani Allah di dalamnya 
maka itulah hari ied bagi kami. 
Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur dan 
mengagungkan Allah SWT, dan semoga kita dijauhkan dari mereka 
yang selalu lalai untuk mengingat-Nya. Aamiin. 


لخن كه م* بل التكلام* كلام الله SA‏ العلام" AG‏ 


2 


تا ول yp A sat Ai ate‏ فرع 


SKA‏ انيثا ل ونوا شم تون وقال رمن قا 


290 


A مِنَ‎ aly فَاسْتَعِدْ‎ STAN قَرَأتَ‎ SG) He 

Loe آمَنُوا أَنْفِقُوا‎ Gaal الرَجِيْم يا آبها‎ DAGAN بالله من‎ vel 

Vig ab of sy ey;‏ £5 فیه ولا بخن ولا اع 
والکافزوت 5 KAN‏ 

RT “piel oT aN g ارك اذه لله ل سم‎ 

من OU‏ ال کر LM‏ کر gq%‏ هَذَا وَأُسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيُم* 

Sa 25 2‏ وَلوَالديڪم EREE aks‏ قاستَغُفروه ان 

AN هُوَ‎ 


29۱ 


KHUTBAH IDUL FITRI (II) 
MENGHINDARI MAKSIAT 
DI HARI RAYA 


AOL‏ عَلَيْكُمْ 455 الله ویرک 
or‏ 
SUI IY‏ وَاللْهُ اک الله ST‏ ويله AL‏ الله اک eS‏ 
ناد له كر ومان الله Mek Gee‏ لاله AYI‏ 
GT a‏ و 
ال 


د - 1 ) 
ES‏ لال | 


و Da.‏ مرحم 


جنده" وَكَرَعَ ات 
Sea‏ له Hl‏ ولز گر 
الكافدؤت* 
ند يله eS “KEN saa‏ المَدد والامداد* هداتا سَبْحَائَهُ jj‏ 
طرق era‏ یب Ja‏ رَسُولٍ ویر هاده شید 
Yi ayy 9‏ لله BE SN tas‏ په ردق لها Ke‏ 
يم اج A‏ زور ای Sai‏ 
E ٨ ach‏ مان واه 
he 12 E‏ ورسوله* Ga‏ الْقَائِلُ: Sno 45.53 NG SA‏ 


ان مد 
Jide E5 sk‏ ي" 
aly jo AA‏ وبارك pa Ga fe‏ التي الْمُحْمَارِ* le)‏ 


292 


SE‏ د 2 Par‏ ا ke‏ الله الله ale‏ غلیه وگل آله كه از 1 صحا 
یره ما cas‏ الیل والگهار" وَعَلَ الكابعِين له A‏ ۲ 
9 ره wag ie agan ENE;‏ برمتك يا عزیژیا عفار“ 


MES ریسم یا لمُسْلِمُونَ وتفيي یف ی الله‎ nee 
و‎ SG و‎ Aw SI 


Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 

Hari ini adalah hari untuk berbahagia bagi mereka yang diterima 
amal ibadahnya. Hari Raya Idul Fitri, dinamakan pula sebagai Yaumul 
Jaizah, hari pemberian hadiah. Pada hari ini Allah SWT memberikan 
hadiah yang sangat agung bagi hamba-hamba yang telah beribadah 
dengan sungguh-sungguh selama Bulan Ramadhan. Allah SWT 
berfirman kepada para malaikat-Nya 


ah Go جَعَلْتُ تَوَابَهُمْ ین‎ Ag nabi 
وَمَعْفِرَنْ‎ GLE) مه‎ Ola) شهر‎ 


Sungguh aku persaksikan Sa kalian wahai para malaikat-Ku 
bahwa Aku telah menjadikan keridhoan-Ku dan ampunan-ku sebagai 
balasan dari puasa dan shalat mereka di Bulan Ramadhan. 

(HR Baihagi) 

Tahukan anda bahwa keridhoan Allah SWT adalah anugrah yang 
paling agung, lebih utama daripada segala kenikmatan yang ada di 
surga. Ketika para Ahli surga menikmati segala kenikmatan yang ada 
di dalamnya, Allah SWT berfirman kepada mereka: 


| 


2 
abl 
به‎ = 


Tidakkah kalian ingin aku berikan kepada kalian yang lebih utama 
dari itu semua? 
Para penghuni surga bertanya: 


293 


Wahai Tuhanku, Apakah sesuatu yang lebih utama dari ini semua? 
Allah SWT berfirman: 


“le Is‏ 2 رضواني Ie BENG MG‏ مه مره ا 


Aku TVA keridhoan-Ku kepada kalian maka aku tidak akan 
murka kepada kalian selama-lamanya. (HR Bukhari) 


AB الله اک لا إل إلا الك واه‎ ST abl اک‎ AN 
وا‎ Si 


Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 
Sayidina Ali KWH ball makna Hari ja os satu kalimat: 


Setiap hari di mana kami tidak bermaksiat - Allah, itulah 
yang dinamakan hari raya bagi kami. 

Hari yang pantas kita rayakan, bukan hari ketika kita mendapatkan 
keuntungan duniawi yang besar, bukan ketika kita dapat memakai 
pakaian-pakaian baru dan menikmati berbagai hidangan ledzat. Tapi 
hari yang pantas kita rayakan adalah hari ketika kita mampu menjaga 
seluruh anggota tubuh kita dari dosa. Menjaga mata dari melihat 
yang haram, menjaga mulut dari kata-kata yang haram, menjaga 
telinga, tangan, kaki, kulit dan seluruh tubuh kita dari perbuatan 
haram. Jika sepanjang hari kita dapat melakukannya, maka itulah 
hari raya kita sesungguhnya. 

Adapun hari yang diisi dengan kemaksiatan, kelalaian dan foya- 
foya belaka. Maka sungguh hari itu tidak pantas dirayakan walupun 
itu adalah Hari Idul Fitri ini. Sebab hari itu akan menjadi saksi yang 
akan menuntut kita kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda: 


SEG و مین نام‎ A e 
يرا أَشْهَد‎ gor Ao. 


294 


Os je JM وَيَقُولُ‎ wigs AAA 

Tiada satu hari pun yang datang pada seorang manusia kecuali 
ia akan berseru: Wahai anak Adam, aku adalah makhluk baru. Kelak, 
Aku akan menjadi saksi atas perbuatanmu. Maka berbuat baiklah di 
dalamku, agar nanti aku dapat menjadi saksi bagimu. Jika aku berlalu, 
engkau tidak akan melihatku lagi untuk selamanya. Dan malam pun 
berkata seperti itu juga. (HR Abu Nuaim) 

Oleh sebab itu, jangan kita siakan pahala Ramadhan yang telah 
kita dapatkan dengan dosa-dosa di hari raya ini. Di hari yang suci ini, 
sudah seharusnya kita menghindari semua dosa-dosa baik yang kecil 
maupun yang besar. 

Imam Sufyan ats-Tsauri pernah روځ‎ 

0 رر رې‎ as 5 ۳ 0 3 
D po اكد اذا بورق نا ذا‎ ! 
Sungguh hal pertama yang harus kita lakukan di hari( raya) ini 
adalah menjaga pandangan 

Betapa benar perkataan beliau ini, belum sehari Ramadhan 
meninggalkan kita, di pagi hari ini, banyak dari kita yang sudah mulai 
bermaksiat dengan memandang yang bukan mahram, berikhtilath, 
bahkan saling bersentuhan ketika bersalaman dengan alasan 
silaturahim. Semua itu adalah dosa-dosa yang seringkali mengotori 
hari raya Idul Fitri, dosa-dosa yang bisa merubah keridhoan Allah 
SWT menjadi kemurkaan. Naudzu billahi min dzalik. 

Para salaf sangat menjaga diri dari dosa walau hanya berupa 
pandangan mata terutama di hari raya ini. Diceritakan bahwa salah 
seorang ulama salaf bernama Hassan bin Abi Sinan ditanya oleh 
istrinya selepas pulang dari shalat Id: 


0 
مه شاه Z‏ 


گم من امراة حستاء ود رايت 
Sudah berapa banyak wanita cantik yang engkau lihat di jalan?‏ 
aa‏ تن Maka beliau‏ 


ory 1 E 7 6 ب > ياه 7 ۰ هوم‎ 
من حرجت الیل 3 رجعت‎ sll ما نظرت الا ف‎ 
Aku hanya melihat ibu jariku saja semenjak keluar sampai aku 
kembali 


295 


Perhatikan bagaimana mereka sangat ketat dalam menjaga diri 
dari memandang yang haram. Kenapa demikian? Karena menjaga 
pandangan dapat membuat mereka menikmati keimanan dan 
ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda: 


Wa ی‎ 


ab‏ له Be‏ 54 عَلا وَتَهَا في قَلْبه 


Tiada seorang muslim yang melihat keindahan wanita (tanpa 
sengaja) kemudian ia segera menundukan pandangannya kecuali 
Allah akan munculkan baginya ibadah yang ia dapati rasa manisnya 
di hatinya. (HR Ahmad) 

Maka jangan sampai kita nodai hari suci ini dengan memandang 
yang haram, apalagi sampai bersentuhan atau melakukan dosa-dosa 
ie 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Jangan pernah berhenti untuk berbuat taat. Teruskan bacaan Al- 
Quran anda, shalat sunnah anda, serta ibadah-ibadah lain yang telah 
kita biasakan di Bulan Ramadhan. Ingatlah selalu firman Allah SWT: 


db (y) Cah Ess pE‏ ره OL‏ فارعټ 


Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Al-Insyiroh:7-8) 

Setelah kita selesai dari Puasa Ramadhan, maka mari kita 
tumbuhkan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang 
dianjurkan di bulan Syawal: seperti Shalat Id, puasa enam hari, 
bersilaturahim, zakat fitrah, dan ibadah ibadah lainnya. Seorang 
muslim tidak akan pernah berhenti beramal sampai ajal kematian 
menjemput. Imam Hasan al-Bashri mengatakan: 


لا يَكُونُ لِعَمَلٍ JA i‏ دُونَ SA‏ 


216 


Tidak ada akhir bagi amal seorang yang beriman kecuali kematian. 
Kemudian beliau membacakan ki 


عبد ربك + CAA‏ مین 


Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang Sa yang diyakini 
(ajal). (OS al-Hijr: 99) 

Ingatlah bahwa hari raya ini bukanlah milik mereka yang 
berpakaian serba baru, bukan milik mereka yang memiliki kendaraan 
mewah, bukan pula milik mereka yang memiliki makanan-makanan 
ledzat. Hari raya ini pada hakikatnya adalah milik mereka yang 
ketaatannya kepada Allah semakin bertambah 


یس الْعِيْد لِمَنْ لبس SL ad)‏ الْعِيْد لِمَنْ ab ASUS‏ يد 
led bukanlah milik mereka yang memakai pakaian baru, tetapi ied‏ 
itu hanyalah milik mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah‏ 
Semoga Allah SWT menerima semua amalan ibadah kita selama‏ 
bulan Ramadhan, menerima puasa kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran‏ 
kita dan semua amalan ibadah kita selama Ramadhan. Dan semoga‏ 
Allah ampuni semua kelalaian dan dosa-dosa kita dan menjadikan‏ 
kita minal Aidin wal Faizin, golongan nyang kembali kepada kesucian‏ 
dan mendapatkan keridhoan Allah. Aamiin ya robbal alamiin‏ 


77 
2 


AY کلام الله الْمَلِكِ الْعَلّام»‎ en a أَحْسَنَ الکلام"‎ ó 
SA فرع‎ lg Haa) atas وَتَعَالَ یقول* وبقوله‎ SLL 
اه دو رو رن‎ aan 
باه‎ S521 4 الرَّجِيم‎ SULAM مِنَ‎ ANG ود‎ MERA KA 
هُدَى‎ ST as SN call ر رما مَضَانَ‎ RAP من | لان الرچیم‎ 
AAN فَمَنْ شهد ما منم‎ NGANG من الْهُدَى‎ SE لاس‎ 


Ga z 


Los GAN تن کان مریضا رغ مرن و‎ EAE 


سم 


297 


الله پم الم NG‏ يُرِيدُ AN SA A A‏ 
الله عل ما هَدَاحُمْ óp Sii 22 lah;‏ 
a‏ وم في a a DAN‏ 
فق الآيات = Ji‏ َو هَذَا وَأَسْتَعْفْرْ الله الْعَظِيُم* 
ډو ia GNG‏ میم المسلمین" فَاسْتَغْفِرُوْهإِنَّه 
ور ای 


298 


KHUTBAH IDUL FITRI (I11) 
BUAH RAMADHAN KITA 


السَلام E Te‏ وځ لوو نه 
الله 481 (a)‏ 
JIN‏ لاله aa‏ اک" آله دن a‏ اک کییرا* 
pe‏ ۵ و بل zo‏ رم و ۵ L 1 ۳ 1 1 7 KA‏ 
اند له گرا وَُبْحَانَ | لله AN els $ ee‏ الااللة 
an‏ کرو SE TEN‏ وَهَرَمَ SAN‏ 


AN asg‏ لاله ولا AS‏ الا ANA Gel MA‏ َو گر 


san‏ هدا اليو د وتا “Sil‏ وم 
به هر رصان ah BIAN‏ کيټ Sa‏ 
otk ói‏ لمق E t‏ 
د سو نه لا و SAN BAG‏ 
فل سید نا a=‏ څک IN‏ ماه اه نس 
NA ie‏ وم لام 

WANG oS a WAN BAN lal که‎ 
مُسْلِمَونَ.‎ SNG 


299 


Maasyiral Muslimin rahimakumullah... 

Ramadhan baru saja berlalu meninggalkan kita. Masih teringat 
bagaimana sebulan penuh kita berusaha menahan lapar, haus dan 
hawa nafsu. Bagaimana malam-malam Ramadhan meriah dengan 
shalat tarawih, khatmul Quran, dan berbagai macam ibadah lain. 
Bagaimana speaker di masjid-masjid yang biasa tidak terpakai, riuh- 
rendah dengan lantunan bacaan tilawah al Quran. Kita masih bisa 
merasakan itu semua. Namun kini Ramadhan telah berlalu. Yang 
patut kita renungkan adalah apa yang disisakan Ramadhan dalam 
diri kita? Bagaimana buah dari Ramadhan kita? 

Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang 
diisyaratkan Nabi SAW : 


ple S‏ لیس لَه ین BE 5 PA Mats‏ لیس له مِنْ 
یامه HAN‏ 


Banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa pun dari 
puasanya selain rasa lapar. Dan banyak orang yang berdiri (untuk 
shalat) namun tidak mendapatkan apa pun dari berdirinya kecuali 

tidak tidur. (HR Nasa'i) 

Jangan sampai ketika Ramadhan pergi, yang kita ingat hanya 
lapar, haus, dan lamanya berdiri tarawih, tanpa ada perubahan diri. 

Jangan sampai setelah Ramadhan pergi, semua ibadah itu 
terlupakan, Kembali kita terlena dengan dunia dan kesenangan yang 
fana. Seakan tidak pernah ada Ramadhan sebelumnya. 

Harus ada perubahan dalam diri kita, harus ada buah Ramadhan 
yang kita petik untuk menjadi bekal menjalani sebelas bulan ke 
depan, menuju 0 berikutnya insya Allah. 


E NAS, BK الله اک‎ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Di antara buah Ramadhan adalah menjadikan diri terlatih dan 
selektif dalam memilih makanan dan minuman. Selama bulan 
Ramadhan kita dituntut untuk menahan lapar dan haus dari yang 
halal di siang hari. Jika kita mampu menahan diri dari makanan halal 


300 


seharusnya kita lebih mampu menahan diri dari makanan syubhat 
terlebih makanan haram. 

Makan dan minum bukanlah perkara yang remeh dalam Islam. 
Justru makan dan minum adalah pondasi pokok yang harus 
diperhatikan sebelum beribadah. Perhatikanlah aan Allah SWT 


Ela Lely AEN A aie‏ سا سلون 
علیم [المؤمنون: ۵۱] 


Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. (QS al Mukminun: 51) 

Perhatikan bagaimana Allah SWT mendahulukan perintah untuk 
makan makanan halal dan mengakhirkan perintah untuk beramal. 
Ini untuk menunjukkan bahwa semua jenis amal, sholat kah, puasa 
kah, haji kah, doa kah, semuanya tidak akan tidak diterima di sisi 
Allah tanpa makanan pa halal. 


Si ea! 


Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. 

Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang lelaki yang telah 
lama bepergian hingga rambutnya kusut dan berdebu. la selalu 
menengadahkan tangan ke langit seraya berdoa. “Ya Rabbi, Ya 
Rabbi.’ Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya 
haram, ia tumbuh dengan makanan yang haram maka bagaimana 
terkabulkan doanya? 

Doa seorang musafir dan orang-orang tak berdaya itu mustajab. 
Tapi lihat bagaimana doa tidak terkabul hanya karena makanannya 
adalah haram. Begitulah pula amal lainnya. 

Kebalikan dari itu, Sahabat Saad bin Abi Waggas ra adalah sahabat 
yang sangat mustajab doanya. Apa rahasia mustajab doanya? 
Dikisahkan ia pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar doanya 
mustajab. Lalu Rasulullah SAW menjawab : 


356 Ole gee Basa یا سعد‎ 


Hai Saad, Baguskan makananmu niscaya engkau akan menjadi 
orang yang mustajab doanya. 
Tahukah anda jika setan melihat seorang pemuda rajin beribadah 
ia tidak segera menggodanya. Yang dilakukan adalah melihat 


301 


darimana pemuda itu makan. Jika makanannya adalah makanan 
haram ia akan berkata, 


Ags dan PS‏ فَقَدْ LAS‏ تسه 
Biarkan saja dia kelelahan dan bersusah-payah. Sudah cukup‏ 
dia menjerumuskan dirinya sendiri tanpa kalian (yakni dengan‏ 
makanan haramnya).‏ 
Maka sungguh benar yang dikatakan Imam Ibnu Ruslan dalam‏ 
baitnya:‏ 


er y ii ju ik Pe 


Ketaatan dari orang yang memakan makanan haram, bagaikan 
bagunan dibangun di atas ombak lautan 

Bagaimana bisa bagunan menjadi kokoh jika dibagun di atas 
ombak. Begitulah pula ketaatan tidak akan bisa bermanfaat jika 
makanannya adalah makanan yang haram. 

Inilah minimal hikmah Ramadhan yang harus kita raih. Yaitu 
berhati-hati memilih makanan, jangan sampai ada sesuap pun 
makanan haram masuk ke tubuh kita. Ketahuilah bahwa sedikit 
ibadah dengan makanan halal jauh lebih baik daripada banyak 
ibadah dengan makanan haram. Ibrahim bin Adham ra mengatakan: 


TAN ولا سو‎ JAN آن لا تم‎ | ae Ge 


aa makananmu maka tidak mengapa jika kau tidak shalat di 

malam hari dan tidak puasa (sunah) di siang hari. 

Makanan haram membuat tubuh cenderung kepada yang haram 
pula. Kalau pun ia beramal shaleh secara dzahir, maka amalannya 
tidak terlepas dari penyakit hati seperti ujub, riya dan lainnya 
sehingga amalannya pun sia-sia. Dikatakan dalam atsar: 


AAN BI 05 EE من كن املال‎ 
1 


SI AS چوا ر‎ Cae 


لم 


Siapa yang memakan makanan halal maka anggota tubuhnya 
akan taat baik ia kehendaki atau tidak. Dan siapa yang memakan 
makanan haram anggota tubuhnya akan bermaksiat baik ia 


302 


kehendaki atau tidak. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 
Lebih baik dan lebih utama lagi jika kita dapat meraih buah 
Ramadhan yang lebih sempurna. Bukan hanya berhati-hati terhadap 
makanan yang haram, namun juga dapat membatasi makanan halal 
seperlunya saja. Dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda: 
: 1 cee Ge ر او اي وم‎ <o 8 یه‎ EN 
يَدَعَ ما لا باس به‎ GS GE ان يَكُوْنَ من‎ As لا یلع‎ 
به باس‎ G حذرا‎ 


Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa 
sampai ia meninggalkan apa diperbolehkan karena takut terjerumus 
kepada apa yang dilarang. (HR Turmudzi) 

Meskipun di hari raya makanan halal melimpah, seorang yang 
benar-benar bertakwa, yang lulus dengan sempurna dalam ujian 
Ramadhan hanya akan memakan sekedarnya saja. Kenyang dengan 
makanan yang halal memang tidak dilarang, namun kekenyangan 
dapat membuat nafsu menjadi liar sehingga dikhawatirkan akan 
menjerumuskan kepada apa yang dilarang. Lukman al Hakim dalam 
salah satu nasihat kepada anaknya mengatakan: 


Pn Er < re 2‏ رو سم 2 2 ۳ و و 
۳ & إذا امتلات الْمَعِدَةُ تامّت SS‏ وخرست AS‏ 
Zo ۳‏ 0 
3233 الاعضاء oF‏ العبَادة 


Hai anakku, jika perut penuh maka akan tertidur pikirannya, terbisu 
lisannya dari hikmah, dan terduduk anggota badannya dari Ibadah. 
Imam Ali bin Abi Thalib Ra juga berkata: 


yae A.A 
we Pt, م ص 0 و 1 ماه و‎ 1 on و‎ o A Ea 
Avan] 2 چت از‎ £ 2 


Aku tidak merasa kenyang kecuali aku bermaksiat atau aku 
berkeinginan untuk bermaksiat. 


303 


Inilah buah Ramadhan yang seharusnya kita raih. Jangan sampai 
hasil didikan selama sebulan hangus dalam satu hari. Sebulan penuh 
kita berlatih menahan nafsu makan dan di hari raya kita justru 
melampiaskanya tanpa batas. Jika demikian maka akan menjadi sia- 
sia hasil puasa Ramadhan kita. 


At أكبرء‎ ably لا إل الا الله‎ ST آله‎ Bis ST ai 
اند‎ ass کی‎ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Didikan Ramadhan yang tak kalah penting adalah menahan 
nafsu syahwat. Sebulan penuh kita dilatih untuk menahan syahwat 
kepada istri di siang hari. Jika kita sudah terlatih untuk menahan 
syahwat yang halal, seharusnya lebih mudah untuk menahan 
syahwat kepada yang haram. Pada bulan Ramadhan kita juga dilatih 
untuk lebih menjaga pandangan syahwat kepada yang halal terlebih 
kepada yang bukan mahram, dijadikan pandangan itu sebagai salah 
satu hal yang membatalkan pahala puasa. Jika kita sudah terbiasa 
menahan pandangan syahwat kepada yang halal akan lebih mudah 
untuk menahan pandangan kepada wanita yang bukan mahram. 
Dan Jika kita sudah terbiasa untuk tidak memandang yang haram 
maka seharusnya kita lebih mampu menjaga diri dari yang lebih dari 
sekedar memandang, dari saling bersentuhan dan ikhtilat. 

Namun kenyataannya banyak dari kita melupakan didikan agung 
ini bersamaan dengan berlalunya Ramadhan. Bahkan di hari ini, 
saat terjadinya shalat ledul Fitri ini, belum berlalu sehari penuh 
dari Ramadhan, anda bisa lihat di sekitar kita, banyak umat muslim 
melakukan shalat ledul Fitri tanpa mempedulikan ikhtilath di antara 
lelaki dan wanita, terkadang tanpa perasaan bersalah lelaki dan 
wanita yang bukan mahram saling bersentuhan untuk bersalam- 
Saman سرو‎ Nabi SAW سور‎ 

و 


ا 


“Seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik 
daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” 


304 


Lebih parah lagi, banyak wanita sengaja keluar ke masjid untuk 
melakukan Shalat led dengan pakaian baru, dandanan yang menarik 
dan dan parfum semerbak untuk menarik hati. Apakah mereka tidak 
pan mendengarkan sabda Nabi SAW: 


یا Ssa Eten AN‏ عل قوم ocd‏ وا ین ریجها فهي رَانِيَة 


Wanita mana saja yang memakai parfum lalu ia melewati 
sekumpulan orang supaya mereka mencium baunya, maka wanita 
tersebut bagaikan seorang pelacur. (HR Ahmad.) 

Kaum lelakinya sama saja, alih-alih menasihati banyak dari mereka 
yang malah ikut terjerumus dalam kemaksiatan dengan memandang 
wanita yang bukan mahram. Terang-terangan menyelisihi firman 
Allah SWT: 


SH) مِنْ ۰ وا فُرُوجَهُمْ دك‎ at لِلْمُؤِْنِينَ‎ J 
با يَصْتَعُونَ‎ Sd اله‎ OI هم‎ 


Katakanlah kepada para aly yang beriman: “Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 
demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS An Nur: 30) 

Mereka biarkan istri dan putri-putrinya keluar rumah dengan 
dandanan menarik, sebagian malah bangga melihat istri dan anaknya 
dilihat dan dikagumi lelaki bukan mahram. Ia haula wala Quwata Illa 
billah. Ini penyakit Dayuts saudara. Dosa yang sangat besar hingga di 


pintu surga tertulis ۲ 
oda 72 سر‎ of 
Spal انك حرام عل‎ 


Engkau haram bagi seorang dayuts. 

Tahukah anda apa itu dayuts? Dayuts adalah diam dan tidak 
cemburu ketika istri atau keluarganya melakukan hal buruk. Seorang 
Dayuts adalah orang bodoh yang hatinya telah terbalik. Rasulullah 
SAW bersabda: 

o Wa? ee: ء1‎ o و ۶ ور‎ ANG al < 
— Aku adalah sangat pecemburu dah Allah lebih بحم‎ dariku. 
Setiap orang yang tidak memiliki cemburu maka ia terbalik hatinya. 


305 


Hanya orang bodoh yang membiarkan istri dan anaknya keluar 
untuk dilihat oleh mata-mata orang fasik dengan nafsu. Imam hasan 
al Bashri mengatakan 


Zot eg‏ اا وه > دق بل ore‏ نتم 
تدعون ذه ana‏ يرا SN AA‏ لله من لا يعار 
Apakah kalian biarkan wanita-wanita kalian berdesakan dengan‏ 
para lelaki kafir di pasar-pasar? Semoga Allah menjadikan nasib buruk‏ 
kecemburuan.‏ اس bagi orang yang tidak‏ 


eka Wii Tal ST abt‏ رادل اکب آلا 


Masyiral Muslimin Rahimakumullah 

Tujuan hakiki puasa Ramadhan bukanlah untuk menyiksa kita 
dengan lapar dan haus. Bukan untuk menghalangi kita bersenang- 
senang dengan yang halal. Namun tujuan hakiki dari Ramadhan 
adalah: 


سک 03 885 د 
Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa.‏ 

Menjadi insan yang bertakwa, buah terbesar dari Ramadhan. 
Perintah menahan lapar, haus dan hawa nafsu hakikatnya adalah 
perantara untuk membiasakan kita menjadi insan bertakwa yang 
selalu setia menjalankan perintah Allah SWT dan tak pernah lelah 
menghindari larangan-Nya. Merekalah orang yang berhasil dalam 
Ramadhan dan patut merayakan kemenangan di hari ini. Bukanlah 
baju indah yang menandakan kemenangan kita di hari raya, bukan 
pula makanan yang lezat, kemenangan yang sebenarnya adalah: 


شه ae‏ كع سه لا خم په عون 
كل Yes‏ تعصی الله DLS‏ فیه فهو لتا Joe‏ 
Setiap hari yang kami tidak bermaksiat kepada Allah di dalamnya‏ 
maka itulah hari ied bagi kami.‏ 
Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah‏ 
SAW, dan semoga kita dijauhkan dari mereka yang selalu lalai untuk‏ 
mengingat-Nya. Aamiin‏ 


نس ۷ واړک "UAN ٧‏ کلام abst‏ الك لورد 


A dads Sl‏ ويقؤلة Bah OI oats‏ ری 
SAI‏ تشز رت $E J65‏ مِنْ BE‏ 
SÉ} la‏ 5 َرَت KR SAN‏ ياه ین gi KN QUEEN‏ 
Ge abl,‏ الشََيْطانٍ الرَجيّم مَهُرُ رَمَصَانَ الذي S55‏ فيه الْقُرْآنُ 
SA Ge AH Wt sk‏ لفرقان فن شهد ملکم 
دو رثن در Ka‏ ینآ اڪ 
يريد الله Lg Lb KN pee‏ العني AE‏ 
NGANG Ap‏ الل (Ogé sean Je‏ 

GG‏ الله إي وَلَكُمْ 5 في رن ال ی ام بت 

۷ وَأَسْكَغْفِرٌ الله‎ NA J% j; "eSB وال کر‎ SE مِنَ‎ 
SS) فَاسْتَغْفِرُوه‎ "oral ents Sols SN, 0 

AA 


307 


KHUTBAH IDUL FITRI (IV) 
MENSYUKURI IDUL FITRI 


aan‏ و oT-‏ و و het gy‏ 4 بعر او 
السلام علیکم KP‏ لله وبرداته 


ab sa‏ ابر" ST aul‏ ويل اند الله کر کیره 
NAS‏ بخان الله NAN Se ee‏ ود" 


asa OWN 6585 جُنده*‎ sel; KAL jay غده*‎ 
ولو گر اكرون“‎ Sad Gak لۀ ولا تب ال یا"‎ ٢ 
asa, SiS aly ٢٢ یا‎ Sa الي‎ d ii 
IN یر‎ ats rls وطریق"‎ RS zé d رازتدهم‎ 
gl di entah "ES Le gil Pangan وفریق" اند‎ 
e ae J رده‎ abl Ya كدان" هد أن لا‎ ta) 
TAN An ونه‎ kana د-11‎ 
it jo ‘sells a ألْمَخْصُوصٌ‎ tas g من‎ Kian dya 
“AN Jal LAIN MA nun ge ds 
NI AANG as a E AU 
Saline SI, 


: pi 


308 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah... 

Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada hari yang 
berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah SWT yang 
telah mencurahkan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya 
kenikmatan Ibadah pada bulan Ramadhan yang baru saja kita lalui, 
serta ibadah shalat led pada pagi ini. 

Maka dari itu, sebagai wujud rasa syukur kita di hari yang suci ini, 
Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah 
SWT. Karena tidaklah ada suatu kebaikan pun di dunia dan akhirat 
baik yang lahir maupun yang batin, kecuali Takwalah yang menjadi 
perintis dan sebab yang menyampaikan kita kepada kebaikan 
tersebut, dan tidaklah ada sesuatu kejahatan pun di dunia dan akhirat 
baik yang lahir maupun yang batin kecuali takwalah yang menjadi 
dinding yang kokoh dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan 
kita daripada kejahatan tersebut. 

Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan 
para penerusnya hingga hari akhir nanti. 


دد د YAA‏ الله APAN‏ 


Maasyiral Muslimin rahimakumullah... 

Pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira. Gembira 
bukan karena banyak makanan di rumah kita, bukan karena uang 
kita lebih dari cukup atau bukan pula karena pakaian kita baru. Tapi 
kita gembira karena kita saat ini berada dalam kesucian jiwa setelah 
melewati tempaan iman selama sebulan penuh sehingga kini kita 
telah menjadi insan-insan yang fitri. Jiwa dan raga telah dibersihkan 
oleh guyuran rahmat dan maghfirah Allah di bulan suci Ramadan. 

Sorak-sorai takbir menyambut iedul fitri menggema dimana- 
mana dan memang seperti itulah Allah SWT memerintahkan kita 
untuk menyambut hari ini, dengan bertakbir untuk mengagungkan- 
Nya, dzat yang maha agung. 


يلوا a Fall‏ الله لله fe‏ ما هدا &- II‏ 
َشْكَرُونَ [البقرة/۱۸۰] 


309 


Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya (puasa sebulan 
Ramadhan) dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas 
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. 
(QS Al-Baqarah: 185). 
Renungkanlah ayat takbir berikut 


كرو الله fe au‏ ما هَدَاكُمْ 
dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk-Nya‏ 
yang diberikan kepadamu‏ 

Takbir yang dimaksud adalah mengagungkan Allah SWT, 

Pengagungan kepada Allah SWT tidaklah hanya berupa ungkapan 
yang diucapkan oleh lisan kita “Allahu Akbar". Tetapi juga terwujud 
dalam setiap ibadah yang kita lakukan, baik dengan lisan, badan 
ataupun dengan hati. 

Ketikalisan kita mengucapkan Allahu akbar" bertasbih, bertahmid, 
atau berdoa. Ketika itulah lisan kita bertakbir kepada Allah SWT. 

Ketika tubuh kita bergerak untuk melakukan rukuk, sujud, ataupun 
menolong saudara, pada dasarnya tubuh kita sedang bertakbir 
kepada Allah SWT. 

Ketika kita melakukan semua bentukibadah seperti Sholat, puasa, 
zakat, haji dan semua ibadah lain, pada saat itulah kita bertakbir 
kepada Allah SWT. 

Dan semua ini tidaklah muncul kecuali dari hati yang bertakwa. 

Dari hati yang bertakwa akan muncul takbir yang hakiki yaitu 
merasakan keagungan Allah dimanapun kita berada, perasaan 
inilah yang menggerakan seluruh tubuh kita untuk selalu beribadah 
kepada-Nya, mengagungkan Allah yang maha besar... “Allahu Akbar 

.. Allahu Akbar wallah ilhamd".. 


[WG ihl] الْقُلُوبٍ‎ a وَمَنْ يُعَُمْ‎ 


Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa يي‎ 
syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. 
(QS Al Hajj : 32) 

Begitulah takbir yang diperintahkan Allah di dalam kitab suci, 
yaitu mengagungkan-Nya dengan segala totalitas yang kita miliki. 
Lisan, badan dan pikiran. 

Ketika seluruh jiwa kita bertakbir kepada Allah SWT, ketika itulah kita 
telah menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah SWT. 


310 


یروا الله عل مَا هَدَاكُمْ a‏ تَشْكُرُونَ 


Tujuan takbir kita adalah : 


ره که غه z s‏ 
ول 


supaya kamu bersyukur. 

Agar kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur 

Dan hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah dengan 
pengagungan secara menyeluruh, baik dengan lisan, tubuh maupun 
hati, sangat sedikit jumlahnya di muka bumi ini. 


s de Z - ۳ 2 G ر‎ 
وه‎ ٢٢ 47 ون ای‎ ab 
Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur (QS Saba: 13). 


- 


الله jag‏ له ترآ YAN Iii‏ اف وه i‏ 


Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Hari ini adalah hari raya kita, hari ledul Fitri. Hari dimana kita 
ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. 

Hari ini juga adalah hari kemenangan ... kemenangan setelah kita 
berusaha melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Maka sudah 
sepatutnya kita sambut kemenangan ini dengan bergembira. 

Tetapi, perlu kita renungkan, sebenarnya untuk siapakah ied ini ?, 
Untuk siapakah sebenarnya hari kemenangan ini ?... 


یس al‏ لِمَنْ لیس ad‏ ما لد لِمَنْ HE‏ له کرد 
led bukanlah milik mereka yang memakai pakaian baru, tetapi ied‏ 


itu hanyalah milik mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah 
Kemenangan itu milik mereka yang ketaatannya bertambah... 


Sa Kal AS AU lly یش لد من تحمل‎ 


led bukanlah milik mereka yang indah pakaianya atau 
kendaraannya, tetapi ied itu hanyalah milik mereka yang diampuni 
dosanya 
Kemenangan itu milik mereka diampuni dosa- dosanya. 


اغ لسن 1 | A WA‏ ونم as‏ ِالشَّهَوَات SA‏ ڪن 
هند لمن قبلث Cue Goa DAN Tapa‏ 


leditu bukan bagi mereka yang memakan-makanan yang ledzat 
dan bersenang-senang dalam syahwat dan keledzatan tetapi ied 
itu hanya bagi orang yang diterima taubatnya dan digantikan 
kejelekannya dengan kebaikan 
Kemenangan itu milik mereka yang diterima taubatnya... 
Al Imam Ali bin Abi Thalib, di hari led beliau memakan roti biasa 
tanpa lauk pauk, padahal ketika itu beliau adalah seorang khalifah. 
Ketika ditanyakan mengenai hal itu, beliau berkata : 


ees 


Hari ini bagi kami adalah ied, hari esok pun bagi kami adalah ied, 
dan semua hari yang kami tidak bermaksiat kepada Allah di dalamnya 
maka itulah hari ied bagi kami. 

Kemenangan itu milik mereka yang terhindar dari maksiat..... 

Kisah Habib Alwi bin Segaf Assegaf, seorang ulama dari Pasuruan, 
patut untuk kita teladani di setiap hari raya. Dahulu beliau dikenal 
gemar membelikan pakaian baru kepada fugara dan masakin 
di sekitarnya pada hari raya. Suatu kali beliau hendak berangkat 
melaksanakan shalat ied dengan mengenakan pakaian baru. Tiba- 
tiba datang seorang miskin yang mengeluh karena belum memiliki 
pakaian baru. Mendengar itu, Habib Alwi pulang untuk berganti 
pakaian. Beliau menyerahkan pakaian barunya kepada si miskin tadi 
dan berangkat ke masjid dengan pakaian lama. 

Begitulah Islam mengajarkan kita untuk merayakan kemenangan, 
dan Itulah hari ied sebenarnya, Hari dimana ketaatan kita bertambah 
dan hari ketika kita terhindar dari maksiat. 

Tahukah anda, bagaimana Rasulullah mengungkapkan rasa 
syukur kepada Tuhannya. 


312 


Beliau tidak merayakannya dengan berpesta-pora. Tidak pula 
dengan memakai pakaian indah, atau kendaraan yang mewah. 

Rasulullah SAW mengungkapkan syukurnya dengan 
menghabiskan malam dengan beribadah sampai kedua kaki beliau 
bengkak. Perbuatan ini membuat haru Istrinya, Sayidatuna Aisyah 
sehingga Sayidah Aisyah berkata : 


A E ISA LA a سول‎ 6 
Wahai Rasulullah, kenapakan engkau melakukan ini ? Bukankah 
Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan 


datang ? 
Lalu apakah jawaban Rasulullah ? 


BS لا عَيْدًا‎ bss 


Wahai “Aisyah, apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur 7 

Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur..... 

Begitulah seharusnya kita mengungkapkan rasa syukur kita, 

begitulah seharusnya kita mengungkapkan kegembiraan atas 
segala nikmat yang Allah berikan pada kita. 

Dan begitulah seharusnya kita menyikapi led kita. Boleh saja kita 
berpakaian bagus, boleh saja kita memakan makanan yang ledzat, 
tetapi semua itu janganlah menghalangi kita untuk meningkatkan 
ketaatan, dan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. 

Karena banyak dari kita yang telah lupa makna ied yang sebenarnya. 
Bukanlah baju indah kita yang menandakan kemenangan kita, bukan 
pula makanan yang lezat, tetapi ied yang sebenarnya adalah : 


o ٩ ed Oo. 1 “72 ve or 1 o- 23 
Jot فیّه فهو لتا‎ JAN کل یوم لا تَعْصِ‎ 
Setiap hari yang kami tidak bermaksiat kepada Allah di dalamnya 
maka itulah hari ied bagi kami. 

Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur dan 
mengagungkan Allah SWT, dan semoga kita dijauhkan dari mereka 
yang selalu lalai untuk mengingat-Nya. Aamiin 
Aus a MAN ANI 1 اا‎ A أَحْسَنَ الکلاء"‎ ó 

To 2" 3203$ له بهتد‎ pray o47 Il IA و ه‎ 


313 


۳ 
s 


قاستیغوا له AI Ai‏ زعنون» وقال عَو ین JG‏ عَلِيْم 
dbl TeS OLEAN Ga abl Latte ara als 59:‏ 
SEY pa NGANG‏ رمتا Jl sal Glas‏ فیه SA‏ هُدّى 
IA ron Shall Ga SE GAN‏ شهد ملکم pra‏ 
a‏ كان مریضا J‏ عل سقر A‏ 
الله بکم لیس NG‏ رید بکم LA Sad LAS a‏ 
الله fe‏ مَا هدام LOK AI,‏ 

بار الله لي وَلَكُمْ في pay Gas “peal Ob al‏ بنا فيه 
مِنَ OU‏ وال کر AH LM‏ هذا و YA AYE A‏ 
لي ag, SA, Eas‏ وَِمِيْع “etek‏ فَاسْتَغْفِرُوه A)‏ 
SI AS GA‏ 


314 


KHUTBAH KEDUA 


IDUL FITRI 


الخطبة الثانية 


هک as‏ کا AN Sols $ aul‏ الا الله 


fae‏ تر مت D)‏ ی 


و ۳ ka‏ ر لد ee A‏ - 2 
ols‏ 2 شن Ang ce‏ که لدی وره و صل 


اما M jas‏ كُمْ وَتَفْسِئْ بتفوی الله" عِبَادَ الله إنَقُوا الله تال 


من تاع الَو وَل ل الت او ما هام A Me‏ 
ان a‏ ام بدا یه پتفیه" و & ses,‏ 
٢ Gi = cay Pent‏ مِنْ بريّة Š>‏ 
زا یه NG‏ تعال. Bl “Gals pe‏ الله وملاتکته کته sia‏ 
عن لقي با انها لین مر RERA a EN,‏ لل 


316 


قل Kara ENG Ia‏ وتبیتا و BNN‏ ځا ارون 


Solas الما جون مه‎ Yl tS uke IT es لهجرتان‎ oles 
وسلم ورف عل میا‎ Jo GAN Ls Naa 


Ha pg Korey‏ 2 ور AN 3 AI‏ وغل J‏ خرن" نا 
Jean‏ ریا JE‏ صَلُوا se‏ تك زا کنیس cali‏ 


Ale ما أَحَاط په‎ saz AI وَشَفِيْع‎ bo عل ِيّ‎ je 
$ a ga y کل سر‎ 
Lo will ul * sll ذي الأضر‎ pee ررض‎ “Ange 

٢ MSI Gh KAI aal 5 CS 3 
‘ola et ول‎ EO إن‎ 522 Gals I & Sei 
“AU الله‎ al وغل‎ "OE بي‎ OLE Hs Seah ۳ 
3 isl real طالب* وکل‎ dg a & San مر‎ 
و أا الاد ازل‎ cd الله‎ te uh, ا‎ 
ae اه و‎ Se iia ate rd ٠٢ 
Behl Jad ولق‎ se عمارة‎ ale من لس‎ 
PE Sede اج‎ CAN al shh القت‎ ata 
SH AI وَعَبْدٍ‎ TALI وَسَعِيْدِ‎ SANI وَسَعْدِ‎ ES Ben 
ال ّاهِد الرّاهر * رضوان الله تال عَلَيْهمْ‎ E 

Gat‏ إلى یوم الدين* 


317 


AN A Gaby iaig a Sisa jab ZA 

CAE 4 MEI Ae قَرِيْبٌ‎ Gl ره ربّتا‎ tls منم‎ 
Sel ês الات" پیت عم امه‎ ge جات یا‎ 
ALAN fe AL YANG akih PL 


ali ays 1 أت‎ Ss POPPEN RAET ma : 
PAN AA A ار مقر‎ 
وب‎ A وی ر بان‎ Balas بل‎ Sa 
WA Ed Si ile وَالْعَافِيَةَ‎ & ag Fn sa 
ah a 2 a وه و د مین‎ Toll, 
E انوا‎ laa AI oh ul 
والوباء‎ Gals وا ور‎ ANG الْمَحْط‎ UE ارْمَعْ‎ a نتا‎ 
r واد‎ LEE ان الراع د من ادا‎ 

yi‏ ھک Gal, SENG Pena‏ پما 
نت 45 فت؟ عاجلاً غَيْرَ a g 3 Jal‏ ال 


2 
۱ 
we 


SAN LN al من امانطنه‎ ee وال حه ولا‎ eta en 
مړک والكنية ول‎ a الل‎ “oie مِنَ‎ Wat NG وال‎ 
BI "ea eka ان‎ cal Jeep Hear 


ی penari‏ 2 تب ورن 
"all She‏ ۷ يم بِالْعَدْلِ ally LS Ys‏ ذ 


مه 
J‏ 


A 
a 


ó] 


318 


abl 15313‏ ورن کا واشکزوا EA‏ يوو غه 
A‏ د ند ص حير سو 
an BEN‏ ولذ کر الله أ كبز 


319 


KHUTBAH PERTAMA 


IDUL ADHA 


KHUTBAH IDUL ADHA (I) 
(2 MENGISI HARI RAYA <> 
DENGAN IBADAH 


86333 abl TA IE N 
(a) ابر‎ abl 
د“ الله أكبز کر"‎ SA کب ويله‎ abl #3987 لاله وَاللْهُ‎ AN 


2555 لا الا‎ hols EEN الله‎ Slag NS له‎ ay امد‎ 
جَنده" وََرَعَ د د‎ bg ee 
وَلَوْ كر الْكافِرُوْنَ*‎ NG Gay TE ASN Ah ٢ 

لت ههه an‏ و 
5 مه Sana a‏ وَنَحُوْنُ به “SUM Ge‏ 
هد أَنْ لا ال إا الله a Jiad‏ تنل Su‏ 
سَمط عِبَادو الصَالِِيْن" وجژبه الْمُفْلِحِْنَ الْقَائِزِيْن* GS‏ 
Si‏ ميك" اللا حو خی ولا خن تا AAA‏ 
لا غذوان الا غل ate AA‏ ومولاتا مدا 
a a‏ وگو کب ph ise Sh TE‏ 

Asi‏ الله رَمۀ “Galah‏ وَحَكَمَ به “kaag AN‏ وَج 


77 
& 


۳ وی‎ G ÉJI Nee راللاحقين*‎ ae م‎ ATI 


322 


ل وسل NG‏ 0555 کل ES‏ وا رل ‘ell‏ حي 
a 0 Ja‏ لین AA NA‏ أصحَابه NO‏ 
tI E * A]‏ 


ماو E E‏ و5 او 
من $b NS Éi‏ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah... 

Hari ini kita berada pada hari yang agung, penutup dari sepuluh 
hari pertama Bulan Dzulhijah, sepuluh hari terbaik sepanjang tahun. 
Allah SWT mengisyaratkan keagungan hari ini dalam firman-Nya: 


AN 
Demi Fajar. Sebagian ulama menafsiri dengan fajar hari ini, Fajar 
ledul Adha... 


pe Jas 


Dan demi Malam Yang Sepuluh. Yaitu sepuluh malam pertama 
bulan Dzulhijjah. 


Ms gk 


Dan demi yang yang genap dan yang ganjil. 
Yang genap menurut sebagian ulama adalah ledul Adha, hari 
ke sepuluh Dzulhijjah. Dan yang ganjil adalah hari Arofah, hari ke 


sembilan Dzulhijjah. ۲ 
اٍذا سر‎ JANG 
Dan Malam ketika berlalu. 
Sebagian ulama mengatakan malam itu adalah malam sebelum 
ledul Adha, yaitu tadi malam. 
Renungkan betapa agung hari ledul Adha ini. Hari yang Allah SWT 
ee dengan waktu fajarnya ( وَالْمَجْر‎ ( , dengan waktu siangnya 
(ah) ) dan dengan waktu malamnya ( pal Jy). ). Hari mana yang 


323 


lebih mulia daripada hari ini? Rasulullah SAW pun bersabda: 


al Sor oi og 23 هس اال‎ Zk 3 کو‎ 
Hari yang saka mulia di sisi ne adalah Hari Nahr (ledul Adha) 
kemudian Hari Qorr (Tanggal 11 Dzulhijjah). (HR Baihaqi) 

Bagaimana tidak mulia hari yang menjadi pemungkas sepuluh 
hari di mana setiap ibadah di dilipat-ganda pahalanya hingga tujuh 
ratus kali, yang ibadah di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 
ibadah di hari lain walau pun itu adalah jihad fi sabilillah. Rasulullah 
SAW eae 


اه 


Tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih disukai amal 
shaleh di dalamnya dari hari-hari yang sepuluh ini (10 Hari pertama 
bulan Dzulhijjah). (HR Ahmad) 

Selama sepuluh hari ini nafahat, maghfiroh dan rahmat Allah turun 
dengan derasnya. Maka jika anda lalai di hari-hari kemarin, inilah hari 
untuk menebus kelalaian anda, jangan siakan hari ini. Hadanglah 
nafahat, maghfirah dan ampunan Allah dengan memperbanyak 
ibadah kepada-Nya. Sungguh satu nafahat saja sudah cukup untuk 
membuat kita selamat dunia-akhirat. 


26123 م هکم Abs SARI‏ حدم 


و - 


Sungguh Tuhan memiliki banyak nafahat di sebagian hari-hari 
kalian. Maka hadanglah nafahat-nafahat itu. Bisa jadi seorang dari 
kalian mendapatkan satu nafahat yang dengannya ia tidak akan 
celaka untuk selamanya. (HR Thabran i) 


A 


ET إلا اهر‎ da (Si الله‎ ST الله‎ 


eR 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 
Pada hari ini kaum muslim dari segala penjuru dunia berkumpul 


324 


di Mekah untuk melaksanakan ibadah Haji. Ibadah yang siapa saja 
dapat menahan lisan ketika melaksanakannya maka diampuni segala 
سن‎ 


3 A 1 dor 2 
لته أمة‎ eS aps من‎ ED a 2 lg ds حج فلم ير‎ 
Siapa yang melaksanakan haji, kemudian ia tidak berkata 4 
tidak pula berkata buruk maka ia kembali dari dosanya seperti hari 
ketika ibunya melahirkanya. (HR Bukhori) 

Setiap langkah seorang yang berhaji ditulis sebagai satu kebaikan, 
dihapus satu kesalahannya dan diangkat satu derajat. Setiap kali 
bertalbiyah ia diberi kabar gembira dengan surga. Jika ia shalat dua 
rakaat setelah thawaf, pahalanya sebanding dengan membebaskan 
budak keturunan Nabi Ismail, dan jika ia melakukan Sa'i seakan 
ia membebaskan tujuh puluh budak. Setiap lemparan jumrah 
mengugurkan satu dosa besar, dan ketika ia Wuquf di Arofah gugurlah 
sudah semua dosanya. Tak heran jika surga menjadi imbalan paling 
pantas bagi haji yang mabrur. 


وَلَيْسَ pall GAN)‏ رواب إلا اة 


Tidak ada balasan bagi) haji yang mabrur kecuali surga. 
(HR Turmudzi) 

Anda yang pada hari ini tidak mampu untuk melakukan haji, 
jangan berkecil hati. Tebuslah ketidak-mampuan anda dengan 
berjihad melawan hawa nafsu yang lebih sulit dari jihad melawan 
musuh. Dekatkan diri anda kepada Allah SWT dengan berbagai 
ibadah. Sebagian ulama mengatakan: 


ANG الْبَيْتِ‎ ós Laidi Ke نوچ مِنْهُ‎ bad من‎ 
الق‎ fs Set DA i 


Siapa yang tidak dapat sampai ke al Bait karena letaknya yang jauh 


hendaklah ia menuju Pemilik al Bait sebab ia lebih dekat dari urat leher 
bagi orang yang berdoa kepada- Nya dan mengharapkan- n. 


AST ANG PA AS SI‏ اه 


325 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Ibadah yang paling utama bagi yang tidak mampu berhaji, 
setelah melaksanakan Shalat ledul Adha, adalah melakukan Udhiyah, 
menyembelih hewan qurban untuk mendekatkan diri kepada Allah 
SWT. 


IN Eh aa Jas 
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu: dan berkorbanlah. 


(OS al Kautsar: 2) 
Rasulullah SAW bersabda: 


٤ Ades‏ عر وجل مِنْ 


مَا Ja‏ ابُنْ آدَمَ يَوْمَ التخر (Soe‏ 


۳ 


‘Eh 
و‎ 


دم 
Tidak ada amalan manusia yang di Hari Nahr (ledul Adha) yang‏ 
lebih disukai oleh Allah azza wa jalla selain menumpahkan darah‏ 
(hewan qurban) (HR Turmudzi dan Ibnu Majah)‏ 
Janganlah anda merasa berat untuk berqurban. Balasan atas‏ 
ibadah kurban jauh lebih besar dari secuil harta yang anda keluarkan.‏ 
Tahukah anda? setiap helai rambut hewan yang anda kurbankan‏ 
akan dihitung sebagai satu kebaikan. Bayangkan berapa kebaikan‏ 
yang anda gapai dengan berkurban.‏ 
Tahukah anda?! Semua dosa yang telah lalu akan diampuni‏ 
bersamaan dengan tetesan pertama darah hewan kurban. Rasulullah‏ 
Fatimah ra:‏ سی SAW bersabda kepada‏ 


و 
ox of 4 4‏ 
بي ال sk dr‏ يأر aa.‏ 
£ 0 و وم نز 2 
Berdiri dan saksikanlah hewan seca An bersamaan‏ 
dengan tetesan pertama yang mengalir dari darahnya diampuni‏ 
segala dosa-dosamu yang telah lalu. (HR Hakim)‏ 
Tahukah anda?! Siapa saja yang bergurban dengan rela hati akan‏ 
dihalangi dari api neraka.‏ 


Ge bee de E‏ التّار 


ف سک 


Z 
PA 
AP BL oF 
: 
پس کی ج‎ 


326 


Siapa yang berkurban dengan hati rela dan mengharapkan 
imbalan dari Allah, maka udhiyahnya akan menjadi penghalang 
baginya dari api neraka (HR Thabrani) 

Kurban juga adalah tanda kepedulian kepada fakir miskin, sarana 
untuk saling bersilaturahim dan memasukan kegembiraan di hati 
kaum muslim. Dalam setiap hal ini terdapat ganjaran yang sangat 
besar bagi yang ikhlas niatnya. 

Maka betapa rugi orang yang memiliki harta namun tidak 
berkurban. Kurban memang tidak wajib kecuali dengan nadzar 
namun sungguh tidak elok seorang mukmin yang tidak sudi 
mengeluarkan sedikit harta untuk mendapatkan keuntungan akhirat 
yang demikian besar. Dengarkanlah sabda Nabi SAW untuk orang 
seperti itu: 


2 
بپ se‏ فا رد ON‏ 


Siapa yang mampu berqurban namun ia tidak bergurban maka 
tidak pout ia hadir ke tempat shalat kita. (HE R ۹ 


الله ST al ST‏ الله اک لا إل الا الله وَاللهُ ST‏ آلا 
sun‏ 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Di antara syiar-syiar hari led adalah bertakbir untuk mengagungkan 
Allah SWT. Jangan tinggalkan syiar ini, sebab hanya orang yang 
bertakwa yang menegakkan syiar Allah : 


4 39 مه هه 1 خا ره‎ 
áil من تَقْوَى‎ WANG شَعَائِرَ الله‎ 2B) وَمَنْ‎ 
Demikianlah (perintah Allah).Dan barangsiapa a 
syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. 
(OS Al Hajj : 32) 
Jangan lupakan pula untuk memperbanyak dzikir pada Hari 
Tasyrig, hari yang diisyaratkan dalam firman Allah : 


واذ کروا الله في all‏ 15,425 


Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari 
yang berbilang (OS al Bagarah: 203) 


327 


Ibnu Abbas ra mengatakan bahwa yang dimaksud hari yang 
berbilang adalah hari-hari tasyriq, yaitu hari ke 11, 12, dan 13 
Dzulhijjah. Perbanyaklah dzikir di hari-hari ini dengan Takbir 
Muqoyad, dan juga dzikir-dzikir lainnya. 

Puasa diharamkan pada hari Tasyriq, sebab hari Tasyrik adalah hari 
yang terkumpul di dalamnya dua kenikmatan. Kenikmatan badan 
dengan makan dan minum serta kenikmatan batin dengan dzikir 
dan syukur. Nabi SAW bersabda: 


0 ره 


orks Si pet Ag‏ وذ کر الله 
Hari-hari Tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum dan‏ 
berdzikir kepada Allah. (HR Muslim)‏ 

Perhatikan bagaimana Nabi SAW dalam sabdanya mendahululan 
makan dan minum atas ibadah. Ini adalah isyarat bahwa makan dan 
minum di hari-hari raya semestinya ditujukan untuk membantu 
berzikir kepada Allah dantaat kepada Allah SWT. Itulah kesempurnaan 
syukur atas satu nikmat, yaitu menjadikan nikmat sebagai bantuan 
untuk ketaatan. 

Begitulah seharusnya kita menyikapi Hari Raya kita. Bukan 
dengan bersenang-senang belaka, melainkan dengan bersyukur dan 
memperbanyak Ibadah. 


Ga‏ الْعِيْد لِمَنْ لبس ad‏ إِنَمَا الْعِيْد لِمَنْ ab RSU‏ ترید 
led bukanlah milik mereka yang memakai pakaian baru, tetapi ied‏ 
itu hanyalah milik mereka yang ketaatannya kepada Allah bertambah‏ 
Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur dan‏ 
mengagungkan Allah SWT, dan semoga kita dijauhkan dari mereka‏ 
yang selalu lalai untuk mengingat-Nya. Aamiin‏ 


AUG اد دد وق ال کلام الله الْمَلِكِ الْعَلّام»‎ 
فری‎ Wb) oiii atas US وتعال‎ Siw. 
JA $+ SE Jé; رن اه نا نس‎ 
eS QUEEN Ge abl, فَاسْتَعِدْ‎ STAI SES SEP he 


328 


5-25 )( الگزتر‎ BEEN EL pa NGANG غود الله‎ 
OFS هو‎ BBL رَبك $4 )0( إن‎ 
نا فيه‎ AEG gais al a اك الله لي وم نی‎ 
الله الْعَظيُم*‎ padaha Nb J% j; O E 
SS) 0 AAN الفشليين*‎ ents Sls SN, oa 3 
ین‎ ail 


329 


KHUTBAH IDUL ADHA (II) 
L> MENELADANI NABI -9 
IBRAHIM 


33, KG ae وة‎ o ۶ o aN 
برداته‎ 53 IE PLES 
0 Sa 


ts Boa ails SN الله وا ی‎ YAN 


& ۱ ۳ 


وا ند ay‏ کد AN Sea‏ و 
صَدَقَ 585 : por e535 aces Pa aoe‏ داب وحده* 
لا لالب ولا Sil 36) Yi AAS‏ ل ال ول گر اک یه 


- o 


الحند يله الذي لا میب من اه د له * ولا رة من سال“ ونا 
Sa ——‏ 
ريك له * وا 2 aa ea‏ شيع TT‏ 
ki‏ ولا NG ats Se Ea‏ نشورا* واشهد Ser ee ae Es‏ 
ani Kun "3313‏ ؛ لا VAS‏ زیر" iby an dy os‏ 
ی ی BEN SS‏ * وَهَدَى الله به ین 
بپ دد 1 a2 A‏ وغل اله واضخاه 


330 


a 
53 | 


56 43 » الله‎ 658 5 pave 1 TENE 


من اتی وکاب من ئی 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Hari ini adalah hari raya, tapi bukan dengan berpesta-pora kita 
menyambutnya. Kita sambut hari ini dengan takbir tanpa henti mulai 
tadi malam sampai saat ini. 

Hari ini adalah hari besar umat Islam tapi bukan dengan kelalaian 
kita mengisinya, kita isi hari ini dengan Shalat Id bersama, berbagi 
daging hewan kurban dengan sesama, dan juga dengan takbir 
mugoyad setiap saatnya. 

Kita umat Islam adalah kaum yang selalu bertakbir, ketika adzan 
kita bertakbir, ketika gomat kita bertakbir, ketika memulai sholat 
kita bertakbir, ketika menyembelih hewan kurban kita bertakbir, 
ketika berperang kita bertakbir, dan ketika datang hari raya pun 
kita menyambut dan mengisinya dengan Takbir. Ini semua agar kita 
selalu ingat kebesaran Allah SWT. Setinggi apa pun kedudukan kita, 
sebanyak apa pun anak buah dan pengikut kita, ingatlah bahwa 
kedudukan kita sangat kecil di hadapan Allah SWT, Tuhan pemilik 
langit dan bumi: 

4 ما في SHLD‏ وما في الازض 585 AA‏ الْعَظِيمُ 
Kepunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di‏ 
bumi. Dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS as Syuro: 4)‏ 

Allah SWT Maha Kuasa untuk mengubah keadaan kita dengan 
mudah. Yang berkuasa menjadi hina, yang kaya menjadi sengsara 
dan sebaliknya. Maka jangan kita berkepala besar, jangan kita 
sombong dengan apa yang ada pada kita, sombong dengan 
kedudukan, dengan harta, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, 
kesukuan, kebangsaan, dan dengan apa pun yang ada pada diri kita. 
Renungkan kesudahan Firaun yang sombong dengan kedudukan 
dan kekuatannya sehingga merasa menjadi yang terbesar di alam ini, 
sampai-sampai ia berkata: 


JEN sa E 


Akulah tuhanmu yang paling tinggi. (QS an Naziat: 24) 


331 


Pada akhirnya Allah SWT tenggelamkan Firaun dan pasukannya, 
Allah hinakan ia serendah-rendahnya. 

Jadilah hamba Allah SWT yang tunduk patuh pada-Nya, 
melepaskan semua kesombongan diri, melaksanakan apa yang 
diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. 
Renungkan bagaimana kesudahan Nabi Ibrahim asyang selalutunduk 
dan patuh kepada Allah SWT. Bagaimana Allah meninggikannya dan 
menjadikannya sebagai pemimpin bagi seluruh manusia : 


Golde Scat! fl‏ مه SE‏ جَاعلات لاس له ماما 


Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 
berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi 
seluruh manusia. (OS al Bagarah: 124) 


Ai للك ودل تت‎ YA هآ لا‎ Ria Rs 


Maasyirol Muslimin Rahimakumulloh 

Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim as sebagai pemimpin 
umat manusia bukan karena kekuatan senjata, bukan pula karena 
pengikutnya yang banyak, namun karena jiwa takbir yang ada 
di dalam dirinya. Jiwa yang menanggalkan segala kebanggaan 
diri di hadapan Allah yang Maha Besar. Jiwa yang menganggap 
segala sesuatu adalah kecil, segala rintangan adalah kerdil dalam 
menempuh jalan menuju Allah Yang Maha Besar. 

Nabi Ibrahim as tidak pernah lelah untuk mengajak umatnya yang 
musyrik ke jalan kebenaran, tetap sabar walau pun umatnya selalu 


menghina: 
١ هوم‎ A ۳ - of of w $ وسم‎ £ 
ام انت من اللاعبیت‎ 2 L چئتنا‎ | 


“Hai Ibrahim, Apakah kamu datang kepada kami membawa 
kebenaran atau hanya main-main ?” (Qs.Al-Anbiya,21: 55). 

Nabi Ibrahim as dengan berani menghadap raja Namrudz 
seorang diri, mengajaknya kepada ajaran tauhid. Beliau as juga 
menghancurkan semua berhala seorang diri hingga Raja Namrudz 
murka dan memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim as: 


332 


o 4 و و‎ Z o o ad o ےا‎ Sonu 
She’ SS إِنْ‎ z نصرّوا ءاله‎ paras 
“Bakarlah Ibrahim itu, lindungilah tuhan-tuhanmu, jika kamu 
benar-benar ingin bertindak". (Os.Al-Anbiya :68) 
Ketika itulah datang pertolongan Allah, sehingga api yang dipakai 
untuk membakar Nabi Ibrahim as menjadi dingin: 


فلت يا ار GS‏ را وسلاما عَلَ D‏ 


Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 
keselamatanlah bagi Ibrahim’. (QS al Anbiya: 69) 

Ketika Nabi Ibrahim as tengah berbahagia karena dikaruniai 
putra di usia tua, Allah SWT mengujinya dengan perintah untuk 
mengucilkan bayi Ismail dan Ibunya ke Mekah, sebuah lembah tandus 
tanpa tanaman dan tanpa penghuni. Nabi Ibrahim as menghadapi 
ujian ini dengan penuh kesabaran. Beliau membawa keduanya ke 
tempat yang diperintahkan lalu pergi dengan hati yang sedih seraya 
berdoa: 


AE oly Bh Ged 4 TT‏ ذِي رَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرّمِ 
رتا ليقِيمُوا Kasi Jas EPL‏ مِنَ الگاس تَهْوِيْ a)‏ وازژفهم 
من POS WAH SE‏ 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di 
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang 
demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati 
sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka 
dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. (QS Ibrahim: 37) 

Setelah Nabi Ismail beranjak remaja, kembali Nabi Ibrahim 
diberi ujian dengan ujian yang lebih besar. Beliau diperintahkan 
untuk menyembelih putra satu-satunya itu. Di saat Nabi Ismail as 
ditelentangkan untuk disembelih, datanglah pertolongan Allah SWT 


O15 * ad Al CLIC‏ يا KAIN‏ قذ صَدَفْتَ 
SA NSS EL GI‏ إِنَّ 158 لَهُوَ "BAN GS‏ 


Í 


333 


25383 بذیج عظیم * 


Tatkala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya 
atas pelipisnya. Kami panggil Ibrahim: Hai Ibrahim, sesungguhnya 
kamu telah membenarkan wahyu yang Kami turunkan. Sesungguhnya 
Kami memberi balasan kepada orang yang baik. Hal ini benar-benar 
merupakan suatu ujian yang nyata. Oleh karena itu , Kami ganti anak 
itu dengan sembelihan yang sangat besar. (Os. As-Shaffaat: 103-107) 

Kisah penyembelihan inilah yang diabadikan sepanjang masa 
pada setiap hari raya Idul Adha dalam ibadah Udhiyah, berkurban 
untuk Allah SWT. 


الله ST‏ ال أكبرء ألا sa‏ لاه إلا الله »الله gS‏ آله 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Dari kisah Nabi Ibrahim as, kita belajar makna kepemimpinan 
sejati. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang berani menyingkirkan 
kemunkaran dan membela ajaran Allah SWT walau pun seorang 
diri. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim as mengajak umatnya 
seorang diri, menghancurkan berhala seorang diri, menghadap 
raja Namrudz seorang diri semua itu hanya untuk menyampaikan 
kebenaran tauhid, kebenaran ajaran Allah SWT. Maka, jangan sekali- 
kali anda takut ketika anda membela kebenaran walau pun seribu 
media menista anda, walau pun anda harus menghadapi kemarahan 
seorang raja, sebab jika anda ada bersama Allah SWT maka anda 
akan menjadi orang yang terkuat dan disegani. Khalifah Umar bin 
Abdul Aziz ra pernah berkata: 


من GE‏ الله SEN‏ الله eri B i‏ وَمَن لم يف الله 


sist É من‎ BE 
Siapa yang takut kepada Allah maka Allah akan membuat segala 
sesuatu takut kepadanya. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah SWT 
maka Allah akan membuat ia takut pada segala sesuatu. (HR Baihaqi) 
Mungkin di dunia keberanian anda untuk memberantas 
kemunkaran akan membuat anda tidak populer, tapi apalah arti 


334 


kepopuleran di dunia dibandingkan apa yang Allah SWT sediakan 
bagi orang-orang yang takut kepada-Nya kelak di akhirat: 


Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 
dua surga. (QS ar Rahman: 46) 

Maka, jangan menjadi pemimpin yang takut memerangi 
kemunkaran, memerang narkoba, minuman keras, perjudian, 
pelacuran, pornografi dan kejahatan lain yang merusak generasi 
bangsa ini, tapi takutlah pada Allah SWT jika kelak di akhirat anda di 
tanya, mengapa anda biarkan segala kejahatan itu tetap ada padahal 
anda memiliki kuasa untuk menyingkirkannya. Ingatlah selalu sabda 
Nabi SAW: 


2 0 aan o- ے و و‎ 02 
عن رعیته‎ 
Setiap kalian adalah penggembala (pemimpin) dan akan dimintai 
pertanggung-jawaban atas gembalaannya. Seorang penguasa 
adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung-jawaban tentang 
rakyatnya. (HR Bukhari-Muslim) 

Semoga kita semua dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang 
amanah. Yang tidak gentar menghadapi segala tantangan zaman. 
Yang memiliki jiwa takbir, jiwa yang membuat semua hal selain Allah 
adalah kecil. Hanya Allah saja yang Maha Besar, hanya Allah saja yang 
patut untuk ditakuti. 


۳ 


gal 2‏ الگلام" & 7 کلام الله الْمَلِكِ الْعَلام* وال 


BIS المهتدون‎ cates وبقوله‎ "Ui وَتَعَالَ‎ SEL 
sl ۳1 ی‎ STA 


ت 


KAN MEDI بالله من‎ Lei SISAN ots 195) علیم‎ 


٢ک‏ سب 
E‏ 


335 


428 (0) AÍ as ! Le Bl UREN Ga abl S 

Ad) Yi gh ليك 525 )0( إن قافك‎ 

ار الله ْ وَلَكُمْ في الفُرَآنِ AG (50885 “pakal‏ بَا فيه 

وڼ ال بات SLI Say‏ ئول قزل هذا bada‏ الله الط 

A) وميم الْمُسْلِِيْنَ* فَاسْتَغْفِرُوْه‎ Lal, GAN, ar 3 
cei 


336 


KHUTBAH IDUL ADHA (III) 
MENGAGUNGKAN ALLAH 


الم AINI‏ واه کن الله ST‏ وله abl ALAN‏ اک "WAS‏ 

o L 7 A 1 To a )ےم بل دز‎ 0 Zo z Pn 5 5 

“ang الله 5553 واصیلا* لا اله الا الله‎ SL "IS لله‎ LA, 

سل لړ کر ړا ارت AT‏ 
Nia‏ د م الا حزاب و 

لاله au‏ ولا تب الا یا aol‏ له التي ولو گرة الْكافِرُوْنَ* 


ند ور Gy A Sy‏ ون "ASEM AA‏ 
عضال AN‏ وكيب MEN‏ مود Oly‏ من MA MEN‏ 
مق A sts AN‏ لا له وخده لا BS‏ 
IA‏ ایرد نا تا ماه 
زرد Gotan‏ و اع Bai fe‏ مد قو sé‏ 


الله" مفتاح KA OU‏ الله" عَدَدَ ما في علم الله * DLS‏ وملاما 


مط © عي Oe‏ * - 


امین بِدوَام مُلْكِ الله" وغل آله وصخبه 5 والاه" Sad‏ 
“3p ols d‏ 


A 
Al 


3 
Ayes 1 ra b و رح سور‎ 9 of b ل‎ aa ما 9و‎ 


337 


< و و 


عَلَ أَوَامِر الله EIN‏ غَْ TS‏ 

SA SB بتقٌوی الله‎ E BG BE ما تام‎ 

TT BA وهی سيل‎ #5 
(SEV ES paga له رجا‎ JANG 


Maasyirol Hadirin Rahimakumulloh 

Kita berada pada hari-hari khusus untuk bertakbir. Hari-hari 
khusus untuk mengagungkan Allah SWT. Semenjak kemarin sampai 
akhir Hari Tasyriq nanti, kita diperintahkan untuk senantiasa bertakbir 
setiap selepas melaksanakan shalat. 

Apabila kita renungkan, kita umat Islam adalah umat yang selalu 
diingatkan untuk bertakbir. Lima kali sehari kita mendengar lantunan 
adzan dan iqomah. Kata pertama yang dilantunkan dari keduanya 
adalah : 


Allah Mahabesar, Allah Mahabesar 
Lima kali sehari kita melaksanakan shalat wajib. Kalimat pertama 
yang kita ucapkan untuk memulai shalat adalah: 


الله کر 


Setiap kali kita bergerak dalam shalat, kita mengucapkan: 


الله اکبر 
Bahkan di hari raya, di hari ketika kita bergembira, syiar kita adalah‏ 
takbir..‏ 


SAN الله ابر ويله‎ SA الله‎ WAL STA الله أ كبر الله آکبر‎ 
Pernahkan anda renungkan, Untuk apa kita selalu diingatkan 
untuk bertakbir? Semua itu tidak lain agar kita memiliki jiwa takbir. 
Jiwa yang menganggap segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah 
kecil dan tidak berarti, hanya Allah saya yang Maha Besar. Allah Yang 
Maha Luhur lagi Maha Agung. Allah SWT berfirman: 


338 


له ما في SIGE‏ وَمَا في الارض JA‏ العظیم 
Kepunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di‏ 
bumi. Dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS as Syuro: 4)‏ 
Tidak perlu kita merasa takut selama kita mengagungkan Allah.‏ 
Tidak perlu kita khawatirkan kekuatan musuh yang lengkap dan‏ 
modern. Perhatikan bagaimana dengan jiwa takbir, Nabi SAW dan‏ 
para sahabat dapat meruntuhkan dua negara Adikuasa, Romawi dan‏ 
Persia,hanya dengan kekuatan seadanya.Tidak perlu kita khawatirkan‏ 
jumlah musuh yang berlipat, perhatikan bagaimana tentara Nabi‏ 
Dawud AS yang sedikit dan lemah dapat mengalahkan tentara Jalut‏ 
yang banyak dan perkasa. Renungkan pula bagaimana pasukan‏ 
Nabi SAW yang kecil di perang Badar dapat mengalahkan pasukan‏ 
kafir yang tiga kali lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya.‏ 
Selama kita selalu mengagungkan Allah, selama kita bersabar untuk‏ 
membela ajaran agama, sekecil apapun jumlah kita, selemah apapun‏ 
kekuatan kita, itu tidak akan menghalangi kita dari kejayaan. Betapa‏ 
benar firman Allah SWT:‏ 


Pa ۳‏ مر سم 2 سس Pa 1 1 o z‏ 
o os‏ میم ZB‏ ه 1م وسم كثيرة بادز ال ۳ ا KAN‏ 2 
bad ۰‏ ۰ 
كم يِن فِنَةٍ قليلةٍ غلبت ينه حثيره يادي الله وانيه a‏ برس 


«Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan 
golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang- 
orang yang sabar. (QS al-Baqarah: 249) 

Jiwa takbir inilah yang selalu ada pada dada para pejuang Islam 
terutama di nusantara tercinta ini. Kita merdeka bukan karena 
persenjataan yang lengkap, kita merdeka bukan karena kekuatan 
yang besar, kita merdeka bukan karena perekonomian yang kuat, 
kita merdeka karena jiwa takbir telah meresap ke dalam jiwa para 
pejuang kita. Dengarkan apa yang pernah dikatakan oleh Bung Tomo 
salah satu pahlawan nusantara, beliau berkata: 

“Andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar 
semangat para pemuda untuk melawan penjajah.” 

Maka setiap kali anda bertakbir, hadirkan keagungan Allah. 
Jauhkan semua rasa takut, kecuali kepada Allah. Dengan demikian 
kita akan menjadi bangsa yang selalu jaya dengan izin Allah. 


AN CSI‏ اشد 

Maasyirol Hadirin Rahimakumulloh 

Hari-hari ini juga adalah hari-hari untuk berkurban. Mulai hari 
ini sampai tiga hari ke depan kita dianjurkan menyembelih hewan 
gurban untuk diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. 
Allah SWT berfirman di dalam Al-Ouran: 


Ap فصل لِرَيْكَ‎ 
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu: dan berkorbanlah. 
(OS al-Kautsar: 2) 
Rasulullah SAW juga bersabda: 


ما عمل BS‏ مِنْ KE‏ یوم a‏ اعت إن الله مِنْ هراق لدم 


Tidak ada amal seseorang di hari Idul Adha yang lebih disukai Allah 

daripada mengalirkan darah hewan qurban. (HR Turmudzi) 

Berkurban adalah salah satu sarana untuk menumbuhkan jiwa 
berkorban. Mengorbankan harta bukanlah hal yang mudah. Banyak 
orang mampu membeli mobil mewah, mampu membangun gedung 
megah tapi tidak mampu walau hanya membeli seekor kambing 
kecil untuk berkurban. 

Ketamakan dalam jiwa manusia yang menjadi penghalang 
manusia untuk berkurban. Ketamakan pada harta itulah pula yang 
menghalangi para kaum munafik dahulu untuk ikut berkorban di 
jalan Allah. Allah SWT berfirman: 


= ra ies AA Dea Maa 
ما لیس في قار‎ ell لكا يَقُولُونَ‎ Saba 


PA Badwi yang tertinggal akan mengatakan: «Harta dan 
keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan 
untuk kami»; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak 

ada dalam hatinya. (OS al-Fath: 11) 
Untuk menghilangkan ketamakan inilah Islam mensyariatkan 
zakat, mensyariatkan sedekah, dan mensyariatkan kurban pada hari 
Raya ini. Semua itu agar kita terbiasa mengorbankan harta untuk 


340 


agama. Sebab siapa saja yang tidak mampu mengorbankan sedikit 
harta untuk agama, bagaimana mungkin ia mampu mengorbankan 
jiwa raganya? 

Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengancam dengan keras mereka 
yang memiliki banyak harta namun tidak mau berkurban. Beliau SAW 
bersabda: 


مَنْ گان ل Fa‏ سَعَة ولم pedan‏ فلا يقر ورن Pa‏ 


Siapa yang memiliki a rizki namun tidak mau berqurban, 
janganlah ia mendekat ke tempat shalat kami. (HR Ibnu Majah) 

Berkorbanlah jika anda mampu, jangan merasa berat. Ketahuilah 
bahwa jika anda mengeluarkan seluruh harta yang anda miliki untuk 
berkurban, itu belumlah dapat menunaikan satu saja dari nikmat 
yang Allah SWT anugrahkan: 

o‏ روش ره رل که که 
رل مو شرم 
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu‏ 
mampu menghitungnya. (QS Ibrahim 34)‏ 

Tumbuhkanlah jiwa berkorban dengan berkurban. Siapa saja yang 
telah tumbuh dalam dirinya jiwa untuk berkorban untuk Allah, maka 
ia akan rela walau harus mengeluarkan semua hartanya. Perhatikan 
bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang menyumbangkan seluruh 
hartanya untuk keperluan jihad fi sabilillah. Saat Nabi SAW bertanya 
kepada Sayyidina Abu Bakar RA: 


= of PE 5 
May ما ابقَیّت‎ 


Apa yang engkau sisakan bagi keluargamu? 
Sayyidina Abu Bakar RA menjawab dengan mantap 


Ivy vu 4 agan‏ كو 
oes‏ الله ورسو 
Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan ۳ (HR Abu Dawud)‏ 
Inilah dua hal yang sudah lama hilang dari banyak hati umat‏ 
Islam. Jiwa takbir dan jiwa untuk berkorban. Dua hal yang menjadi‏ 
syiar hari raya kita ini, takbir dan qurban. Semoga Jiwa Takbir dan‏ 
Jiwa berkorban yang selalu diingatkan pada hari raya Idul Adha ini‏ 
kembali meresap ke segala lapisan masyarakat Islam. Sehingga kita‏ 


341 


dapat kembali merasakan kejayaan Islam yang telah lama pudar. 
Amiin ya robbal alamiin 


me sists o re 13‏ کلام الله SUS)‏ العام“ وا 
SEL‏ وَتَعَالَ UE‏ وَبِقَوْلهَ يَهْتَدِي IS a‏ 5 
ان $E SB NEERA NEE‏ مِنْ JA‏ 
عَلِيْم SIS SE‏ الفرآن فَاسْتَعِدُ KI A Ge abl‏ 
غود ja O AK EEG a SEAN ga aly‏ 
Anal‏ 0 مایق (VE‏ 

با الله لي لمکم في OA‏ الْعظِيْم* (II AAS‏ يما فيه 

مِنَ di datar ka ISIS "eSB SIG AN‏ لیم" 

A) فَاسْتَغْفِرُو‎ “LN padng Ha, SAN, 2553 z| 
SE AAN هُوَ‎ 


Cs 


342 


KHUTBAH IDUL ADHA (IV) 
HIKMAH IBADAH HAJI 
DAN QURBAN 


Z و‎ 
53 8.0 di Ü 


وو 


ki a - \5 4‏ کک 
9 م يده KG ae : 11 me‏ 
AI‏ لاله NG‏ تب الا یلص له التي ولو گره الْكافِرُوْنَ* 
ند يله رت UF Sts BE bka SAL “adadi‏ مَنْ BOE‏ 
ب اغف aca PA‏ که 93 أَنْ ری 
15" رنه ود Ya / ay of‏ ری له“ مد في 
و دا الا oe ll D‏ عواطم احسانه 
بر" TES‏ سَطوَاتُ بط ومکره" 


EE مرو‎ 2G w 


3h Sets‏ میا مدا عدو ت 2+ LAS coal‏ الله پرفعة 

SWE Gall رَعَلَ‎ Ka IA رل ني‎ ; 4 
s BIB MB عل سيا‎ ly الله‎ ile si عن‎ 

موی له داب EE SI‏ وَأَكْرَمَهُمْ بطه رد" 


343 


a 
5. | 


316 35 » الله‎ 658 oy Hu : Crum crater 


من اتی وکاب من ئی 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah... 

Apabila kita merenungkan sejarah ibadah yang dianjurkan 
pada hari ledul Adha ini yaitu Ibadah haji dan ibadah kurban maka 
pantaslah jika dikatakan bahwa hari ini adalah hari Nabi Ibrahim as 
dan keluarganya. 

Anda bisa lihat, siapakah yang Allah SWT pilih untuk menegakkan 
pondasi baitullah, poros jemaah haji dari segala penjuru??? 

Dia adalah Nabi Ibrahim as dan putranya Nabi Ismail as : 


وَإِذْ یر Tania malai er‏ من ediz‏ وَإِسْمَاعِيلُ 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar‏ 
Baitullah bersama Ismail (QS al Baqarah: 127)‏ 
Siapakah yang pertama kali menyeru seluruh manusia untuk‏ 
berhaji???‏ 
Dia adalah Nabi Ibrahim as, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim :‏ 


Š مِنْ‎ ósk ple IE Ve, age Py wel ادن في‎ 
VE IE 


Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan 
mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang 
jauh. (OS al Haj: 27) 

Siapakah yang pertama kali melakukan sai, berjalan menuju Shafa 
dan Marwah sebanyak tujuh kali ???? 

Dia adalah Siti Hajar as, Istri Nabi Ibrahim as. 

Siapakah yang pertama kali melempar batu jumrah???Dia adalah 
Nabi Ibrahim as. 

Siapakah yang pertama kali berkurban??? 

Dia adalah Nabi Ibrahim as yang mengurbankan putranya Nabi 
Ismail as. 

Jika demikian maka pantaslah bila hari ini dikatakan sebagai hari 


344 


keluarga Ibrahim as. Betapa mulia keluarga yang ujian keimanannya 
diabadikan sepanjang masa untuk dijadikan tuntunan dan dipelajari 
hikmahnya sampai akhir zaman, 


Z 4, امه و و و‎ SE D PN tye yor 
عَظِيمًا‎ SU MUSI, ES SESI al : آل‎ GST A3 
Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada 


keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan 
yang besar. (QS Annisa: 54) 


Maasyiral Muslimin Rahimakumullah... 

Jangan dikira bahwa keluarga Ibrahim mendapatkan kedudukan 
seperti ini dengan mudah.Nabi Ibrahim dan keluarganya telah diuji 
dengan berbagai macam ujian yang hebat, ujian yang hanya sedikit 
di antara manusia yang mampu memikulnya. 

Di masa muda beliau Nabi Ibrahim diuji untuk mendakwahkan 
tauhid seorang diri tanpa satu pun penolong Selain Allah SWT. Beliau 
memulai dakwah <a ayah angkatnya, 


لد ما اسه يه ا أت لم تيد تال مشتغ ولا jek‏ ولا Bi‏ 
عنک 3 


Ingatlah ketika ia berkata i bapaknya; “Wahai bapakku, 
mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak 
melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? (QS Maryam: 42) 

Tak henti-hentinya beliau mengajak sampai ayah angkatnya itu 
wafat dalam keadaan kafir. Ketika itulah ia menyerah dan berlepas 
diri darinya : 


si Apt‏ عدو لله pe‏ مله ól‏ إِبْرَاهِيمَ لا واه حلیم 
Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa anaa itu adalah‏ 
musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya‏ 
Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.‏ 
(OS At Taubah: 114)‏ 


345 


Setelah itu beliau mengajak masyarakat yang musyrik meskipun 
kaumnya selalu menghinanya : 


ii‏ اللأعِبِيْنَ 
“Hai Ibrahim, Apakah kamu datang kepada kami membawa‏ 
kebenaran atau hanya main-main ?” (Qs.Al-Anbiya: 55).‏ 

Beliau juga dengan berani menghadap raja zaman itu Namrudz, 
untuk mengajaknya kepada ajaran tauhid dan mendebatnya. Nabi 
Ibrahim as berdakwah bukan hanya melalui lisan namun juga dengan 
tindakan nyata dan berani. Tanpa gentar beliau menghancurkan 
semua berhala seorang diri ketika kaumnya sedang pergi dan 
menyisakan satu untuk dijadikan bukti bahwa berhala-berhala itu 
tidak mampu bicara, melihat dan membela dirinya sendiri maka 
bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan orang lain. Kaum 
kafir menyadari kebenaran ini namun kesombongan telah menguasai 
hati mereka. Raja Namrudz dengan murka memerintahkan untuk 
membakar Nabi Ibrahim as : 


حرقوه واصروا SMa‏ 22 ن 285° فَاعِلِيَْ 
“Bakarlah Ibrahim itu, lindungilah tuhan-tuhanmu, jika kamu‏ 
benar-benar ingin bertindak” (Os.Al-Anbiya :68)‏ 
Ketika itulah datang pertolongan Allah, sehingga Api yang dipakai‏ 
untuk membakar Nabi Ibrahim as menjadi dingin:‏ 


فلا یا تاز BS‏ بر دا وَسَلامًا ele} k‏ 


Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 
keselamatanlah bagi Ibrahim". (QS al-Anbiya: 29) 

Setelah selamat dari Api, Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestina. Di 
sana beliau mulai berkeluarga. Sekali lagi Allah menguji Nabi Ibrahim 
as. Allah tidak memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim as dan 
istrinya Sarah sampai keduanya memasuki umur tua. Cobaan berat 
ini tidak membuat nabi Ibrahim as putus asa, tak hentinya beliau 
berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan : 


KUL,‏ مِنَ الصاین 


Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang 
termasuk orang-orang yang saleh. (QS Ash Shafat: 100) 


346 


Akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Sarah menganjurkan Ibrahim 
menikah lagi dengan Hajar. Dan dari Hajar ini, Allah memberikan 
anugrah seorang putra Nabi Ismail as. 

Hati Ibrahim as dipenuhi kegembiraan karena kelahiran Nabi 
Ismail as. Maka Allah SWT kembali menguji Nabi Ibrahim as dengan 
perintah untuk mengucilkan bayi Ismail dan Ibunya ke Mekah, 
sebuah lembah tandus tanpa tanaman dan tanpa penghuni. 

Nabi Ibrahim as menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran. 
Beliau membawa keduanya ke tempat yang diperintahkan lalu 
menunduk dan pergi. Istrinya merasa heran namun mulai bisa 
memahami alasanya, beliau bertanya : 


íg Spal الله الي‎ 


Apakah Allah SWT memerintahmu untuk melakukan ini? 
Nabi Ibrahim as mengiyakan maka Hajar pun segera menjawab : 


5 
PESAN ASI 
لا يضيعتا‎ OS) 


Jika demikian, DIA tidak akan menyia-nyiakan kami. 
Nabi Ibrahim pun pergi dengan hati yang sedih seraya berdoa : 


Das Be رَزع‎ A aly S38 OSI NG تا‎ 
Pa ينو الصلاء فاجع آفید‎ (85 sch 
oy SAN SA وَارْرُفَهُمْ من‎ 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di 
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang 
demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati 
sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka 
dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. (QS Ibrahim: 37) 

Istri Ibrahim, Siti Hajar yakin bahwa Allah tidakakan menyiakannya. 
Ketika Putranya Ismail menangis kehausan, sedangkan susunya 
pun sudah kering maka ia berulang kali mendaki bukit Shafa dan 
Marwah untuk mencari air, inilah sai yang pertama kali dilakukan di 
muka bumi. Sampai ketika ia tidak memiliki harapan kecuali kepada 
Allah SWT saja, maka Allah pancarkan mata air Zamzam di dekat 


347 


kaki Ismail. Dan hiduplah Hajar beserta putranya di sekitar mata air, 
sehingga tempat itu pun menjadi makmur. 

Setelah Nabi Ismail remaja, kembali Nabi Ibrahim diberi ujian 
dengan ujian yang lebih besar. Beliau diperintahkan untuk 
menyembelih putra satu-satunya itu. Nabi Ismail as yang mengetahui 
perintahitu menguatkan ayahnya untuktidakragu melaksanakannya. 


۳ اک افعل ما AS‏ سَتَجدُونی Aes ol‏ الله من ¢ الصاپرین 
“Hai ayahku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insya‏ 
Allah akan engkau lihat bahwa aku termasuk orang yang sabar”‏ 
(Os. Ash Shaffat:102)‏ 
Di saat Nabi Ismail as ditelentangkan untuk disembelih, datanglah‏ 
pertolongan Allah SWT : 5‏ 


AG SI A AAA es‏ قَدْ صَدَفْتَ 
تا Sade ap US‏ +5 هَدّا لو GI‏ المُبيْنُ * 
ih lids‏ عَظیم * 


Tatkala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan 
anaknya atas pelipisnya. Kami panggil Ibrahim: Hai Ibrahim, 
sesungguhnya kamu telah membenarkan wahyu yang Kami turunkan. 
Sesungguhnya Kami memberi balasan kepada orang yang baik.Hal ini 
benar-benar merupakan suatu ujian yang nyata. Oleh karena itu, Kami 
ganti anak itu dengan sembelihan yang sangat besar. 

(Qs.As-Shaffaat: 103-107) 

Ujian-ujian keimanan ini pada hakikatnya adalah untuk 
mendekatkan mereka ke sisi Allah taala. Maka ketika Nabi Ibrahim 
AS berhasil melalui semua ujian itu dengan tabah, ditinggikanlah 
derajatnya dan dijadikanlah beliau sebagai ان‎ manusia : 


AN Ghee $j ٿال‎ 8G ote 3 إِبْرَاهِيمَ‎ JENG 


IE لا یتال حَهْدِي‎ IG B3 من‎ 8 GG) 


Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diujiTuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 
berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi 


348 


seluruh manusia". Ibrahim berkata: (Dan saya mohon juga) dari 
keturunanku". Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang 
yang zalim". 
Lebih dari itu, beliau pun Ma ea oe ee Allah: 


Dan Allah eva Ibrahim d kesayanganNya. (OS an Nisa 
ال‎ BI کب لا إله إا الله وَالله‎ aigi A الله أ كبر‎ 
nee وله‎ 6 ۳4 | 


a: 125) 


Maasyiral Muslimin rahimakumullah... 
Ujian-ujian yang menimpa Nabi Ibrahim as ini menunjukkan 


bahwa tidak ada satu pun manusia yang luput dari ujian. Allah SWT 
berfirman : 
| 


ta رف‎ Ga Bs SI do izai 
الله الذينَ صَدَقُوا وََيَعْلَمَنَ‎ G قَبْلِهِمْ‎ Ge فَتَنَا الذِينَ‎ ARI, 
[f ۳ اا > دنب‎ 


Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 
mengatakan: “Kami telah beriman’; sedang mereka tidak diuji lagi?3. 
Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum 
mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang 
benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. 
(OS al Ankabut: 2-3) 

Yang membedakan derajat seorang manusia dengan lainnya 
adalah bagaimana sikapnya dalam menghadapi ujian.Orang-orang 
yang memiliki kedudukan tertinggi adalah yang berhasil menempuh 
ujian yang alah berat dengan tabah. Rasulullah SAW bersabda: 


£ اشد الگاس جلا الانيا ف آلذین یلوتم کم Gaal‏ وم 


ol 
Sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi 
kemudan orang yang derajatnya mendekatinya kemudian yang 
deajatnya mengikutinya. 


349 


ketahuilah bahwa ujian yang menimpa kita bukan hanya berupa 
kesulitan. Hal-hal yang menyenangkan seperti kekayaan, anak 
dan istri juga adalah ujian untuk mengukur apakah kita semakin 
lalai kepada Allah karenanya atau kita mensyukuri dengan selalu 
mengingat-Nya 


> روه‎ of 7و‎ ont D 
Kami uji kalian WA yang Gn 7 AA 
sebagai cobaan.Kepada Kamilah tempat kembalimu. (OS al- Anbiya: 35) 
Al Quran penuh dengan kisah ujian para nabi terdahulu, ada di 
antara mereka yang diuji dengan kesusahan yang dahsyat ada pula 
yang diuji dengan kesenangan dunia. Semua itu adalah bahan 
renungan bagi kita agar lebih tabah dalam menghadapi ujian hidup 


وگلا AE‏ عَلَيْكَ من SBU yA‏ به Ble ASI‏ في 
هَذء G4‏ وَمَوْعِظة 33 کری Sue ll‏ 


“Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah 
kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam 
surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan 
peringatan bagi orang-orang yang beriman." (OS Hud 120) 

Semua orang yang merenungkan kisah ujian para nabi akan 
yakin bahwa pertolongan Allah SWT pasti datang kepada mereka 
yang tabah. Buah dari kesabaran menghadapi ujian adalah sangat 
indah. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim selalu mendapatkan 
pertolongan Allah di akhir ujiannya, Api yang menjadi dingin, anak 
di masa tua, Ismail yang ditebus dengan seekor kambing besar 
ketika disembelih. Dan pada akhirnya beliau diangkat menjadi 
Imam seluruh umat manusia dan kesayangan Allah ta ala. Ini adalah 
buah dari kesabaran, maka beruntunglah orang-orang yang sabar 
menghadapi ujian Allah ta'ala. 

Semoga Allah menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi orang- 
orang yang sabar dan sukses menghadapi segala ujian dari Allah.. 


13 د رونا ee‏ کلام الله euch‏ العلام اه 
Slay‏ وَتَعَالَ یقول" وبقولة بهتيي المهتدژن Sp)‏ فرع 


350 


a قاستیغوا له‎ a 
» التجيم‎ QUEEN فَاسْتَعِدْ بالله مِنَ‎ TA GIF ND oe 
AOE OE Ie 9 الرَجیم‎ DUA من‎ ANG S51 

{0A Yi gh DBL 8) (9) Ag لوقك‎ 


بار الله يي ولم في Le pbs gaily “eal Ob al‏ فيه 
مِنَ SENI‏ وال کر لكك * Jý dpi‏ هَدًا Jabal‏ الله att‏ 
ل وَأَكُمْ AA] ends Sls SN,‏ فَاسْتَغْفِرُوْه نه 

NG‏ رین 


351 


KHUTBAH KEDUA 


IDUL ADHA 


الخطبة الثانية 


"Vass د کر وه اد" الله اکر‎ wia یم‎ JIN 
a ك‎ RE 


ae 8 eet p وعده‎ GS 


emt رای‎ ANA NG BIN 


bial J} وقداتا‎ "ea! BOL We Se Gal یله‎ Udi 
Te 


ويي بس 


“oe 


وا مرا وی an‏ 
د Gil ss he‏ الْكرِيْم" ورف لر چیم* | ب‫ 
Gaga ie‏ عمد وعل ١‏ أشي لاف ود 


NA A HE الله‎ YAI GL IS تقل‎ 


0 وه )وه ے 


niyo: LSI m nga 
الاعات" وین فرب‎ Jails AN من أَعْظم‎ diy aE 


Tea Da adin hi 5 الْموْصِلَةِ إلى‎ a 
cay Nudd ELAS lees, & و‎ kah aa IA 


354 


z oF 


بس با ی نزن من رة جلد واه * قال GE‏ وَآمِرًا 
Sa‏ الله 3545 ته يُصَلو 1 يُصَلَونَ عل lT CI‏ را 
تر شو 
Jo pa‏ ول ra‏ ا ین" وعلم Jal 555% te‏ 
مر eee ee,‏ 
ey‏ ترآ ام بعش عبد امون بد مسب ُن 
" عل آله واضخابه “She Gly “SA pare‏ 
ین سید" Quel A See) a‏ إلى یوم spall‏ * 
وري الله تار Shs‏ عَنْ كلقا ANE KN jan saih‏ : 
ISL‏ دوي ی a‏ بر 5 وَعَثْمَانَ 3 
PA eee‏ و ناراب ات ای 
لكل SEN acts‏ الطاهرین" 
الم اب کرد SESI cath‏ وة رشق متا 
3 طاعدك تمعن و tag‏ هنا مسلفين: 1٧ EL,‏ 
Bash ey wali‏ وی امن og‏ 
المسلیین* لب Gal‏ ووک Su Shes “ley,‏ 
DG CIE: o Wadya HAN Ca rr‏ 
ui ke WG‏ یا Vi A sl‏ 4 اغفر للم فن 


355 


۳ ا‎ ee sek a D NE aes a ar 
لات‎ ae te otis Gb a 
-o و‎ G Z 18 

rope Lid Epi a 


- 7 ۰ - - 
تن پد tah‏ مه 
و سر 


رت ان الا حستة" وَفي اجره حستة* وتا عَدَابَ الا 
Ste‏ الله SAS a Jih saka Sy},‏ 
195515 الله الْعَظِيْم SAN KAS‏ له عل aes‏ کم" 
sak Ba‏ لکم ولذ کر الله SN‏ 


356 


KHUTBAH GERHANA 


KHUTBAH GERHANA 
MATAHARI 


CY للتاظرین" وضارف‎ Ke SESI لله مُظهر‎ Kd 
الْمَزِيْدٍ مِنْ نِعَمِهِ لِلْمُحْسِنِيْنَ‎ ys pan ی‎ 
JE) SA ah gil et الما کرین" ول‎ 
إل‎ Vi ع به من تال مکره الْوَييْل" وَأَشْهَدُ‎ “Sod oh 
Sa ص‎ 1 
لا‎ “NGA اقضا نز دا‎ A Wa E2 
و 3 بن فهر‎ ak oy ya n أَغْدَائهِ ام‎ 
بن مَالِك* صلی الله عل سا خد سا ور دد‎ 
الحالك* صلا يبَوَتُهُمْ بها‎ MEN الاحك" 85 الیل‎ GAI 
D مَقَاعِدِ‎ gi 


۳ 
مس 


Ge‏ جا ال ان تفز نله ی ae‏ ول ی زا 
aa‏ مه er‏ 


0 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Hari ini kita sama-sama menyaksikan satu bukti kekuasaan Allah 
SWT, satu peringatan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yaitu 
peristiwa gerhana matahari. Gerhana terjadi bukan sebagai pertanda 
lahir atau matinya seseorang namun adalah murni bukti kebesaran 


358 


Allah SWT. Di Masa Nabi SAW, pernah terjadi gerhana matahari ketika 
Sayidina Ibrahim putra dari Baginda Nabi Muhammad SAW wafat. 
Para sahabat mengira gerhana itu terjadi karena wafatnya Sayidina 
Ibrahim. Rasulullah SAW segera menyanggah anggapan ini, beliau 
SAW bersabda: 


Ml لِمَوْتِ‎ LASS الله لا‎ Obl آیتان من‎ lly ٳِن الشمس‎ 
: ; NI KN 7 
bats A وصلوا‎ ANI رایتموهما فاذغوا‎ ISS att NG 
Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda 
dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari dan bulan 
tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian 
menyaksikan gerhana maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah 
kalian sampai gerhana itu berakhir. (HR Bukhari) 

Peristiwa gerhana adalah tanda kekuasaan Allah SWT yang sangat 
luar biasa. Gerhana terjadi ketika matahari tidak terlihat di bumi 
karena tertutup oleh bulan. Tapi tahukah anda berapa besar matahari 
jika dibandingkan dengan bulan? Jika seandainya matahari itu 
adalah sebuah bola basket maka bulan hanya bagaikan satu titik dari 
bola itu. Perhatikan betapa besar kekuasaan Allah SWT, bagaimana 
Allah SWT menghalangi matahari yang begitu besar hanya dengan 
bulan yang ukurannya ibarat satu titik dibandingkan bola matahari. 
Ini menunjukkan betapa sempurnanya kuasa Allah SWT. 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 

Matahari merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang agung. 
Matahari memancarkan panas dan cahaya yang dahsyat ke bumi 
dari jarak yang sangat jauh. Kehidupan di muka bumi ini akan binasa 
jika matahari tidak ada. Begitu dahsyatnya matahari sehingga Allah 
SWT menjadikannya sebagai salah satu nama Surat dalam al Quran 
yaitu surat As Syams. Di dalam surat ini, Allah Yang Maha Agung 
bersumpah dengan nama matahari: 


EE والتهار ادا‎ (+) WIE a )١( ds امس‎ 
BLK 15) ای‎ )۳( 
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Dan bulan apabila 


359 


mengiringinya. Dan siang apabila menampakkannya. Dan malam 
apabila menutupinya. (QS Asy Syams: 1-4) 
Begitu agungnya matahari sehingga sebagian orang ada yang 
mendewakan dan menyembahnya. Allah SWT berfirman mengenai 
Nabi Ibrahim ketika mengajarkan kaumnya tentang Tuhan : 


لما an ch‏ مدا ري Bina‏ ما AS‏ قال يا 
sa‏ ذش رکون 


Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: “Inilah 
Tuhanku, ini yang lebih besar“ Maka tatkala matahari itu terbenam, 
dia berkata: “Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa 

yang kamu persekutukan. (OS al An'am: 78) 

Namun, sebesar apa pun matahari, seterang apa pun cahayanya, 
ia hanyalah satu daripada ciptaan Allah SWT yang tunduk pada-Nya. 
Matahari tunduk pada orbit yang telah ditetapkan Allah SWT tanpa 
ias bergeser walau hanya satu derajat saja. 


والشمش تجري لِمَسْتَقَرٌ لها دك تقدیر العزیز العلیم 
Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah‏ 
ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (QS Yasin: 38)‏ 
Bahkan matahari, bumi, bulan, bintang dan segala apa yang ada di‏ 
alam semesta ini, semuanya senantiasa bersujud dan patuh kepada‏ 
Allah SWT.‏ 


„ù‏ مه و و له مَنْ 


hy‏ شوت وم لو ورام یم 
الاس وکو Sa aé £ Ge‏ 


Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud 
apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, 
pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian 
besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah 
ditetapkan azab atasnya. (QS al Haj: 18) 

Matahari yang begitu besar dan perkasa tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan Keagungan Allah SWT. Perhatikan bagaimana 


360 


Allah tunjukkan kelemahan matahari setiap saatnya. Allah SWT 
paksakan matahari untuk terbenam setiap hari. Allah tetapkan orbit 
yang tetap bagi matahari yang tidak bisa dilanggar walau hanya 
sedetik, dan kini Allah tutup matahari dengan bulan yang ukurannya 
bagaititikdalam bolamatahari.Semuaituadalahuntukmengingatkan 
kita betapa tidak berdayanya kita sebagai makhluk. Jika matahari 
yang demikian besar saja dengan mudahnya ditundukkan oleh Allah 
SWT, jika cahaya matahari yang sangat benderang dengan mudahnya 
dijadikan gelap dengan gerhana, maka bagaimana dengan kita yang 
sangat kecil dan tidak berdaya ini? 

Ketika kita melihat gerhana matahari, kita diingatkan bahwa Allah 
SWTias dengan mudah melenyapkan kita sebagaimana mentari yang 
besar dilenyapkan hanya dengan bulan yang sangat kecil. Maka sudah 
seharusnya kita merasakan takut kepada Allah SWT, memohonkan 
ampun dan berserah diri kepada-Nya. Perhatikan bagaimana sikap 
Rasulullah SAW ketika menghadapi gerhana matahari. Sahabat Abu 
Musa ra meriwayatkan: 


of |22 ا‎ of- لو‎ Ta اسم و‎ ae go 4 a RAR 
: وس‎ ۹ 8... - o$ ee 2 .a x x 
باطول قیام ورکوع وسجود‎ kas aana) Gw الا عة‎ 6 55 


2 کی‎ ab 4 5 5 Be سر ې‎ Ta 1 که 24 مور‎ 
ڌڪون‎ NANI الق برضل‎ SENI san رایثه قط یفعله وقال‎ 
ره و ه‎ CAT. لو‎ du 3 P ار امه‎ co ge سه ې‎ 
به عباده (فإذا رایتم‎ abl وف‎ (Goods ولا َياتِهِ‎ el لِمَوْتِ‎ 
واستخفاره‎ SES إلى ذ کره‎ lop DUS مِنْ‎ GS 
Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi SAW berdiri karena takut. 
Beliau khawatir kiamat telah tiba. Beliau pun mendatangi masjid lalu 
melaksanakan shalat dengan berdiri, rukuk dan sujud terpanjang yang 
pernah kulihat. Kemudian Beliau SAW bersabda: “Ini adalah tanda- 
tanda yang Allah kirimkan bukan karena kematian atau kelahiran 
seseorang, namun: Allah mempertakuti dan memperingatkan hamba- 
hamba-Nya. Jika kalian melihat gerhana ini, maka berlindunglah 
dengan cara mengingat Allah, berdoa dan memohon ampunan 


kepada-Nya.” (HR Bukhari) 
Dalam riwayat lain disebutkan: 


361 


å ) 3 ین‎ Sam WE, ل‎ 
وَاذْعُوا الله وَصَلَوا وَتَصَدَه‎ 1S a IS 
Jika kalian melihat gerhana matahari atau bulan maka 

bertakbirlah, berdoalah pada Allah dan laksanakan shalat serta 
bersedekahlah. (HR Muslim) 

Demikianlah seharusnya sikap kita menghadapi gerhana. Bukan 
dengan sekedar berkumpul untuk foto-foto atau mengadakan 
acara yang melalaikan. Namun dengan merenungkan kelemahan 
kita, memohon perlindungan dari Allah SWT, memperbanyak 
doa, istighfar dan ibadah. Kita agungkan Allah SWT dengan shalat 
gerhana. Shalat kita ini bukan untuk mengagungkan matahari namun 
untuk mengagungkan Allah Yang menciptakan dan menundukkan 
matahari: 


adas a%‏ لل ی ولا لله مر وا ق 
aa‏ 


Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah 
Yang menciptakannya, Jika lalah yang kamu hendak sembah. 
(QS Fushilat: 37) 


e‏ کر ا 
کلام مَنْ ia‏ کلام" د د لوو ون 

aa وف‎ hy ډو ال وود‎ ( 
a اس وی‎ iaa á NG 

بَارَكَ abl‏ ني وَلَكُمْ في الفرآن الْعَظِيْم* وَتَقَعَْ LG‏ بما فِيْه 
Ni Sp‏ وال کر احکیم* JB‏ َو هَدَا a o‏ الْعَظِيُم 
لي ولڪ“ SIG‏ وَلِوَالدِيَكُمْ ونیم المُسْلِيين" فَاسْتَغْفِرُوه 
له وان این 


362 


| مخطبة الثانية 
کته د اور ٥‏ 
شَرِيْكَ لَه LEY‏ لِمَنْ جَحَدَ به وگفر" وا 
ar‏ فيد غد Ke cag tore prey‏ 7 ا 
a KG‏ وبا ومولائا dT Jey LS‏ وأضحابه 

E 
MERK الله‎ Stee اَم وشن وی لله‎ SA 
تر وا د و‎ Jaan AU ین سِمَاع‎ 
ses, & تا فيه تیه" و‎ Ab SA الله‎ Salat 
ین من دج‎ el پم‎ ES wa SS 
الله وملا ا‎ ó Tah غخیراً‎ Jus Stas واه"‎ 
KAN Laya kg le pio wat gah ie at عل‎ 
SA مام‎ KE وتا ومولائا‎ LE صل وسلم وبارك فل سید‎ 
Telah Abs آل محمد“ فيا يما ال اجُونَ‎ ata ee 
كل سند د3‎ an AAA 
وعل آل مده هي‎ call is ور القلب‎ ES 
لبوا سه لټ‎ 5 ate صلا‎ JE Gh ال‎ abet gi 
diss bE الْأمّة* عَدَدَ ما‎ ah RI َي‎ E Je 


363 


۸ GA وعل آله وَأضْحَابِهِ وَمَنْ‎ "nbs BES lan 
ارال‎ E JANI مهم خُصُوْصاً مِنْهُمْ ذِي‎ 
P MAL Ghul KAI الرَاهِدِ‎ 5 ia 2 3 
oi جایع‎ f AE y حفص عْمَرَ‎ GIL & مین‎ 
سر الله لالب"‎ JM عُفْمَانَ‎ A ói الم‎ jai 
e الموییان مه‎ fl 
نت الدَّهْرا الول‎ & pa حمق امن زوس‎ = 
oa * اله‎ Bs bad ate بت الرَسُؤْل* وَعَلَ‎ 
SAR الْمَضْلٍ‎ Sh ره‎ rate دنا سو ناه‎ 
pa LEN BENZ arena cs 
SIN AB) وَعَبْ‎ YAN وَسَميْدِ‎ SA والحواري الب وَسَْدِ‎ 
mele JUS الله‎ Sid, TAI عْبَيْدَةَ اراد‎ yh الشّاكر*‎ 
iey dl su 


- 


AEM Na Ng Siak A الله ایز الزن‎ 
قَاضِي‎ Gobet یب‎ Li HS “SANG es 
er Vi 5 2 ت پا کف ا يه‎ oki 
"AS AE ig ۴ توس‎ J5 a TAWA | الاسلام‎ 
> يل نت از ال‎ aan ف چو‎ a 


l‏ مَنْ Goo gah‏ مد" ME Ge Ja ydi‏ وَاجْعَلٍ 


364 


An ola وَسَائِرَ‎ Rebs KI aa Wa GI 
ولا‎ A ee ea 
LN برخميك‎ Ob هم‎ EW SI مین‎ 
SLM aii KAN Ue ارم‎ TA "ata 
ني‎ Gali بان‎ ARAI انوا ع‎ pics 
پا‎ ately Gay Helly sit 76 UE الما‎ 
LAN ولا تا من الیل نت‎ SR Sh شتا‎ 


ا دل sich‏ الك يھ اا Flay a °> °١‏ س 
Zao GFT ae gs 2 Ia‏ رکه وم ye‏ هم سا کر په NGET‏ اب 
Gas‏ بالسنين* اللهم اسنا CE IG els‏ اتنا 


2 


Has ANG‏ وَفي ae‏ وزتاخنات ې 
Ste‏ الله" SI)‏ الله SAS ANG Jas, AG‏ 
ینعی عن AI lha ag‏ 4655555 
eae? i‏ طم سه of of Se‏ ره مخ و او 72 ږس 0 ot‏ 
315 1955 الله العَظِيْم "SG‏ واشکروا له “yaa JE‏ 


۳ 


YE ره و تا و‎ o 
EEP yy 
A. واسعمر وه يعفر و-‎ 


365 


KHUTBAH GERHANA <>‏ 2( 
BULAN‏ 
sod‏ لله مُظهر BÉ Ge SESI‏ وضارف التَازْلاتِ 
LSI Geel é‏ وَمُؤْجِبِ Gea So‏ 
Goll ats JA SI‏ وا اضرين* أ ړن د 
سره eh "Jd‏ به من وَبَالِ مکره Jei‏ و dy Vi ii,‏ 
اد 4 وخده لا هرك له آهتی "JAS‏ ور Si kad AA‏ 
dang sue Ltd‏ له Last‏ ا Taat‏ الت NG‏ 
al fp‏ مَسَالِك* وَمُوَضّحاً یل TE ANG GN‏ 
saat‏ د بکرام "WENN‏ وَاخْتَارَهُ من دري ية لو بن غَالِب بن فْهُر 
ب مالك“ صل الله عل سيا KE‏ ول آله force.‏ 
ار الضَاحِك" NG AAN JANGE‏ صلا saba‏ با 
El‏ مَقَاعِِ السرور ڪل را" 


۳ 
7 


NI BG نقانه‎ & ah صا با ینوی اف‎ a 
DA 


3 
اسم 


Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Allah SWT berfirman: 


o%‏ اه AE call ah 1380 T DN...‏ إن 
گن اه دون - 


366 


Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah 
Yang menciptakannya, Jika lalah yang kamu hendak sembah. 
(QS Fushilat: 37) 

Bulan adalah salah satu bukti keagungan Allah SWT. Dengan 
Bulan kita mengetahui perhitungan kalender hijriyah, bulan juga 
memantulkan cahaya Matahari ke bumi di malam hari dengan 
cahaya yang demikian indah dan menarik hati. Demikian indah dan 
agungnya Bulan sehingga kaum Jahiliyah menjadikannya sebagai 
Tuhan yang disembah dan diagungkan. Dalam ayat ini, Allah SWT 
mengingatkan bahwa, jika kita kagum dengan matahari dan bulan, 
jika kita terpesona dengan cahaya matahari dan bulan, dengan 
pergerakannya yang teratur, dengan manfaat agung keduanya bagi 
kita semua, ada yang lebih pantas untuk dikagumi, Yaitu Dia yang 
menciptakan keduanya. Jangan sembah matahari dan bulan, tapi 
sembahlah yang menciptakan keduanya, Allah SWT. 


Maasyirol Muslimin Rahimakumullah 

Malam ini kita menyaksikan satu dari bukti kebesaran dan kuasa 
Allah SWT, yaitu Gerhana Bulan. Bulan yang cahayanya begitu 
indah dapat menjadi gelap ketika Allah berkehendak. Peristiwa ini 
mengingatkan kita semua bahwa semua makhluk seagung apapun 
ia, sebesar apapun bentuknya, semuanya tunduk kepada kuasa Allah 
SWT. Jika Allah berkehendak, segala sesuatu dapat terjadi dalam 
sekejap: 


- ص ee NG‏ اي of‏ سن A Wi‏ 4 ر مرو 
OL an‏ والازض وَإِذَا ی USB GA‏ يمول JA‏ فیکون 
Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk‏ 
menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan‏ 
kepadanya: “Jadilah!” Lalu jadilah ia. (QS al-Baqarah: 117)‏ 

Jika Allah berkehendak, Yang bercahaya dapat padam, yang 
bernyawa dapat mati, yang kaya dapat menjadi miskin, dan 
sebaliknya. Maka setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun 
harta kita, seluas apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun pengikut 
kita, semua itu dengan mudah dapat Allah ubah dalam sekejap, 
semua itu adalah fana, hanya Allah saja yang kekal: 


8 من Sani £55 On) gb ale‏ لال وار ترام 


367 


Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat 
Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 
(QS ar Rahman: 26-27) 

Jika berkehendak, Allah dapat menurunkan raja yang demikian 
berkuasa dan menjadikan orang-orang yang tadinya tertindas 
sebagai penguasa. Renungkanlah Firaun, penguasa Mesir yang 
sangat berkuasa. Dalam sekejap, Allah turunkan dari tahta dan 
menenggelamkannya di lautan. 

Jika berkehendak, Allah dapat melenyapkan harta yang demikian 
melimpah hanya dalam sekejap. Perhatikan bagaimana Qorun, 
hartanya sangat banyak sehingga kunci penyimpanan-penyimpanan 
hartanya saja tidak dapat dipikul oleh puluhan orang orang kuat. 
Tapi dalam sekejap, Allah benamkam Qorun dan seluruh hartanya ke 
dalam tanah karena kesombongannya. 

Bumi yang tadinya aman, tentram dan terjaga kesehatannya, 
dalam sekejap Allah jadikan panik dan takut dengan virus pandemik 
yang menyebar dengan cepat. 

Maka hendaknya kita merenungi itu semua. Hindarilah murka 
Allah SWT agar segala kenikmatan yang telah Allah SWT anugrahkan 
kepada kita tidak dicabut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan 
mensyukuri nikmat-nikmat itu. Allah SWT berfirman: 


او Br gee‏ 2ه SE Todo ont‏ ده )وه odors‏ اه 
سر 7< و 
عذايي wats‏ 


Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS Ibrahim: 7) 

Bersyukur dapat menjaga nikmat, bahkan membuat nikmat 
yang dianugrahkan kepada kita semakin bertambah. Bersyukur 
bukan sekedar ucapan hamdalah saja saudara. Bersyukur adalah 
menggunakan semua kenikmatan yang diberikan kepada kita untuk 
perbuatan yang diridhoi Allah. 

Ketika kita diberi kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk banyak 
beribadah dan membantu sesama. Ketika kita diberikan harta, 
gunakan harta itu untuk berzakat, bersedekah, bersilaturahim, dan 


368 


perbuatan baik lainnya. Ketika kita diberikan jabatan atau pekerjaan, 
syukurilah dengan menjaga sifat amanat serta sungguh-sungguh 
di dalamnya. Dengan demikian insya Allah segala kenikmatan yang 
dianugrahkan kepada kita akan semakin bertambah dan berkah. 

Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Matahari, bulan, bintang, dan segala sesuatu yang ada di langit 
dan di bumi adalah isyarat yang menunjukkan keagungan Allah SWT 
bagi orang yang mau merenungkannya. 


نی ی JAN SEA BG SHAN‏ ار ای 

SE‏ با یم الاس AJA‏ له مِنَ السماء من مَاءٍ 

SE ein ANU‏ ِن Ki B‏ بة وتصريف الریاح 
والسحاب الْمُسَخَرِبَيْنَ السّمَاءِ Sy‏ لیات لقع Gan‏ 


Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit 
berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati 
(kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 
bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) 
bagi kaum yang memikirkan. (QS Al-Baqarah: 164) 

Merenungkan ciptaan Allah SWT akan membuat kita semakin 
menyadari bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah. Di antara 
luasnya angkasa raya dengan berbagai keagungannya: matahari 
yang bersinar terang, bulan yang indah cahayanya, bintang-bintang 
gemerlap dalam orbit masing-masing tanpa pernah bisa bergeser 
walau satu derajat, yang berputar dalam jangka waktu yang sangat 
teratur rapi sehingga ahli astronomi dapat memperkirakan dengan 
tepat kapan akan terjadi gerhana, kapan planet-planet sejajar, 
dan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa langit. Di antara luasnya 
daratan dan samudra, gunung-gunung, hewan dan tumbuhan yang 
beraneka ragam dengan bentuk dan khasiat-khasiat yang berbeda 
beda. Di antara itu semua kita hanyalah titik kecil yang lemah dan 
tidak memiliki apapun. Jika Allah kehendaki, dalam sekedip mata 
kita semua dapat lenyap tanpa bekas. Maka tidak ada artinya kita 


369 


menyombongkan diri, menyombongkan ilmu, harta, kedudukan 
atau apa saja. Saat kita menyadari lemahnya diri kita, dan Maha 
Kuasanya Tuhan kita, maka tidak ada yang dapat membuat hidup 
kita menjadi tenang dan tentram selain dengan mengingat Allah 
SWT. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT, Tuhan yang 
mengatur segala sesuatu, Tuhan yang segala sesuatu tunduk 
padanya, Tuhan semesta alam. Ingatlah Allah SWT selalu, karena 
siapa saja yang selalu bersama Allah, dia akan selalu mendapatkan 
ketenangan hati. 


د و sk‏ فلوم Sa‏ الله MARANER‏ 


(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 
Allah-lah hati menjadi tenteram. (OS ar Ra'du: 28) 

Maka jadilah orang-orang yang selalu merendahkan diri di 
hadapan Allah SWT. Menyerahkan diri kepada Allah SWT sepenuh 
jiwa dan raga. dengan demikian insya Allah, kita akan selalu hidup 
dengan kemuliaan, kecukupan dan keberkahan; 


رمه ضر wae‏ دام 
PPN ATK‏ 
Dan 4۸ yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah‏ 
ya = at Na 3)‏ و وا akan mencukupkan‏ 


MBM ما فهمث به‎ ih EN په‎ ES أَحْسَنَ ما‎ óy 
SA QUEEN se abl اع‎ e ! کلام مَنْ‎ 
SEN نمار‎ YANG SAH الیل ولاز‎ oh es) 
aaa ولا روا‎ 
s كُمْ بما‎ 0 Su ارك الله‎ 

Ha a rath ba زل‎ dasi AA, وان کر‎ SESI من‎ 

rE 3 Sa Sa ونځ‎ y 
BERA 


= 


370 


| مخطبة الثانية 


KAN‏ يلو دا Las‏ كما امه واشهد الا له الا الله مته آا 
GE ds‏ جَحَدَ به وکفر* واشهد أنَّ Ue‏ وبين 


Ao Da يد کو پر‎ ar 
وأضحابه‎ dT Jey P وبا‎ Be KG 
٠ ۳ 


نا فده میم ally‏ ال بَاة اله 8 ال ال 
من ماع Jhi All‏ ابر re:‏ 
Si ylen‏ الله E‏ يار 5 eg,‏ 
AI‏ بشذيه* وت بطم sa el‏ مِنْ ie DS‏ 
یه" JB‏ تال خبرا Healey a 3 ‘Waly‏ بصن 
الق بآ ا JA NA‏ ی امه 
EV, ES Waa SG ly Jo‏ مد مام الْحَرَمَيْنِ 
وضاجب oa‏ وق آل ند" CU Es BINNS‏ 
لو ae‏ ولو Je GA That‏ تم وال یا 
Ss‏ ومَولاتا محمد" ور yall x) lll‏ وَعَلَ آل خمد 
ها ale ho as a‏ وسلنوا شري La‏ 
IE Je‏ وقفیع Bele si TAI‏ په Die‏ 


371 


ga GS وَمَنْ‎ shoals آله‎ J وه‎ OI 9 KE Ak 
Ga سيد‎ Ginjal Ps AI JANI مهم ذِي‎ Leah Rp 
MAS GbE ON الرَهِدِ‎ a = : 
ill ع سي ړن دو نا ل جاع‎ E 
الله لیب"‎ acl كل‎ TOL y شمان‎ ae د‎ Sao وار‎ 
لسن‎ ale 2 أبي طالب*‎ op ie 58 یرالیه‎ 
spa مهم الزهراء‎ d امین" و‎ di te af; امن‎ Ki 
عِنْدَ الله وَالكّاس* الْمُطهَرَيِْ‎ BAN le وعل‎ UPI بت‎ 
JE الْعَئّاس*‎ Leah وي‎ PA BIA مق انس‎ 
olla دا وا مهد اغ کی ال 355 طلخة‎ 
SAN AN وید ار" وَعَبْدِ‎ SA وَسَعْدِ‎ SI OA 
Jd روا‎ "ABI عْبَيْدَةَ الرّامد‎ Bb sus 


۳ 
s 


dl Ga‏ يوم الین“ 
هم a‏ لو sah‏ شين a o‏ 
هم لمات" ریا نك Saji‏ میب ee GEN‏ 


ا اجات یا كاف aa Sa oti‏ الله sef‏ 
LY‏ وَالْمَسْلِيِينَ* واخثل | si‏ کک 5 ame‏ 
للم مت كنت" الله sagas Gee‏ الم NG Aa‏ 


372 


وره 


Ja محمد؟‎ Se ند" واخذل‎ Spo ga مَنْ‎ 
Ep ا‎ sa 3 وتا‎ Kala & Akal هزه‎ Ga ال‎ 


الآ Kla Kaladi & eae‏ سورع Peri‏ وب 
SAN s‏ 9۹ ند نویه يك تم 
ا OLA; ah‏ وا ور aly‏ وَلوبَاء 
Ul E‏ من LS WG‏ وین TAG Ge Ol‏ 
sn el‏ عتا ر GI GE Ste spelen‏ وَالْمَعْكَدِينَ يما 
شنت وکیّف شنت" عاجلا غَيْرَ آجلٍ ف GBI‏ وَعَافِيَة* Wi‏ 
اسقتا EEG RI Ci‏ مت الْقَانِطيْنَ* Oma) 5 a‏ 
TA‏ ولا ELE‏ من الاس" a‏ <<« 
"dl GLE‏ الم اقتا def‏ یا Cu KAS‏ 


Zar Zag 


wa wW و‎ LS onl 33 anna CA 3 


58 PA 


SAN ذِي‎ slg ۳۳۹ Jasad 72 الله‎ dj) الله"‎ ste 
سم سفن تدگزون»‎ war د دن وو‎ 
ره"‎ anes عل‎ isigi Pa 197535 


PAP pS يَْفِرْلَكُمْ‎ ann 


373 


KHUTBAH ISTISQO 


L> KHUTBAH ISTISQO > 


Zakat,‏ الله Ke‏ — یرت a‏ الْعَظِيم* 
Jaka ial a eh‏ الله الْعَظِي* أَسْتَغْفِرُ الله “badi‏ 
se‏ زب 77 2 الط 


E E 


۳ 


رل به غیت AN JAN SEC Sadly GSN‏ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
را ا شو Pea ER‏ اغ : 
بلق من ost‏ الي ai‏ التق“ éh A‏ من الوب الي 
53 ال تعم تخود لت من SAN‏ الي تنتغ غیت فيك ماود 
بل ین الوب ای A‏ ييل ate Sh aghls wish‏ 
AR R A T‏ اليل EA‏ 
Hush‏ الْعْظْمَى إلى abl‏ في اسْتِجَابَةِ “GSES Le‏ وتقیق مَا 
ا ناه" وغفر je i SG‏ قل وقد كل سید fe‏ 
ve‏ وَل آله وَأَصْحَابهِ وَمَنِ "uap si‏ وَافْتَفی سَبِيلَهُ في 
aah led! $‏ 


376 


1 


NGE ats ی‎ AEE 


2251 و o‏ 
شم ملسو 

Maasyiral Muslimin Rahimakumullah 

Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk merendahkan diri 
kepada Allah SWT, untuk menyerahkan segala urusan dan hajat- 
hajat kita kepada Allah SWT. Untuk memohon agar Allah SWT 
menurunkan keberkah kepada kita semua. Bukan sekedar hujan 
yang kita harapkan saudara, yang kita cari adalah keberkahan Allah 
baik dalam hujan atau lainnya. Rasulullah SAW bersabda: 


ان | وَتمطروا 


hs ea 
میا‎ BN ولا تبث‎ 


Bukanlah tahun د‎ itu adalah ketika kalian tidak diberikan 
hujan. Akan tetapi adalah ketika kalian diberikan hujan terus menerus, akan 
tetapi bumi tidak mengeluarkan (hasil tanaman) apa pun. (HR Muslim) 

Saudara, Ketika kita mendapatkan bencana apa saja, baik 
kekeringan, sakit, gempa atau lainnya, yang pertama perlu kita 
renungkan adalah mengintropeksi diri kita masing-masing. Dosa apa 
yang telah kita lakukan? Sebab tidakada satu kerusakan pun di muka 
bumi ini kecuali karena sebab perbuatan kita sediri. Dalam Al-Ouran 
Allah SWT berfirman: 


wed) الاس‎ SH ELS pally Bg هلاه‎ 
Spots HA | Le بعص الذي‎ 


Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). (QS al Hadid 41) 

Semua kerusakan, kemarau panjang, bencana yang ada di muka 
bumi ini terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Akibat dosa-dosa kita 
kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan teguran kepada kita agar 
kita kembali kepada-Nya. 


377 


Rasulullah SAW pernah bersabda: 
۳ و د‎ nee 1 a aves 
ists SN hat 2) je „i ولا‎ ٢ 39 


ZE b إلا حبس‎ ESN مَتَعُوا‎ NG Se 
Tidaklah suatu kaum mengingkari janjinya kecuali musuh akan 
dibuat berkuasa atas mereka. Tidaklah mereka meggunakan hukum 
yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah kecuali akan 
merebak kefakiran di antara mereka. Tidaklah nampak perzinahan 
kecuali akan merebak kematian di antara mereka. Tidaklah mereka 
curang dalam menimbang kecuali mereka akan dihalangi dari hasil 
tanaman dan dihukum dengan tahun tahun kekeringan, dan tidaklah 
mereka mencegah mengeluarkan zakat kecuali hujan akan ditahan 
dari mereka. (HR Thabrani) 

Maka perhatikanlah keadaan kita saudara, perhatikanlah 
lingkungan kita saudara. Jika di antara kita masih ada yang 
meninggalkan shalat, masih ada yang tidak mau mengeluarkan 
zakat, masih ada yang suka berbuat curang dalam menimbang, 
masih ada yang suka berbuat maksiat baik yang kecil atau yang besar, 
baik ketika sendiri atau terang-terangan maka segeralah berhenti, 
segeralah bertaubat, kitalah yang menjadi penyebab kekeringan ini 
saudara, kembalilah kepada Allah SWT agar Allah kembali merahmati 
kita dan lingkungan kita ini. 

Mari kita mulai melakukan ketaatan-ketaatan yang dapat 
mengundang rahmat Allah SWT, bersedekah, berbuat baik, 
bersilaturahim, dan lainnya. Ketahuilah bahwa hujan yang lama 
tidak turun memang adalah suatu musibah, tapi ada musibah yang 
lebih dahsyat saudara, yaitu ketika rahmat Allah SWT tidak lagi turun 
kepada kita. Nauzu Billahi Min Dzalik. Kapan rahmat tidak turun 
kepada kita? Salah satunya adalah ketika ada di antara kita yang 
memutus tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda: 


tb ide JAN JAN‏ حم 


378 


Tidak turun Rahmat atas suatu kaum yang di antara mereka 
terdapat pemutus silatutahim. (HR Baihaqi) 
Maasyiral Muslimin Rahimakumulloh 
Allah SWT Berfirman: 


LS Ga by ale ad) وَاتّهَوَا‎ KA هل‎ sis 
بما نوا يَححْسِبُونَ‎ AGENG NS وَالْأَرْضٍ ولسین‎ 


Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit 
dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka 
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS al Araf: 96) 

Makmurnya suatu negri, amannya suatu bangsa, sehatnya suatu 
daerah semua kembali kepada kita sendiri. Apabila kita senantiasa 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka insya Allah negeri 
ini akan makmur, keberkahan akan turun dengan deras dari langit, 
dan bencana bencana akan hilang dengan segera. Oleh sebab itu 
mari kita mulai meningkatkan ketakwaan mulai dari lingkungan kita 
sendiri. Dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi 
larangan Allah SWT. Percayalah bahwa ketakwaan kita ini akan 
menjadi jalan keluar bagi setiap permasaahan kita. Bukankan Allah 
SWT berfirman: 


= 
“or, 


2 بار ٥ر‏ ۹ کو مو ے رو وه .0 و CES‏ 
وَمَنْ 5 الله (YEN Ja‏ 855555 مِنْ ELS‏ یتیب 

— bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada 

disangka-sangkanya.. (OS Thalag 2-3) 

Sebaliknya kehancuran suatu negri, bencana-bencana yang 
melanda suatu negri pada hakikatnya adalah karena jauhnya kita 
dari Allah SWT. Oleh sebab itu bersegeralah bertaubat kepada 
Allah SWT. Taubat bukan sekedar ucapan istigfar saudara. Ucapan 
istigfar memang adalah baik tapi ucapan itu tidak berarti jika kita 
terus-menerus melanjutkan perbuatan maksiat. Taubat haruslah 
dibarengi dengan penyesalan dan berhenti dari perbuatan dosa. 
Mari kita bertaubat saudara, sebab taubat itu akan menjadi sebab 
keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Perhatikan firman Allah 
SWT: 


379 


ووا إل الله جیا ó Pen‏ لَعَلَحُمْ SAH‏ 


Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang 
yang beriman supaya kamu beruntung. (QS an Nur: 31) 

Setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan, dan 
sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu mengakui 
kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah atas kesalahan itu. 
Nabi SAW bersabda: 


AS sles SAN‏ التَطَائِينَ القَوَابُونَ 
Semua anak Adam adalah pendosa, dan sebaik baik pendosa‏ 
adalah yang gemar bertaubat. (HR Turmdzi)‏ 

Maka marilah kita biasakan untuk selalu bertaubat kepada Allah 
SWT. Semoga dengan taubat kita, Allah SWT menghapus dosa-dosa 
yang menyebabkan kekeringan dan bencana yang menimpa kita ini. 
Dan menggantikannya dengan rahmat yang menyeluruh kepada 
kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat Islam, Aamiin ya 
Robbal Alamiin 


a‏ نا rage‏ را 
کلام مَنْ مه کلام" اعود SA QUEEN ja abl‏ 
Jé Si E th Bia‏ يهم بات من السماء 
Beals GENG‏ كَدَّبُوا Ma Fg ais‏ 


A ونا 132553 وی دک‎ Saga 

٢ in Ba لى هدا‎ Pana kaga Sally AN 5 

(RASA "otak ys ولوالده‎ Gallas و1 عم"‎ J 
KUA 


C 


380 


الخطبة الثانية 
sakeh‏ الله pe “bai‏ الله ais si foo‏ لیم 
اوو له a‏ الله al)‏ يم" ai‏ الله “pos‏ 
ae‏ اله ليم Babi I aN Ga‏ 
Dir i i‏ الله وَحْدَهُ On‏ 
LE J‏ لمن ج به وگ قر Gran an isa‏ 
enda ena‏ اللا فو تقر" الم hag Jo‏ 3,165 


w 


Sg Can fe‏ ومو و رغه يسا ره 
نا as‏ یسم تنس وی الله" Ske‏ الله NaS akal NA‏ 
ین ستاع PA NE ah SA Ipa MIN‏ عنه وزجر: 
اسو SAS al‏ فيه بتفيه" BSG‏ ويك 
المسبحة ES addy‏ لت یم al‏ یت من بر 
"ah‏ فقال Stes‏ خیرا GI “holy‏ الله وَمَلَا ee‏ 
عل gan‏ باه ادبن le da wa‏ ون KAU da‏ 
Its Je‏ وبارك عل Es Be‏ ومولاتا مب مام KAA‏ 
یا از قآ هرب و 
AE a‏ فزني ano je‏ لگ و 


Ge‏ و 


تیا MEN‏ ور القلب وَفرة 5 فل ال Gu‏ 


381 


AN یه و ا نیم"‎ ho aa رؤا‎ Joged 
Ade به‎ ei ce “AI وَشَفِيع‎ ior i Je Je 
o مه و‎ sa al 
ee سيد‎ Bab je ۳ ند د زی اضر سر‎ 0 
آنه‎ ۳1 & aed د‎ Su 
al الله‎ sa تل‎ * be ابن‎ sanji هیر مر الم د سا‎ 
E لش‎ “gil & da عبر الم‎ ob 17۹ 
هر‎ oly يلف الرسول؟ وغل به تبه لین عند الله‎ 
TE الْمَضْلٍ الْعَبّاس"‎ Bh SE Hue مِنَ انس والارجاس* أب‎ 
EA Beds سو موا خو دن 5256 کی ره‎ 
SBN AN TARO A SIF 
عَلَيْهِمْ‎ JUS الرَاهِِ الَّاهِر" رضوان الله‎ Se ٢ SEN 
“pall ال یوم‎ 

لای غو لتو مات و الى الات اكا 
Gel GA C2 225 di SANG =‏ 
ا لحاجات یا گان Win aa‏ يا أَيْحَمَ Sel gil al‏ 
الاسلام لين وال الك MPR‏ 


392 


0 


w 


BN ma Gee AN regis Get‏ نو 
pal ۷‏ دیق مد اذل من dat‏ دين pari‏ 
لهم sy Hacks KAT se ak‏ بان AS it‏ 
Ge Kathy SANG JAN ai‏ وعل Be‏ ت sáil cle‏ 
وَالْمُسَافِرِيْنَ* في برك ورك جك ah ‘itl sê ah ba‏ 
مومت والمژیتات AAN‏ منهم وَالْأموَاتِ" Bets‏ يا = 
al “oe‏ ارف ANANG BSA Ge‏ وا جر Sally‏ الا 
وا الجاع للق" وق سا My‏ کک “i‏ 
KA‏ سه غا GUSI, metals KENA‏ وَالْمْعْكَدِ Gp‏ 
ھک ga Stele‏ آجل ق ee Hae GE)‏ 
Go WAE NG TAIL Sa‏ الْقَانِطِيْن* LI‏ اسْقِنَا EA‏ 
D‏ لا Ge Wad‏ الاين" الم J; Ei SA GL‏ 
MIL BLL‏ له اسا eh‏ تا أ BI ai‏ 
او دا 


SAM ذي‎ Gl JSI Jah 4b ال‎ A 
dan jag AG EN عن‎ BS 
یرم"‎ sang TE IS لیم ی رس"‎ ah الله‎ 152535 


Bi کر الله‎ ea aks BAE 


383 


